HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (192 
Jakob Oct 


0-1980) 


JUMAT 


9 NOVEMBER 2012 AMANAT 


KOMPAS 


HATI NURA 


TERBIT 36 HAL, 

OMOR 181 

Online: wwwkompascom 

E-mail: kompas@kompascom 

Telepon: Redaksi (021) 5947710 
Tkla 579909 
Sirkulasi (02) 53679599 


N 4 KLASIKA 


Rp 78000- 
Rp 8500, 


Harga langganan 
Harga ccera 


RAKYAT 


FORUM DEMOKRASI 


Presiden Serukan Lagi 
Reformasi DK PBB 


A DUA, KOMPAS — P 
silo” Bambang Yudho 
yono kembali menyerukan aga 
segera dilakukan reformasi ter. 
Per- 
su-Bangsa. Refor. 
an untuk memasti- 
harmoni ant: 
Kota DK PBB dan sel 
anggota PBB lainnya. 

“Saya mengulangi apa yang 
mpaikan di foru 
lalu, yakni refo 


keka 
tidak 


lah pusi 


lanjut- 


ngan Yudhoyono itu di- 
dukung Presiden Ahmadinejad, 


untuk dil yang mendesak PBB untuk m 

Yudhu lakukan ruformasi. “Reformasi 

bukaan For mental harus terjadi di 

BDP) V, Ke PBB,” kata Ahmadinejad, 

Dua, Ba Yudhoyono juga menyinggung 
BDF V kegagalan dunia internasional 


negara dan onganisasi interna- 
serta dihadiri 10 pemimpin 


di kema- 
“Konflik di 


negara dan pen kerupakan pengingat 
lain Presiden Kor alan sistem interna: 
Myun 


sidi 


Itu sebabnya, lanjut Yudho: 


yono, sudah sa me- 
Menurut Yudhoyono, tata ke- miliki suatu organ internasional 
lola pemerintahan di tingkat glo- — yang responsif dan efektif serta Sepuluh kepala neg: 


bal harus dibuat mampu mere: 


Meksikan realitas saat ini. Cirinya — (Bersambung ke hal 15 kol 6-7) 


in pemerintah 
amis (B/I, berfoto bersama, Forum y 
ra peserta BDF V adalah Indonesia (tuan ru 


BALI DEMOCRAGY 


NUSA DUA 


masuk kep: 
1g berl: 


4 negar 


tesung 8-9 Nove 
ah), Brui 


ORUM.V 


BAR INDONESIAN89 NOVEMBER 2012 


Wonesia, menteri, de 
ber 2012 ini membii 


i, Iran, Korea Sela 


| atau perwakilan negara peserta Porum Demokrasi Bali (BDF) V di Nusa Dua, 
Ikan peranan BDP bagi per uk mendukui 
Timor Leste, Turki, Austru 


tatanan 


wwWw.kompas.com 
OM PAS 
- 


layanan | 
berlangganan 


021- 2567 6000 


hotline@kompas.com 


“wwrw.twitter.com/kompasteeaking 


menjadi pejab: 
| Kementerian Da 
siapa sa 


#@ Laporan Dahlan Tanpa Bukti 


4 yang men 


@ 48 Orang Tewas di Guatemala 


jamawan mencontohkan, Ke 
endagri segera m 
ur atau sekret 


958 Program Studi Tak Terakreditasi na (9) | 


Samsung Galaxy SIIT 8 Galaxy Note 10.1 


CASH BACK ! Rp 30) ribu" beri jabatan kembali. Mendi 


akan mer 


Sea AAA TT 


Kuan | sebut dilepas dari 
kran ap Cat 
kemaatun NY € Telesindo Shop | 2 Nanga 
SK Gurat keputusan) 
dari kabupaten atau 
PROMO Artamart kota, SK tersebut 
akan kami c 


YOU C1000 | MADINA | 


msg An Yen Ma Spa ep 
s | berdasarkan 

| Kemendagri, di d: 

PNS yang statusnya be 


Me 


reka yang 
NA han peta 8-1 hape 2017 i | 


tertentu, 
bih lanjut, kat 
Jika ada kepala d 


'auzi menegaskan akan mencabut su: 


10 JAKARTA, KOMPAS 
1 | Gamawan 
anon layang belarerad | keputusan pengangkatan bek: 


ruktural di pemerintahan dz 
m Negeri tengah mengidentifikasi 
Ji pejabat struktural di daerah, 


| da pegawai negeri sipil 
| bekas terpidana korupsi yang di- 


u dipromosikan dalam 


Gamawan, 
yang me- 


Menteri Dalam Negeri 
at 
4 korupsi 


s terpid: 
ah. 


minta per lan aparatur 
atau pejabat bekas terpida 
upsi, dia akan menolaknya, 
Dal 


n soal promosi pengang: 
terpidana korupsi 
abat di daerah itu, 


sebetulnya telah 


katan bek: 


800/4329/SJ tentang 
Pengangkatan Kc 
bali PNS di 


daran itu mene- 
gaskan bahwa bek: 


5 
yang sudah di 
harus diberhentikan. 


lu itu sebagai pengingat dan 

binaan kepada kepala-kepala 
uh bahwa pemecatan PN 
1 korup telah diatur di dal: 
Undan ng Pokok Kepega- 


Cabut SK Bekas Terpidana 


Cederai Gerakan Pemberantasan Korupsi 


PENEGAKAN HUKUM 
BAGI BEKAS PENYELENGGARA 
NEGARA KORUP 


5 Mendagri (29 Oktober 

2012) tentang Pengangkatan 

kembali PN 

#ukturl 
NS yang telah menjalani hukuman pidana akibat 

kotupsi atau kejahatan jabatan ainnya agar tidak 

angkat dalam jabatan struktur 


Pengangkatan berkas terpida 
na korupsi juga me 
kepentingan Ia 
besur, ada kepentingan lain se 
hingga bekas terpidana korupsi 
diangkat menjadi pejabat publik. 
sebagai upaya bi 


diatau menutup persoalan kas Yo 43/1995 tentang Perubahan atas UU NOB 
rena kasus yang dialami orang itu — YU No 48/1998 tentang Perubahan atas UU NG 
terkait dengan kepala daerah j3 Memang 


NS diberhentikan karena dihukum penjara yang 
ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih dan 
melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat 


(Pasal 3 Ayat D, 


y angkatnya," ka 
gotu Komisi TI DPR, Ma 
« Kamis 
Kondisi itu, 
ikan promosi bekas terpidi 
korupsi bertentangan dengan 
prinsip dan sistem promosi di 
pemerintahan yang, antara lain, 
melarang adanya kolusi, korupsi 
dan nepotisme, Untu 
dagri tidak cukup h 


Malik, 


U No 28/1999 tentang 


ilrang untuk korupsi, 


ANATOMI MULIAWAN opo 
seharusnya instansi tidak member 

promosi ato jabatan publik bagi bekas 

narapidana korupsi," a70 


in yang me- 
ang bol 4 korupsi 
pat promosi, tetapi. juga 
harus memberikan sanksi jika 
ada kasus itu, 


Dalam putusan hukum kasus korupsi 
harus ditegaskan tindakan administratif 
berupa pemecatan dan tidak boleh 
memegang jabatan publik. (2/10 


TALESWARI 
PRAMODHAWARDANI 
(apa Bdg Pelan Ku- 
lam anak Peottian Keasya 
Kata dan Kebaya LP) 
Pejabat negara yang: 
pemah korupsi harus 
ipecat dari jabatannya. 
1 


EMERSON YUNTHO 
(hoot Badan Petra KW) 
NS yang telah menjadi 
terpidana kasus korupsi 
arus diberhentikan, 


SOETANDYO 
WIGNJOSOEBROTO, 
(Gun Bear Sesi tum 
Unyoritas Ae 
Ke mana hati nurani 

pemimpin, Ini jelas tidak 
sesuai dengan asas 
(kepatutan moral dan 


K Harman mer 
yang diterima 
korupsi merupakan dampak dari 
praktik politik sa tidak 
sehat. “Dampak dari 


negatif 


(Bersambung ko hal1S kol H2) Ge br penurun Yana din peatoan Wtondngundnga 


FOKUS 


Bukan Kelompok Tak Berdaya 


Sampai usia 81 tahun 
atau setahun sebelum 
kematiannya, Johann 
Wolfyang von Goethe 
(1749-1832), sastrawan 
besar Jerman, masih 
menyelesaikan bagian 
kedua dari maha- 


karyanya, 


Ga Koma ai tetapi 
kondisi kog oap ba 


ik” ujar dr Martina Wiwie 
run, SpKJ, spesialis psikogeriatri 
dari Pelayanan Geriatri Terpadu 
Rumah Sakit Cipto Mangunku- 
sumo. 

Kondisi itu, y 


ust. 


g seharusnya 


eperti diung- 
“Satu dari tigeu 
1 di atas usia 80 tahun ber- 
potensi demensia. Dua pertiga- 
a di Asia Pasifik, 


a perumahan di sekitar Kot 
nya, Rabu 


menawarkan pe 
dengan pendapatan y 


di daerah Gumi 
bahkan sudah m 
ke Gombong, Kro 
sekitar Merapi, DI Yo 
akarta. 
Air tampungan dig 
an untuk memeliha- 
ra lele dan mujair. Di pinggir 
kolam ditanami sayuran. H: 
nya dijual dan untuk kebutuh 


nyak warga lanjut usi 
sudar untuk menjaga kemam- 


tandus 
Gagasan kolam penampungan 
air hujan untuk berbagai keper- 
luan terkait pemberdayaan eko- — keluanga, Wanga bisa menghe- 
nomi sudah berjalan di tiga desa mat pengeluaran harian hin 


ScraperOne & Kaskus 


luarga Berencana Indonesi: 
1983-1998, dua di anta 

Uripto pensiun sebagai pe- 
mimpin perusahaan penyedia 


mrloperkoran @ 


Semarang, Jawa Tengah, untuk 
10). Usaha dan kerj 
dari Rp 20000 hingga Rp 50000 p 


keras ini dilakukan 
hari, 


baik,” uja 
Warga peduli 


Melalui Persatuan Wredata 
ma RI, Haryono Suyono berte- 
kad mengubah citra pensiunan 
ang tak berdaya menjadi warga 
lansia peduli. Pensiunan di 


Uripto. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-5) 


SUKSESI CHINA 
Korupsi Merusak Partai dan Negara 


BEIJING, KAMIS — Presiden siplin partai dan hukum, siapa terobosan politik di balik itu, 
China Hu Jintao mengingatkan pun dia dan kekuasaan apa pun — lanjutnya 

para pemimpin muda China yang — yang dimiliki, harus diadili," kata Hujuga menjanjikan perubah: 
segera men asa» Hu an model pembangunan ekono: 
an. Hu men korupsi Selama 90 tahun lebih rufor- — mi, Selama ini, China menekan: 
m n dan bisa menjatuh- — masi ekonomi, China telah me- kan investasi berorientasi ekspor, 


tai Komunis dan negara 
Hu “suat 


nikmati pertumbuhan ekonor 
tinggi, Akan tetapi, seiring 
ngan itu, praktik korupsi marak 
dan melibatkan princeling. Ini 


Sejak lama, apa pun keinginan 
investor p 


Hal itu dikatakai 
membuka Kongres Ke- 
Komunis Chi & dihadiri 


kan perubahan 


2268 delegasi mewakili 80 juta adalah julukan bagi clite politik bangunan deng: 
anggota partai, Kamis (8/1), di dan keluarga yang sering men- — kan kualitas pertumbuhan. 


Balai Agung Rakyat, Beijing. dapatkan keistimewaan, Dikatakan, masalah lingkung- 
Pembukaan — kongres dil an, kesehatan pangan, dan peng: 
mantan Presiden Jiang Zemin, Awasi keluarga adaan perumuhan adalah hal 


ng kini berusia 8G tahu 
ungsung sepeka 
dan akan menunjuk Wakil Pre 


nyingatkan para pengi 
erangai dan 
hindari keistimewaan k 


yang menjadi keprihatinan war- 
ikan lebih memper 
hatikan kualitas dan tak sem 


siden Xi Jinping menggantikan — pada anggtota keluarga mengejar pertumbuhan. 
Hu Jintao, "Kem: Hu menekankan pengurangan 
akibat korupsi telah n kesenjangan pendapatan antar: 


warga kaya dan miskin, Per 
an aspek lingkungan hidup jug: 
Hi perhatia 
1 akan ada perubahan pola per- 
ekonomian dengan mengut 
kan konsumsi domestik. Di te 
ngah kelesuan ekonor 
Hu berjanji akan 
kan pasar domestik 
menjadi basis pertumbuhan dan 


dukungan pada part: 
aksi protes. Memb 
korupsi dan meningkatkan in 
tegritas politik, yang meruf 
keprihatinan terbesar raky 
las merupakan komitim 
tai,” ujar Hu, 

Jika kita gagal mengatasi ini, 
akibatnya bisa 
dan bisa mor : 
itu, kita harus melakukai 


ta keistimewaan," ujarny 
Di samping itu, Hu menjanji- 
an sistem politik Dia 


par- 


ng Bis 


tawarkan. Namun, Hu 


ng d 


Ki menekankan bahwa China tidak mesin pertumbuhan. 
upaya yang tak bisa ditunda da- akan pernah mengambil sistem” Lian Ping, ekonom senior 
lam memberantas korupsi,” ka- demokrasi ala Barat. Hanya di- Bank of Communications yang 
tanya. sebutkan, partisipasi rak: berbasis di Shanghai, mengata 
Hu tidak secara langsung me- — lam politik ditingkatkan. kan, tampak ada perubahan pada 
nyebut nama Bo Xilai, mantan — Pernyataan soal perubahan paradigma pembangunan. Ki 
Menteri Perdagangan dun Wali politik tidak mencengan, litas, bukan pertumbuhan sema 
Kota Chongging calon kelompok “Ini hanya sekadar laporan ta, menjadi fokus pembangunan 


elite masa depan China y 
tuduh. melakukar 
segor 

“Merek: 


ng di 
korupsi 


konservatif kata Jin Zhong, edi- 
tor dari Open Magazine, med 
indepe yang berbasis di 
Hongkong. "Tidak ada indikasi 


ekonomi China pada masa depan. 
(AEP/AP/REUTERS/MON) 


ing melanggar di- BACA JUGA KALI 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Hartati Murdaya Segera 
Disidang 


Kamis (8/1) kemarin, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pahkan berkas perkara 


yuap Amran 
an hak guna 
a perkebunan milik 

nya, PT Hardaya Inti 


terkait peni 


hu- 
ati meng: 
arang begin 


kum 


engasak ud 
penting ada 
Nanti p 

tikan, dip 


ih bukti-bukti, 
dilan bisa membuk- 
nggil saksi-saksi, di 


Berkas Siti Fadilah 
Dikembalikan Lagi 
perkara mantan M 
Siti Fadilah Supai 
sudah empat kali bolak-balik 

ntara penyidik Mabes Polri dan 
penuntut umum Ki 

yungs Penyidik masih belum 
bisu melengkapi berkas seperti 
penuntut umum 


Jakarta menjelaskan, 
umum memerlu 


sa ti Fadilah di- 
sangka korupsi terkait pengada- 
at kesehatan. (PAI) 


POLITIK & HUKUM 


mah Konstitusi Mahfud MP, dan Peneliti 

n) menjadi p a dalam seminar "Merajut Indo 

membahas berbagai permasalahan yang dihadapi ba 
kepemimpinan masional 


di 
seperti 


SSIS J Kristiadi (kiri ke kau 
amis (8/11), Diskusi terse 
konflik horizontal di berbagai daerah da 


KEBANGSAAN 
Indonesia Bisa Menjadi Bangsa Besar 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
sebenarnya” memiliki 
modal ideologi, solidaritas sosial, 
dan sumber d ang baik 
untuk men besar. di 
belum 
potensi 
itu belum terkelola maksimal, 

Harapan itu mengemuka da- 
lam seminar "Merajut Indonesia 
u" yang digelar Ikatan Ko- 


mi yang efisien, Anggaran pen- 
dapatan dan belanja harus lebih 
fokus untuk pembangunan. 
Tantangan lain yakni sistem 
merintahan yang saat ini agak 
yungkan, teruta 
jan antara pemerintah pusat, 
n kabupaten/kota, Bi 
cukup panj 


donesi: 


aturan mengikat bagi 
donesia juga 
lidaritas sosial tinggi seperti ters  b 
lihat saat masyarakat membantu 
tsunami di Aceh atau 
Merapi di Yogyakarta, 
rarakat juga terbuka se 


putusan 
ang tidak 
r ke pe 


(S/D, Hadir set 
Ketua M: 


gai pembicara, 
Konstitusi 
tan Wakil Pre- 


menggelar pemilu 

hun 1999, 2004, dan 2009, Begitu 
alla, dan Peneliti pula pemilu presiden langsung 

cr for Strategic and — tahun 2004 dan 2009 yang ber- 

International Studies J Kristi- langsung d 

adi, 

Mahfud MD 
di tengah berbagai 1g 
merundung negeri ini, bangsa In- 
donesia harus tetap optimistis — bangun: 
m p masa depan, Indonesia gi 


Mahfud MD, mu 
siden Jusuf 


Jika dipandu pemimpin nasional 
ng kuat. Pemimpin itu harus 
Ik, berintegritas, 
tegas, d 
guhesungguh memperjuangkan 
lukan orientasi pem- aspirasi rakyat. Untuk 
yang jolas dan pene- (diharapkan di 
hukum,” katanya, munculkan tokoh-tokoh 
memiliki modal untuk maju se- Jusuf Ka bangsa In- memenuhi kualitas itu, " 
bagai bangsa besar, Dalam ide- donesia i potensi per- 
ologi, misalnya, ada Pancasila ekonomian yang baik. Nam 
1g kokoh sebaygui dasar negara modal itu perlu dikelola d 


ikapkan, 


puluhan tahun, meletakkan infrastruktur ekono- 


katanya. (AM) 


BELANJA BERMADIAH TOTAL 


FP Miliar! 


mrioperkoran @ S 


GMATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


Rekomendasi Tak 
Bisa Dijalankan 


KPU Masih Teliti Dokumen 12 Partai Politik 


JAKARTA, KOMPAS — Rekomendasi Badan 
Pengawas Pemilu, yakni agar Komisi Pemilihan 
Umum melakukan verifikasi faktual terhadap 12 
artai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi, 
lanjuti. Pasalnya, belum ada 
landasan hukum bagi KPU untuk menindaklanjuti 
rekomendasi tersebut. 


menjadi peserta Pemilu 2014. 
Koalisi Amankan Pemilu 2014 
terdiri dari 18 lembi 
masyarakat, 

Deputi Direktur Perkumpul 


yan ik dalam 
yang tidak harmonis 
um proses verifikasi, Kondisi 
bisa dimanfaatkan parpol 


Bawaslu ja 


"Rekon 


indasi Bawaslu belu 


(3) 


umilu DPR Arif Wibowo di s 
umen palsu, untuk bisa lolos 


Kompl Parlemen, Senayan, 
Samis (S/ID, sebagai peserta Pemilu 2014, 
Undang (UU) Nomor KPU dan Bawaslu Anggota KPU, Forry Ki 


ang Pemilihan 
DPR, DPD, dan DPRD 


jangan terjebak dalam 
hubungan yang tidak 

harmonis dalam proses 

verifikasi partai politik. 


tentang tata can 
pelanggaran administrasi yai 

natkan — Pasal un- 

1 tersebut tersebut dikeluark: 
Arif, Pers waslu menemukan 
ntang Tata Cara guran administrasi ser 
Penyelesaian Pelanggaran Admi- — etik yang dilakukan KPU dalam 
nistrasi nil proses verifikasi adm 

menjadi an adm 
laksanaka terlih 
lu, Tanpa 


cepat tanggap dalam proses ve: 
a komu 
berpo: 
Il proses 


ingga pengumuman ing di- 
verifikasi administrasi 
@uran terutama terlihat d Koordinator Divisi Korupsi 
hadap 12 d putusan KPU menu Politik Indonesia Corruption 
.gagal verifikasi Wateh Abdullah Dahlan menga: 


, problem besar demoki 
Indonesia adalah integritas 
nyelenggaraan pemilu, Padahal, 
@kspektasi publi 


nistrasi kepad 

ng sengk 
putusan KPU tidak melolosk 
18 parpol ditetapk 
lalui surat keputusan KPU. 
1 diberit 


Yaraan pemi- 
dan adany 
proses 


Waspadai 
Koalisi Ar 


pengum 
ministrasi 


rekomendasi Bawaslu agar KPU 
memverifikasi faktual 12 parpol 


ses verifikasi parpol patut 
waspadai, Hubungan yang tid 


"Produk tertentu 
Hingga 18 November 2012 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEM 


simPATI 


” 


& 


3 


NAN 


A GN ES MONICA 


EKSKLUSIF 


HANYA UNTUK PENGGUNA 


SimPAT, 
KOOOF 


2 GB 


Rp60nivu / 30 nari 


atau 


3.9 GB 


Rp100nitu / 45 nari 


My simPATI, My Style 


Download sekarang juga dan nikmati single terbaru Agnes Monica, 
GRATIS untuk Anda pengguna simPATI. 


mioad lagu ral/paki jang digunakan. 


lanya akan dikenakan biaya internetan untuk mend 


Dapatkan juga NSP-nya di atau kirim SMS: MUDA ke G1 
Bonus langsung 100MB setelah aktivasi kartu. 


Pastikan Anda di Jaringan 3G. Lebih Cepat, Lebih Nyaman. 
"CW TELKOMSEL 
Follow 9esimpati | Join IE) simpati | 4 | 24 


mrloperkoran @ & 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


SISI LAIN SENAY, 


Menanti Akhir Pesta 
di Komar Ketiga” 


S n Gedung Nusantara III, Kom- 


Jakarta, Rabu (/1D, mendadak 
iya, ruang yang biasanya di- 
pakai untuk diskusi itu dipakai untuk rapat 

Tidak sedikit wajah-wajah "asing” mengikuti £ 


artawan, 
put dengan 


serius. ang terlihat meliput di ling- 
kungan parlemen atau di ruang wartawan. Rapat beri 
seru, bahkan sempat diskors dilanjutkan pad 


Setelah di 
membal 


imak, rapat yang amat ja 
rencana pemilihan ketua dan pengurus 
4 Wartawan Parlemen 2012-2014 atau yan 
disebut pilkapres atau pemilihan ketua pressroom, 
Pilkapres menjadi perbincangan hangat di kalaru 
Ada yang me 

da juga yang apatis. 
sama dengan per- 

uga k 

(pileg) seperti teknis penyelenggaraan 

hingga peta kekuatan politik. 
teknis penye 
yang diperso: 
kriteria perilih. 


ng berbaik me- 
yang sudah 
meliput di parlemen minimal 
bulan rahikan si 
nugasan dari kantor m 
ing-masing. 
Daftar pemilih juga dipersoalkan lau 
taran banyak wartawan yan 
liput lebih dari enam bulan di DPR ti 
uk daftar pemilih. Seme 
sudah tidak lagi bertugas di 
parlemen justru masuk daftar pemilih, 
pileg, di pilkapres berlaku 
yan memilih, Hanya mereka 
yang mendapatkan undangan yang menda- 
patkan hak pilih, Tunpa undangan, wartawan 
tidak bisa ikut pemilihan yang rencanany 
digelar pada 10-11 November di Wisma DPR 
Kopo, Bogor, Jawa Barat. 
Perbincangan mengenai peta politik juga 
ang pilkapres, "bergerilya", 
wan terbagi di 
k pendukung 
rubahan dengan 


kalah seru, Menji 
melobi, dan memint: 
lompok 

a kelompok 
nygganti pet 


uk menang, Bukan Ii 
a kalangan di 
dan peng 
sudah ad 
didukung pi 


DPR, atau DPD, ad 

Begitulah dina 
milihan DPR (kamar pertama) 
kedua). Maka tak berlebihan jika pilka 


Murdoko Divonis 
2,5 Tahun Penjara 


kan pejabat Pemerintah Ki 
paten Kendal, Jawa Tengah, di 
tidak memiliki kewenangan atas 
keuangannya, hakim membeba 
kannya dari dakwaan primer, 
Marsudin menyataka 
doko secara de facto telah me- 
tindak pida 
bagai pelaku ut 
"Karena itu, hukumannya ti- 
dak boleh melebihi hukuman 
dy Boedoro yang dihukum 
Ja tujuh tahun p d 


erah Jawa Tengah nonaktif yang 
jadi | terdakwa — perkara 
rah Kabu- 
2003, Mur- 
penjara dua 
denda Rp 


mei 
korupsi dana kas da 


paten Kend: 
doko, divonis pid 
tahun enam bula 
150 juta subsider kurungan tiga 
bulan. Murdoko terbukti bersa- 
lah dalam dakwaan subsider, 
dak menurut dakwaan primer, FI 
Vonis dibacakan Ketua Majelis 


Hakim Masrudin Nainggolan di Warsa Susilo yang telah dihukum 
Pengadilan Tin Pidana empat tahun," 
rta, Kamis (8/1D, 


Namun, ada hakim anggota T 
Made Hendra yang mengajukan 


im berkeyakinan, 


korupsi dissenting opinion atau beda per 
bersama dapat dengan anggota majelis h 


kim lain. Hendra berpendapat, 
tindakan Murdoko, meski bukan 


Majelis hakim menjatuhl 
DPRD Ja 


Boedoro, dan Ke 


ngselo) ngan Duerah bat di Kabupaten Kendal (sa- Kabupaten 
bupaten — Kendal periode at itu menjabat anggota DPRD 


Susilo seperti Kota Semaran bisa di- 


4.75 miliar, Karena Murdoko bu- an transfer kas daerah Pemkab 900 juta kepada kakaknya, 


in hukuman 25 


"Tengah itu dalam 


jerat dengan dakwaan primer Pa- Kendal Rp 8 miliar. Dana itu 
sal 2 UU Tipikor seperti pen- ditransfer ke rekening Murdok 
dapat jaksa penuntut umum. oleh Warsa. atas permintau 
Berdasarkan fakta yuridis, Hendy. Puda September 20 
merugikan keuangan negara Rp Murdoko menikmati keunti Murdoko kembali minta uang Rp 


im Pengadilan Tindak 
orupsi Bandung kera: 


na PT Kereta Api Ronny 
yudi divonis dua tahun pet 
dan denda Rp 50 juta oleh 


kasus korupsi pengelolaan dani 
PT KA yang merugikan negar 
Rp 100 miliar: (AMR/ELD) 


Presiden Harus Menjelaskan 


Teliti Proses, Prosedur, dan Pemberian Grasi kepada Ola 


JAKARTA, KOMPAS — Pemberian grasi kepa 
terpidana mati kasus narkoba, Meirika Franola (42) 
alias Ola, merupakan bukti bahwa grasi dibuat seca- 
ra tidak cermat. Karena itu, Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono perlu menjelaskan latar belakang 
dan pemberi pertimbangan yang diterimanya ketika 
memberikan grasi tersebut. 


honan grasi 
dan Deni Se 


ing. diajul 
Maharwa 


mati pada kasu 
Ola) tid: 
kup alasan 
(Kompas, 18/10/2012, 


dikatakan 
Konstitusi 


Ketua kamah Agung (MA), Apakah MA 
(MK)  merekomend pemberian 

tidak, 
pertimba 
memberikan 


ngerang diduga 
nye 


Nurani Rakyat, Sarifudin Sud- 
ding, secara terpisah di Jakart 
Kamis (BA), 


hingga Presiden 
grasi untukny 
Menurut 


bangan MA. Djoko menga- 
MA memandang permo- 


in Ok 
alias 


1 Muhammed Majid (terpi 


uk dikabulkai 


Comisi TT dari Praksi 


h, berpen- 


pencabui rena itu, saat 
bisa disesali 


ma terbukti dibuat secara 


pemberi 
Anggtota 


ak cermat. dapat, perlu ada penelitian ter- 

“Say hadap proses, prosedur, dan 
pemberian g 

yang dihukum d Jika memang ditemukan adi 


kesalah 
banya 
man 


us narkoba. Rup: 


pemberian pertim- 


pisah, Kepala Humas 
Badan Nasional Narkotika (BNN) 


oesatyo, juga mu 
hak-pihak tertentu y: 
liki motif dan kepentinga 
tentu sehingga memberikan ri 
komendasi grasi untuk Ola k 


modus yang diduga digunakan 


kerap berakhir Grasi merupakan hak prero- juga Ketua Muda Pidana MA keput tirkan kekuatan ji narko- — Ola untuk mengei pers 
moga pesta di kamar ketiga tidak meny- atif Presiden. Namun, menurut Djoko Sarwoka, sebelum mem- —— Mahfud mengatakan, grasi — tika Ola memengaruhi kalangan dagangan narkotika dari lembaga 
peran dan pelibatan pengusaha juga di konstitusi, grasi buru diberikan — berikan grasi, sesuai ketentuan merupakan produk hukum yang pejabat pemerintah sehingga du- — pemasyarakata 
ANITA YOSSIMAHA) setelah ada pertimbangan Mah- hukum, Presiden meminta pers sah dan belum soal pat memengaruhi kebijakan (NWO/IAM/FER) 
SIDANG ANGE A SONDAKH UNDANG- PELAYA 


ufar Hafsah, M 
Amir, Max Sopacua, 
ngelina, dan Benny 


Sianipar, W: 
ing Grup P 
mengungkapkan, ia pet 
do terkait hitung: 
1 di- 
kan perusahaan Grup Per- 
mai, Saat berkomunikasi der 
Mindo mel 


lh, kap fukta 
dana ke sejumlah 
ingtota DPR dan Si- 
dang digelar di Pengadilan Tin- 
dak Pidana Korupsi Jakarta, Ka- 
mis (B/ID. 

Selain 
Koster 


antaranya 
pengajuan "support 


untuk menteri Mp 
n sekretaris menteri 
Rp 5 menjela 
kan, uang "support" untuk 
mengurus proyek di Kemenpora. 


gota DPR lainny: 
Amir dan Mahyudin, dan bah 


menteri dan sekretaris menteri,” Terkait proyek apa, 
si ngaku tidak tahu menteri 
ang dimaksudkan, (AMR) 


krat, mengungkapkan, setelah 
Mindo Rosa Manulang seba 


Direktur Marketing PT Anak Ne Lihat Video Terkait 
ditangkap, digol: Sidang Lanjutan Ange- 

an Komisi TII DPR di ruang Par- Nina Sondokt” di 

tai Demokrat Gedung DPR lanta vodikompas.comvsi- 

9 Menurut Edi, hadir antara lain danglanjutansondakh 


nberian re- 
using dan 


JAKARTA 
kipun Mahk: 
nolak seluruh gugatan uji n 
Undang-Undang Nomor 17 Tu- 
hun 2011 tentang Intelijen, Ko- 
lisi Masyarakat Sipil untuk Re- 
formasi  Bidau ng 
mengajukannya tidak merasa ka- 

Putusan MK, menurut ko- 


intelijen. Pa 
lijen masih ban 


m juga tidak be 
wenang menindak 


Perkuat kapasitas DPR 
Direktur Eksekutif Institute 
for Defense, Security and Peace 
Studies Mufti Makarim dalam 
kesempatan yang sama meng- 
ingatkan, karena kalah dalam 
uji materi, isi 
ntuk Reformasi Bidang 
lijen harus mendorong pe: 
aatan ke komisi 
ng men 

intelijen, 
sanaannya, ” Un- 
Indang Intel 
m peraturan 
ang dibuat eksekutif," k: 


an fungsi p 


ra mengingat 
intelijen harus terus di 
DPR terutama komisi int 

erap berdalih 


s intelijen, 

Konstitusi (MK) 
tan pei 

jun kembali UU Nomor 17 Ta 

hun 201 dalam putusan No 

gal 2 Ok- 


lijen Negara (BIN) d 
tusan personel, Belum la 
iuran untuk temba 


pihak, MK menegaskan tug 
telijon buk 


tugas pokok 
formasi. 


nentara itu 
Program Lembaga Studi Pert 
hanan dan Studi Strategis 
ia Beni Sukadis menga- 
koalisi masyarakat 
us mengawal dan mer 
sepak terjang lembaga 


n jumpa pers di Ja 
Kamis G/D, 
Lebih Batar: 


awasi 


menge- 


berpikir luma da 


kerj 
awasi 
jon 
lin- 
dalam 
nggar- 


Kel 


KPK Puji Kota Surabay 


JAKARTA, KOMPAS — Ki 
misi Pemberantasan” Korupsi 
publik 


tahan lancar. "Setiap hari adi 


di Kota Su 
umum sudah 


kerepotan," ka 


Tak beranjak 


Di Jakarta, st 
neliti 


rektorat Pes 
mbangan KPK 


i Ibupa 
ing jadi obyek survei 
us KPK, perbaikan layan- 
k sisi) 


Jawa Timur, 
dipublik: 
korupsi 
sember menda 
Niken meng 
melihat tren hasil survei inte- 
sejak 2007 hingga 2000, 
pernah menjadi le- 


KPK mengamati 
Terpadu $ 
teknis D 
Pengujian Kendaraan Be 
motor Wiyung, dan Rumah Sakit 
Imum Daerah Dr. Muhamad 
Soewandhie pada 10. Septe 
ber-5 Oktober 2012. KPK 
ada kekurangan di tiga insi 
tersebut seperti kurangnya £ 
silitas dan jumlah petugas, 
Wali Kota Surabaya Tri Ris- 
maharini mengatakan memb 
tuhkan pelayanan publik yangg 
efektif supaya kinerja pemeri 


pkn, ika 


NOW 


| Reg, price 


Rp. 26.940.000,- 


Rp.49.000.000,- | Gp Rp. 2.245.000 


ONL 


11 November 


Redisoovep Nour Harmony 


With The New SERTA -50GO Collection 


"455 #FRE 


REFLECTIONTW 


NOW 
Rp. 9.696.000, 


“Terms and Conditions applied, 


GOOSEDOWN” 
PILLOW & BOLSTER 


Free 1 Month 
3g Installment 


INDULGENCET" 


NOW 
Rp. 18.960.000, 


SERENITYT" 


NOW 
7.938.000, 


NOW 
Rp. 1.199.000 


Diona 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KTP ELEKTRONIK 

Upaya 

Penggandaan 
Terdeteksi 


Jib KTP atau melebihi target 
172015400 wajib KTP hingga 31 
Desember 201 jumlah itu, 
ada 660000 orang yang coba 
membuat KTP elektronik gi 
Namun, upaya tersebut t 
teksi sehingga dapat digagalkai 
yang merekam 

(KTP elektronikny 
tau tiga tempat/daerah 
yang berbeda, Meski ada por- 
, tanggal lahir, foto, 
tangannya juga diubah, ada 
sistem sidik jari dan iris 
yang mem 

€-KTP ini, Jadi, tentu tak mung- 
kin ada lagi KTP 2 ka 
Menteri Dalam 
Fawzi, Kamis (8/1). 

Gamawan kemudian mema- 
parkan sejumlah contoh nama 
yang coba membuat perekaman 
KTP elektronik di sejuml: 
rah. Ada seseorang yang mere- 
kam data KTP elektronik di Ma- 


kemudian melakuk: 
ma di Pangkajene 


an hal seperti in 
dipidana dua 


mun, karena ini masa transisi, 
kapan deng diberlakuk: 
#rakan lbih 


orang lal 
atau wajahnya sama karena 
KTP elektronik reader yang 


ngan 

Umum 2014, 

Daftar Pe 180 juta 
1 berarti uda sekitar 8 


ng yang memerlukan verifi- 
Cox) 


14 Tahun Tragedi Semanggi 


Jaringan Solidaritas Keluarga Korban melakukan aksi Kamis: 
san ke-281 itu untuk mengenang 14 t 
desak Presiden dan aparatnya menuntaskan kasus tersebut, 


n 
Nor 


Kamis /1), Ka 
mber 1998) serta 1 


un Tragedi Semanggi T 


G@ANUN WALI NANGGROE 


Warga Gayo Ancam Pisah dari Aceh 


BANDA ACEII, KOMPAS — 
Aceh Tengah dan 
Ih berunjuk rasa di 
ng DPR Kabupaten Aceh 

nis (8/1), menolak 
Vanggroe yang di- 
n DPR Aceh pada 2 No- 
vember lalu, Mere 
nun tersebut 
dap etnis non-Acel 
tetap diterapkan, 
ncam akan memi- 


Ribuan orang tersebut terdiri 
pegiat lembaga 
laya masyarakat, orginisasi 
tokoh masyarakat, 
tokoh politik, organisasi. kema- 
syarakatan, dan unsur masyara- 
kat ny berasal dari Kabu- 
en Bener Meriah dan Aceh 
h, Mereka umumnya etnis 
Gayo, etnis mayoritas 
Aceh bagian tengah. 
Mass mulai berunjuk ras 
kitar pukul 0900. Sekitar pukul 
1000, massa yang berasal d 
Bener Meriah tiba dan berga- 
bung. Sebelumnya, massa dari 
Bener Meriah itu berunjuk rasu 
di Gedung DI Meri 
dan mengajak pimpinan DPRK 
Bener Meriah bengabung dalam 
unjuk rasa ke Aceh Tengah. 


Koordinator aksi, Sukriyan- 
syah, mengatakan, Ganun Wal 
Nanggroe diskriminati 
hanya orang. keturus 
yang dapat” berbah: 


terdapat 
ctnis Aceh yang 
Aceh, seperti 
Kluet, Singkil, dan Sir 

“Ini jelas diskrimi 
melanggar hak asasi m 


if dan 
nusia,” 


ygroe nantinya meru- 
pakan pemimpin Aceh di luar 


Nanggroe, 
lamban "Jepan 
membina dat 


derajat dan 
dat ain, 
Lembaga ini juga memberi 
usulan dan kebijakan di sektor 

perempu- 
pemanfaatan sumber: 


sal 69, sulah satu syarat menjadi 
Wali Nanggroe adalah dapat ber- 


bahasa Aceh dengan fasih dan 
yangmemicu 
etnis lain di 


yang tak berbahasa Aceh, 
Untuk Wali Nanggroe yang 
. ngsung 


ditunjuk 
tan Pki 
Aceh Merdeka: 
beranggapan, 
nti Hasun Tiro, Pemimpin 
1 telah wafat. 
pertemuan dengan 
anggota DPR Kabupaten Aceh 
Tengah, perwakilan pengunjuk 
rasa mendesak DPRK menanda- 
tangani surat penolakan Ganun 
Wali Nanggroe dan segera men 
akan rapat paripurna untuk 
menolak ganun tersebut. 
tutan tersebut dipe 


Ketua DPRK Bener Meriah, M 
unjuk 


u 
setuju dengan penolakan 
tersebut, Penolakan tersebut me- 
rupakan aspirasi wanga Bener 
4 harus ditindaklan- 
ca, Ganun 
ngssroe itu memang diskrimi 


untuk penolakan ini,” 


LAN) 


Laporan Dahlan 
Tanpa Bukti 


Direksi BUMN Kongkalikong Akan Dicopot 


JAKARTA, KOMPAS — 
Badan Kehormatan De- 
wan Perwakilan Rakya 
Kamis (8/1), membuka 
surat dari Menteri 
Badan Usaha Milik 
Negara Dahlan Iskan. 
Surat berisi nama lima 
anggota DPR, kronologi 
dugaan mint: 
tanpa bukti seperti 
dijanjikan sebelumnya. 


Isinya 
kronologi satu peristiwa, Ada ji 
ga disebut lima nama anggota 
DPR dari beberapa fraksi ya 
terlih wa itu," kata Ke 
Badan Kehormatan (BK) DPR M 
Prakosa, di Jakarta, kemarin, 


krasi Indonesia Perjuangai 
Keterangan itu berbeda de- 


nun, surat yang diserahkan 
tidak disertai bukti apa 
ini tidak mx 
iduk mendengi 
sendiri. 
iya mendapat cerita dari 
direksi BI 
Selain 


nyttota DPR, 
Meski demikian, BK 


akan 


"KRONOLOGI PENGUNGKAPAN 24 
ANGGOTA DEWAN 
SEBAGAI 

PEMERAS BUMN 


2 


gl direk- 
DPR 


si tiga BUMN, Para anggo 
ebut juga ukan diminta 
klarifikasi. 

Dalam jumpa pers Idris Lae 


mengapr 
membersihl 
nia kecewa deng 
lan tentang pemerasan h 
ya berdasarkan informasi 
pihak. 


Ancam direksi 
Dahlan berujar akan membe 
hentikan direksi BUMN yang t 
Nibat praktik kongkalikong. "Sa 
tidak mau timbul kesan, say 
lebih rajin bersih-bersih di 

mah tanggga orang la 
ra di rumah tang 
kata Di 


(Menteri BUMN Dahlan Iskan melarang semua 
pejabat BUMN member suap tau upeti kepada 
Siapapun, termasuk kepada anggota Dewan, 
arngan Ini terkai Cengan surat edaran Cari 
Sekretaris Kabinet tentang Pengawalan APBN 
2013-2014 cengan Mencegah Praktik 
Konokatikang Dahan penah menyatakan 
acanya bongklikang antara BUMN Gan DPR, 
Presiden Yuchoyono memang Dahlan untuk 
Imembahas soul kongkalkong penggunaan 
anggaran. 
pesan pendek (SW) yang berisi sia seju- 
ah angoota DPR yang cicug kerap memlak 
tusahuan BUMN berada ci masyarakat 


(Dahan mengatakan telah menyiapkan 10 nama 
anggota DPR yang diduga kerap memalak BUMN, 
Ioahan cipangil oleh BK DPR. Dahan hanya 
Imenyatahkan 2 nama anggota DPR yang ckeuya 
sebaga pereras BUMN, 

Ipahan kembali menyerahkan $ nana 

lknum anggota DPR 

ketua 8x DPRM Pra 

cak memilki buk 

(takukan para anggota Dewan. Surat 

yang sampaikan kepada BK hanya 

Iroologi peristiwa pemerasan 


serah) 
Humas BUMN Fu 
ai menjelaska 
sudah mn tujuh 
ayang diduga memeras dan satu 
ing menegur. 
mum Federasi 


sat " 
BUMN mendukung 
membuka dugaan pemerasan ini, 
let minta moratorium rapat 
deni DPR dengan 
BUMN yang menjadi "pintu 
masuk" intervensi politik dari 


- jemen. (NTA/ARN/HAM/FAD 


a Lihat Video Terkait 
"Surat BUMN ke DPR” 
di vodkompas.con/ 
suratbumnkedpr 


ZIARAH & WISATA NATAL & TAHUN BARU 


Periode promo dari 1 November - 31 Desember 2012: 
Segera kunjungi Dealer Nissan terdekat atau klik www.nissan.co.id 


Nissan. Innovation That Excites. 


Jakarta: ii Gaper 300 40 


Penak Ian 70 OA, Po Gada 4085 


Jamban: kertar (S1) A12 
Padang Kado Sownan 
Samarinda: Senga 1 


2, Bintara TAB DEAL Cidus (K3 AO, Falmawat TO 1068, Ketan Jarik 56 
Pur Indah BAG SBTO. Radin Irden BER 0009, far SI 018, Sur 
kacag 735 7117, Cmone 8576 OBOR6, Jatake 8365 5680, Bekasi 29 


D4h4, Karawang aranang (00 7815 8000. Bandung: AR 5 
en 08 

KIT ASOO, Bush Rahat BT) SA? RU, Janur Sar FLV )BAD 206, MR Mwrwyad 3) TI ICON Kadi Kain (CSC) UR 86 
(ASI) 7 TER, Glamyar Garyu (DSB IKEA, Lombok Saretaya DINI 

Gak Sons (DB) 455 BG, SM Pa (DO) F3 

ea (DB 11) 128 TOK. Kandas: Karst ID) 310 6801 


1 Pekalongan (era 


2 Denpasar. Cats (19 


Barsrmasun 4 


1409908. Nusa Dua Pra 
1) 706 87480, Madan An Malik (DB) HE OCE 


Muh ah (CO) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Makansar Perta (d1 435 


IL, Kelapa Gading ASI 3086. Ma Ojantung 41 5 
Wang Baret 
3002. Mega Bekti Hypermal B5 4314, Narogong BEC 


BSK TB Serah 


A11 Jambi P. 


J 37an Bogor 


Ca) 256 


500 023 


(021) 500 023 va ponea! 


IMT Maryone BKI 4700, Pun Indah Kapuk BI UG, Pine 
kureng TO! 8100, Paparan (2251) 892 6 
9, Banten: Cingon 
Indramayu yebamas (274) 


Depok 


2254) 304 848! Sukabumi: 


GRATIS 50. 'b00 km 


Ka TE 


« 9yus #tetonaan tetas 


6 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Bumerang Pemberian Grasi 


rasi dari pidana mati menjadi 
penjara seumur hidup bagi 
Meirika Franola, terpidana 
kasus narkoba, menyulut 
wacana. 


Yang pro berpendapat itu hak presiden, yang lain 
kontraproduktif dengan penegakan hukum kejahatan nar- 
kotika. Bukan sekali ini kasus terjadi, Mei lalu grasi berupa 
remisi (pengurangan hukuman) diberikan kepada Scha- 
pelle Corby, warga negara Australia. Wacana tidak pada 
menggugat legalitas grasi, tidak pada latar belakang yang 
mendasari, tetapi pada proses pemberian, 
Karena mata rantai proses pemberian salah satunya 

lah masukan dari Menteri Hukum dan HAM serta 
jajaran di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan 

Keamanan, serta pertimbangan dari Mahkamah Agung, 
tentu ada pemahaman dan sikap dasar tentang kasus yang 
akan memperole i pemahaman dan ke- 
yakinan bahwa di saat kita giat memberantas korupsi dan 
markotika—dua jenis kejahatan kemanusiaan terbesar se- 
lain pembunuhan—sejauh mungkin dihindari pemberian 
$rasi pada kasus besar kejahatan tersebut, 

Alasan penegakan HAM bagi terpidana, alasan kemanu- 
jaan bagi yang bersangkutan, dan alasan hanya diberikan 
satu atau dua dari sekian banyak kasus narkoba berat 
kurang relevan, Dalam kasus grasi narkoba, terjadi gesekan 
antara keputusan moratorium pemberian. remisi. bagi 
terpidana narkoba dun akibat yang ditimbulkan kejahatan 
narkotika, Sama seperti kejahatan korupsi dan pembunuh- 
un, akibat kejahatan narkotika mengancam eksistensi ke- 


terpi 
kat, Alasan kemanusiaan manakah yang jadi pert 
demi keselamatan satu orang atau banyak orang? 

Ketika pemberantasan korupsi menjadi tekad pemerin- 
tahan, selain alasannya tidak masuk akal, pemberian grasi 
tu juga kontradiktif, Grasi penjahat narkoba, 
ntah pengurangan masa pemidanaan bagi Corby dan 
perubahan pidana mati ke penjara seumur hidup bagi 
Pranola, atau siapa pun, berdampak pada me 
wat memberantas pelaku kejahatan kemanusia 
remisi bagi koruptor dan penjahat narkoba 


kering pernyata 
penegakan hukum atan narkotika dan korupsi 
realitasnya dengan gampang diberikan grasi dan remi 
yang berkembang adalah ketidakpercayaan, 

Dalam kasus Franola, pencabutan dan tidak sama-sama 
jadi bumerang, Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi 
Mahfud MD, grasi sudah berlaku dan harus dijalankan. 
Dijalankan atau dicabut, perlu pertimbangan cermat, kal- 
kulasi untung ruginya-yang memang pilihan apa pun 
mengancam kepercayaan masyarakat. Bumerang sudah! 
Atau terus dijalankan (sudah menabung ketidakpercaya- 
D, sekaligus dijalankan proses hukum atas kejahatan 
Pranola setelah grasi turun, Kita sependapat dengan ahli 
hukum, alternatif kedua sebayai pilihan yang sedikit ke- 
burukannya. Ke depan, no way dengan koruptor dan 
"narkoba. Cermat saat memberikan grasi/romisi, 


a soal Demokrasi 

i Bali untuk kelima kalinya, 8-9 
November 2012, digelar a 
yang disebut Forum Demokrasi 
Bali, yang dihadiri banyak 

— pemimpin negara. 


Berbica 


Tentu kita bangga bahwa forum yang begitu penting 

laksanakan di Bali, di Indonesia. Tema Forum De- 
ygat menarik, yakni 
"Mendorong Prinsip Demokrasi dalam in Globat", 
Temu itu menurut Presiden Korea Selatan Lce Myung-bak, 
alam wawancara tertulis dengan harian ini, ket 
sangat aktual, terutama jika berkaca pada fenomena Arab 
Spring, 

Tentang perkembangan demokrasi di dunia, kita ingat 
peristiwa di Portugal pada akhir April 1974. Ketika itu 
sekelompok perwira muda di jajaran militer Portugal 
melancarkan kudeta terhadap diktator Marcello Caetano, 
Dalam tempo beberapa hari, rezim diktator Caetano 
tumbang, Jatuhnya Cactano memicu pecahnya pergolakan 
politik, Setelah dijerat pergolakan politik selama 18 bulan, 
Portugal lolos dan mulai menapak ke jalan kebel 


tolah itu, dal 
negara dengan berbagai macam 
rian—monarki, oligarki, diktator militer, rezim satu par- 
tai—berubah dan menganut sistem demokrasi. 

Setelah itu, kita seperti bersepakat bahwa demokrasi 
memberikan harapan kepada masyarakat yang terbentuk 
dalam sebuah negara karena pemerintahan negara dijamin 


memiliki otonomitas dan kedirian, 3 sebagi 
subyek, dikawal oleh hukum, Hukum menjamin warga 
negara berpartisipasi dalam pengelolaan negara, Warga 
negara oleh demokrasi dan hukum dipandang sebagai 
subyek yang bermartabat, 
Akan tetapi, kita juga harus bersepakat pula rasanya 
Ihwa kenyataan semacam itu tidak selamanya ditemukan 
im masyarakat yang menyebut diriny 
demokrasi, Sebab, adakalanya kita menyaksika 
demokrasi justru tak memiliki daya, tak memiliki kekuatan 
ketika berhadapan dengan pluralitas masyarakat. 
terjadi di negara kit 
demokrasi mati kutu ketika berhadapan dengan fakta 
pluralitas masyarakat, lebih-lebih ketika berhadapan de- 
ngan agama. Pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat 
in kepala pemerintahan menjadi tolok ukur yang banal 
atas demokrasi. Demokrasi justru menjadi alat untuk 
mematikan suara rakyat sehingga tidak terwujudlah idiom 
lama yang begitu populer, vux populi, vox De. 

Meski demikian, kita tetap berharap BDP tetap mem- 
berikan sumbangan berarti bagi semakin terwujudnya 
demokrasi yang sesungguhnya, 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


enim me koran 
WA enim mr Bara Absen 5Siarn 
rani Ratks/Musngang Ina Pest tan 
Wa Pnimin Rak Ts car Baba Tn Nk Madara Purba 
maa Saan Mk soto 
peter pikane Zee Linda 
Wa pdikerstn Home orbonri 
Meneer Mae 


OPINI 


mai: opini'2kompas.com dan opinidikompas.coid 


Obama Menang: Berita Gembira? 


arack Obama akan kem- 

bali memimpin Amerika 

Serikat untuk lima tahun 
yang akan datang. Sebagai nega- 
ra dengan ukuran ekonomi ter- 
besar di dunia, perhatian besar 
terhadap proses pemilihan di ne- 
geri itu tentu saja wajar: 


Sebagai kekuatan ekonomi terbesar, ki- 
nerja ekonomi Amerika Serikat memang 
memberikan pengaruh cukup menentu- 
n, baik terhadap kinerja ekonomi global 
maupun regional. Bagi sebagian pihak, 
terpilihnya kembali Obama menyampai- 
kan berita baik. Diperkirakan tidak akan 
banyak perubahan dalam hubungan Ame- 
rika Serikat dengan dunia luar, 

Kemenangan Obama berarti akan ter- 
pat konsistensi dan kesinambungan ke- 
akan Amerika Serikat, seperti prioritas 
pada pendekatan multilateral dalam kerja 
sama internasional. Namun, di luar faktor 
kepemimpinan ini terdapat faktor obyektif 
yang perlu dicermati sehingga kita tidak 
menumbuhkan harapan terlalu tinggi ten- 
tang kesinambungan dan konsistensi ke- 
bijakan itu. 


Menghindari "batu karang” 


ktor obyektif itu terkait dengan per- 
soalan defisit anggaran federal yang kini 
ckitar 9 persen dari 
produk domestik bruto (PDB) negeri itu, 
Angka ini sangat jauh di atas standar 
normatif Eropa. 

Kesepakatan Manstricht, misalnya, te- 
lah menetapkan pagu defisit anggaran 
sebaiknya tidak melebihi angku 8 perser 
Kata kunci untuk melihat betapa seri 
nya persoalan defisit anggaran foderal ini 
telah diungkapkan oleh Ben, Bernanke, 
pimpinan Bank Sentral Amerika Serikat. 

Melalui terminologi /iscul clif yang di- 
sampaikannya dalam dengar pendapat de 
ngan Kongres AS pada 7 Juli 2012, Ber- 
manke bermaksud menyatakan bahwa AS 
ibarat sebuah kapal yang tengah berlayar 
mendekati suatu "batu karang” Agar kapal 
itu tidak celaka karena terbentur denyan 
batu karang, sesuatu tentu saja harus 
dilakukan. 

Batu karang itu muncul sehubungan 
dengan semakin mendekatnya batas akhir 
berlakunya "kesepakatan politik” yang di- 
buat sejak masa pemerintahan Bush, Kon- 
sensus politik itu tak lain adalah kebijakan 
pemotongan pajak yang bersifat temporer, 
yang telah menyebabkan defisit anggaran 
Tederal negeri itu sangat sukar untuk 1 
mmatuhi standar baku internasional 

Jika sesuatu tidak dilakukan hingga 31 
Desember mendatang, konsensus politik 
yang dibuat pada masa Bush itu meman- 
an bahwa kebijakan pemotongan po 


Oleh MAKMUR KELIAT 


tis diberlakukan pula kel 
jakan pemotongan untuk: 
ngeluaran anggaran. Karena 
itu, terdapat tiga opsi 
bijakan yang akan dihadapi 
oleh Pemerintah Amerika 
Serikat untuk menghadapi 
persoalan Jiscal elif'ini 

Opsi pertama adalah 
gan menggunakan instru- 


wwasan ini, 
Asia Timur dan Asia Pasifik, tetap 
mengalami pertumbuhan ekono- 
imi yang cukup tinggi. Amerika 
Serikat tidak bisu menoleh dan 
mengan 
karena 
alami krisis keuangan, Hal in 
sebagian bisu — menjelaskan 
mengapa AS terlihat sangat aktif 


men kebijakan peningkatan mempromosikan kerangka kerja 
pajak (tax increase) sekaligus suma regional, baik mela 

pengurangan pengeluaran Asia Timur Fast Asia Summid, 
pemerintah (Government Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik 


(APEO), dan Trans-Paci 
nership ataupun melalu 


pending cub. Jika kedua in- 
strumen kebijakan ini diam- 
bil sekaligus, Badan Anggar- 
an Kongres Amerika Serikat 
(CBO) memproyeksikan 
bahwa ekonomi AS akan 
mengalami resesi pada 2015. 
pengangguran di ne- 
itu pun akan meleset 
tajam di atas 9 persen, Na- 
mun, sisi baiknya adalah 
kebijakan ini diambil, defisit 
anggaran Amerika Serikat 
akan menurun secara drastis 
diperkirakan me 
persen dari PDB padu 2016. 
Opsi kedua adalah mu 
jutkan instrumen kebijakan 
pemotongan pajak dan me- 
munda pemotongan penge- 
luaran yang telah dijadwal- 
kan, Jika Kongres dan Pre- 
siden sepakat untuk kembali mel 
penggunaan instrumen kebijakan yang te- 
lah dibuat sejak masa Bush ini, kel 
curan ekonomi mungkin bisa dicegah un-  takukan kebijakan konsolidasi fiskal ke- 
tuk sementara waktu mungkinan besar tidak kan ditempuh 
Ja pendek, ekonomi Ame- dengan opsi kebijakan pertama ataupun 
rika Serikat akan tetap tumbuh walau opsi kedua, 
lambat dan tingkat pengangguran tidak 
akan setinggi dalam opsi pertama, Namun, ” Konsekuensi 
defisit anggaran tetap tinggi dan diper. Ada beberapa konsekuensi dari pilihan 
kirakan utang pemerintah akan mening- kebijakan seperti ini terhadap lingkungan 
kat tajam dari angka 79 persen dari PDB global dan regional. Pertama, keharusan 
untuk tahun ini menjadi hampir sebesar untuk melakukan konsolidasi fiskal akan 
90 persen dari PDB puda 2022 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 
Di luar dua ops ini, tentu Amerika Serikat akan berjalan dengan 
kombinasi. Pilihan ini yang sangat lambat. 
akan dilakukan oleh Pemerintah Amerika Laporan IMF (MP Country Report No 
at di bawah kepemimpinan Obama  12/213 Jul 2012) memproyuksikan bahwa 
ada tahun-tahun yang akan datang Pi-  ckonomi negeri Inlakan tumbuh rata-rata 
lihan ini socara politik dianggap Tebih sekitar 3 persen hingga 2017 Ini berarti 
dapat diterima, Hal ini mengingat pilihan pula bahwa kontribusi Amerika Serikat 
pertama ataupun kedua mensyaratkan untuk menggerakkan pertumbuhan cko- siti dari Pemerintah Amerika Serikat un- 
danya dukungan penuh dari Kongres, nomi global tidak terlalu dapat diandalkan tuk bersedia membantu Indonesia dalam 
baik itu yang berasal dari Senat maupun pada masa lima tahun pemerintahan  mengombangkan industri pertahanan 
dari Majelis Rendah louse of Repre- Obama yangakan datang. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya me- 
sentatives). Kedua, Amerika Serikat akan berusaha manfaatkan momentum ini semaksimal 
Namun, pemilihan yang baru saja di- untuk mengintensifkan pendekatan re- mungkin untuk melakukan modernisasi 
lakukan menyampaikan pesan bahwa du: gional dan bilateral untuk mengurangi pertahanan 
kungan politik itu akan sangat sukar di- beban konsolidasi fiskal ini. Sal 
peroleh oleh Obuma, Walau perhitungan wilayah yang sangat meni 
akhir tentang jumlah kursi belum dapat io 
diperoleh hingga tulisan ini dibuat, ke- 


wasan untuk mengikut: 


ceranyka 
perdagangan bebas (FTA) yang 


telah dibuatnya dengan Singu- 
pura, Australia, dan Korea Se 
latan, 

Ketiga, kebutuhan untuk me 
lakukan konsolidasi fiskal itu juga 
dapat mengakibatkan penurunan 
kapasitas daya serap impor Ame- 
rika Serikat dari China, Penu- 
tunan ekspor China ke Amerika 
Serikat ini tentu saja akan mem- 
bawa dampak ke Indonesia. 

Patut mencatat bahwa Ch 
kini adalah mitra perdagangan 
ketiga terbesar Indonesia setelah 
Jepang dan Singapura, Rentetan 
seperti ini, pada gilirannya, dapat 
memunculkan kejutan-kejutan yang tidak: 
pelaku cko- 
nomi Indonesia yang selama ini meng- 
andalkan pertumbuhan ekspor China di 
pasar glob 


lompok Republik sudah dapat dipastikan 
tetap mengendalikan Majelis Rendah. 
Oleh karena itu, kebutuhan 


ha di 
Amerika yang terkena dampak dari ke 
butuhan konsolidasi fiskal ini akun ber- 
usaha untuk mencari jalan keluar (exit 
u sektor usaha itu ada- 
lah kelompok indust y 
Persoalan Jiseal cli/ diperkirakan akan 
mengakibatkan pengurangan alokasi per- 


tahanan sebanyak 10 persen, Kontraktor 
industri pertahanan Amerika Serikat akan 


ini dengan menjalin 
idustri pertahanan 


luskan mengapa telah terdapat sinyal po 


MAKMUR KELIAT 
Pengajar Ilmu Hubungan 
Internasional FISIP 
Universitas Indonesia 


lah kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. 


Obama Jilid II dan Capres Ke-7 RI 


ebetulan s 
K telah menemp 
kan Barack Ol 


ma, Xi Jinping dan 
presiden ketujuh RI un- 
tuk berinteraksi pada pe- 
riode 2012-2016. Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyo- 
no masih berpeluang me- 
lakukan gebrakan yang bi- 
sa memengaruhi dua mit- 
ranya, Presiden AS dan 
China, pada sisa dua ta- 
hun masa jabatannya. 


Dala 


Momentum terpilihnya kem- 


diri (asertiwness) Kita masih 
bertaraf retorika sebab dalam 
praktiknya calon presiden RT se- 
lalu berebut restu dan akses 
atau "citra direstui AS", Padahal, 
dalam kont 
Wuntington, maka Indonesia 
yang mayoritas Islam—b 

moderat 
menjadi juru damai antara Barat 


Dinamika Indonesia-AS 


AAS lawan Timur (Komui 
Soviet dan kawan-kawan), 
Bung Karno mendayung di anta- 


Oleh CHRISTIANTO WIBISONO 


AS menikmati wind/al profit, du- 
rian runtuh, lotre gratisan, dari 
perubahan politik Indonesia dari 
bebas aktif selama Bung Karno 
dan anti-Ko- 


Pengharg: Nabil atas 
kegigihannya mempertahankan 
asas kemajemukan di Indonesia. 


Indonesia bisa berperan 
Menteri Perdagangan Gita Ira- 
Sekarang, dalam era perang — wan Wirjawan dalam reaksi sir 
benar terordan kontlik peradaban, ma- katnya menyatakan, Indon 
ka Indonesia berpeluang menjadi — sekarang ini harus siap mengh: 
juru damai global milenial da 
fundamental, 
yang 
ideologi Pancasila oleh dan dari 
Bung Karno yang baru dianu- 
erahi gelar Pahlawan, kita se- 
harusnya secara proaktif mener- 
emahkan Pancasila untuk men- 
ciptakan perdamaian duni 
Protokol antipenistaan aypuma 


perkuat dengan terpilihnya kem- 
bali Obama. Jika ini tidak diman- 
fuatkan, maka tidak ada gunanya 
nostalgia Barry si murid SD Be- 
suki menjadi Presiden AS. 
CHRISTIANTO WIBISONO 
CEO Global Nesus Institute 


lab: 


eks konflik p: 


toleran—berpotei 


POJOK 
oritaskan — masalah 
Obama dengan kemenangan 
akan melanjutkan politik peme- 
rataan yang berisiko menciutkan 


Obama menji 
Presiden AS untuk 
kedua kalinya. 
Euforianya terasa di 
Jakarta, rindu presiden 


n perang dingin kubu Ba- 


engah ke atas, Eko- 


bali Presiden Obama memberi ra dua karang dengan memper- yang disampaikan di PBB oleh Hood yang diprak- | beneran, 
peluang bagi Yudhoyono untuk — oleh persenj Presiden Yudhoyono menimbul- tikkan Demokrat pasti akan se- | 
mengapitalisasikan dan meluas- Soviet (bukan hibah, kan reaksi tidak nyaman karena — makin membawa postur ekono- 


kan pengaruh modal geopolitik 
Indonesia sebagai Ihe- largest 
Moslem Democracy yang setara 
dengan AS sebagai Yhe largest 
Western Democrucy, dan Tnd 
sebagai Hindu Democraey. Mum- 
pung Presiden AS masih dijabat 
oleh orang yang (pernah) dibe- 
sarkan di Indonesia dalam masa 
usia puber, G-1O tahun (1967- 
197), di bumi Indonesia ketika 
Presiden Soeharto berbulan ma- 
du dengan media massa dan tidak 
memberedel surat kabar, 

Pada 27 Desember 1967, Gu- 
bernur Michigan George Rom- 
ey berkunjung ke kantor Presi- 
den Soeharto di Merdeka Barat. 
George Romney adalah ay 
res Mitt Romney. Romne: 
akan tersisih dalam konvensi 
capres Republik oleh Richard Ni 
1g akan mengalahkan 
Presiden Lyndon Johnson pada 
Pilpres AS 1968, Sementara Soe- 
harto saat itu akan bertal 

istem otoriter, 1m 
iden AS: dari Johnson, 
Nikon, Ford, Carter, Reagan, Ge- 
nge HW Bush, Bill Clinton. 

Hubungan RI-AS senantiasa 
"asimetris, padahal kita berpc- 
luang untuk melakukan leverage 
dalam mendayung di 
antara bipolar perang dingin Ba- 
rat lawan Komunis, Rasa percaya 


utang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mendesak Bel 


Irian Burat (Papua) pada 1962. 


Jebak dalam kontlik perang sau- 
dara TNI» PKI yang dimonangi 
secara gratis untuk kepen 
Amerika Serikat. 
Presiden Johnson menyatakan 
bahwa Indonesia di bawah Soe- 
harto yang antikomunis 
membubarkan dan membani 
komunis— 
bagi AS ketika mereka terdesi 
Vietnam. Kita tah 
buah Ho Chi Minh, AS dikurasi 
tenaganya, Miliaran dollar AS 
terkuras di sini dan 50000 jiwa 
Ihcap- pasukan AS gugur di medan Pe- 


Serikat akhirnya mengaku 
unggulan Vietnam dan AS me- 
ninggalkan Vietnam. Dalam kon- 
teks itulah Presiden Gerald Ford 
merestui invasi dan akuisisi Ti- 
mor Timur oleh Soeharto pada 
akhir 1975. 


(China meskipun Nivon pada 1972 
stru sudah mendobrak dengan 
diplomasi segitiga Washington- 
Beijing-Moskwa untuk menekan 
Uni Soviet dalam percaturan glo- 
bal. Tak dapat disangkal bahwa 


mi Amerika Serikat lemah dan 
tidak menguat, 

Dalam posisi seperti itulah s 
betulnya AS dan Obama mem- 
butuhkan Indonesia, Tentu saja 
mana Indonesia sebagai negara tidak dengan gratis, There is no 
berpenduduk mayoritas Muslim free tuneh in he world you have to 
Ir secara proaktif menda- pay for your lunch, . 
maikan Isra Perang teror yang dilatarbe- 

Amerika Serikat berkepen-  takangi konflik Tsraci-Palestina 
tingan untuk mencabut sampai harus dituntaskan dan diselesai 
ke akar-akarnya alibi, dalih dan — kan sampai ke akar-akurnya. In- 
durian runtuh alasan kaum radikal teroris-ck- donesia bisa menawarkan diri 
di stremis, teroris model Taliban 
oleh anak dan Al Oucda Sejak peristiwa 
atau tragedi 9/1, lebih dari 
triliun per tahun dikeluai 
oleh Amerika Serikat untuk ber- 


untuk meyakinkan AS tidak populer di mata pejuang 


inda menyerahkan — HAM dan kebebasan berekspresi, Soekarno dan Hatta 


dianugerahi gelar 
Pahlawan Nasional. 
Bukan karena ada 


Seharusnya yang diajukan Yu- 
'dhoyono adalah Protokol Kom- 


KPK usut pembelian 
mobil untuk Anas 
Urbaningrum. 

Usut jangan kayak mo- 
bil, bisa maju mundur: 


—yang 


lestina. Presiden Yudhoyono bisa 
mondar-mandir bertemu Israel, 
Hamas, Fatah, dan Obama, . 
perang teror dan de 


perang melawan terorisme, tifnya di Afganistan, Irak, Lihya, | Marzuki Alie: Orang 
Osama bin Laden memang telah dan gejolak di Suriah memakan | BUMN cerdas-cerdas, 
terbunuh, tetapi akar ideologi ke- dan triliunan dollar AS Kalau | Cerdas, tapi bisa di- 


kerasannya tetap menyala. Ter- — Indonesia dengan mengandalkan 
bunuhnya Duta Besar Christo- — diplomasi soft powerdan proaktif 
pher Stevens di Benghazi, Libya, menerapkan amanat Pa 
adalah salah satu contoh kasus.” maka sg/? power geopolitik dan 
Indonesia sebagai negara ber- the largest Moslem Democrucy 
falsafah Pancasila sekaligus men- nilainya setara dengan kemitraan 
jadi sumber dan korban para strategis AS-RI untuk mend: 
teroris, yang sebagian adalah  maikan Timur Tengah. Juga me- 
orang Indonesia dan sebagian la- perdamaian di Laut Chi- 
gi dari totangga (baca: Malaysia) na Selatan, 
yang bersenjatakan dogma fa- Peluang geopolitik ini hanya 
natisme dan merasa bisa menjadi — bisa dinikmati oleh Presiden In- 
Tuhan terhadap sesamanya. Ini — donesia, bukan oleh Vladimir Pu 
istilah yang dipakai oleh Dr Mus- tin atau Xi Jinping Momentum 
dah Mulia ketika menerima perdamaian IsracI-Palestinu di- 


peras. 


dengan 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 OPINI 7 


Set AAA RA - Memanfaatkan Faktor Obama 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-sur: 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Oleh DINNA WISNU 


$ P den Ba- ubahan iklim dan proyel pajak Harus cekatan 
: a ek Obuna, Dalan angan eneng to Ke depan kita harus siap de- 
Sekolah dengan Dana BOS rang lag ari Maumere ke Pu Ss Hun ma dam awal tahu ngan konsekuensi pilihan AS dan 
4 9 Paluc, Kami berlima semua du- 39 han, Anda harus ii, AS sudah mendanai berbagai negara-negara tetangga. Misal- 
Masih Memungut Biaya lam urusan pekerjaan. Berapa | Selesaikan problem defisit“ kunjungan pejabat Indonesia un- nyadi ASEAN, program lumbung 


al 600 miliar dolla 
atau Amerika Serikat 


engembangan  kemitra: bersama. belum. menunjukkan 


in dan kewi 


egitu memasuki halaman ya Lion Air mem- | ambruk Jalur kerja sama Indo- makin ting, 
Pena an penamaan Dana Sa en Tea 

$ tidak mudah mendapatkan tiket | EN dal: nya, apakah seru jelas mengikis stok pa 
ngut Bit dibanding penumpang yang ha- | gera setelah pengumuman ini semata proyek di mata pejab menimbulkan inflasi harga 

di Denpasar, yang | kemenangan Obuma atas negara kita? Apakah ada nil ngan. D: 
pe an Mitt Romney, yang bisa diinjeksi Indonesia 
PRESCILLA ESTEVINA 2 hingga provek-proy gosiasikan ulang d 
TUERAH untungkan Indone 
Setelah siswa berhak masuk, orangtua/wali dipanggil Jalan Tambak IT, Menteng, Partai Komunis China mengi- Kepentingan Indonesi jualan gs, batubara, dan mi 

ihkesekatah unkak PemEkwakan Bia yang mAh dibe Jakarta Pusat | rim ucapan edamat tetapi disisi AS jelas berbeda Indone bumi karena kebutuhan dores” 
bankan: biaya masuk Rp 1 juta-Rp 2 juta, ditambah Rp, 5 de sal opa aa 
200000 per bulan. Karena tiap kelas menggunakan AC,” Pelayanan Pos 
siswa diharuskan membayar Rp 12.000 per bulan. Ini tidak” Semakin Semrawut ukan pilihan untuk be ragam instansi pe- secara be 
dibicarakan terlebih dahulu dengan orangtua siswa. #emingatas desakan-desakan A3 (pusat orah) sektor usaha 


ra komentator dari China me- — dan lemb 
$ | negaskan, suka atau tidak, AS un sertu kemasy 
iran bukan s 


ig tahun Pos Inter- 


lembaga pendidik- 
atan. Tentu 


Apabila dihitung, Rp 12.000 x 85 (jumlah murid/kelas) x 
15 (jumlah kelas) hasilnya Rp 6,3 juta. Pada 16 Oktober 201 


aruebaru ini, y 
bertekad ar jasa pos tetap di- 


perusahaan besar, seperti Nike 


orangtua siswa dipanggil kembali untuk membicarakan ditinggalkan p- lan adidaya res, Indo depankan politik dalam penen- — dan Adidas, Soal keten: 
sumbangan masjid Rp 500000 per siswa. Paling lambat seirama de- untuk melicinka tuan upah dan produktivitas bu- kita pun perlu mengantisipasi mi- 
Desember 2012, Pada 7 Oktober 2012, p: n Pos Indonesia Di Timur Tengah, para peng- — pemantapan s ruh serta perusahaan, dan lebih grasi pekerja dari negara lain, 


amat dari Iran lebih banyak pri- — bagai neg rapkan serta me- Waktu terus berganti dan per- 
untuk meng-  demokrasinya, d n ekonomi 
lebih tegas, lasyarakatnya. di situ, pupus pula segala 

asan bag Kalau kemitraan dengan AS camam antara Apindo dan serikat 
1g sel 
dijadikan alasan 
asing untuk lebih 
donesia, Bi 


kegialan atletik di GOR 
membayar Rp 15000 untu 
kaget ketika mengetahui bahwa pihak GOR Ragunan han 
memungut Rp 700 per siswa untuk masuk ke lapangan dan 
Rp 1000 untuk lapangan berukuran besar. 

Mohon tanggapan pihak terkait, apakah sekolah masih 
diperbolehkan menarik pungutan-pungutan setelah men: 
dapatkan dana BOS. Saya telah menuliskan surat di alamat 
http://smpn21.seh.id/viaemailphp, tak ada tan 


gunan, Setii 


pengguna 
Pos Indonesia 


ing Tidak seh 
hun muneul pel 


ngka waktu yang dibe- 
rikan untuk membenahi kemelut 
yang dialami mas 
(Sum urusan mikro di t 
dividu dan kel 
ngan pa: 
ransi kesehatan atau tid 


kemitraan 
dan sal 


dilacak bila tidak diteri 
penerima di temp 


gambar) 
siden Obu 


1 


pengusaha AS bet 
i di Indonesi 


ONO 
Beji, Kota Depok, Jawa Barat 


mengucurkan d 
jugi untuk 


pun 


klien saya, Tuju energi terbaru donesia tidak boleh cun seperti kita saksikan di AS, bisa 
dan ongkos kirim Rp 10: madahkan tangan dale di-blnup hingga C 


Lion Air Tidak 

Peduli Prioritas 
Pada 12 Oktober 2012, pu 

08:50, Lion Air membuat ma 


AS Jangan lupa, AS — habiskan dana kamp: 
sedang membutuhkan dukungan dollar AS. Ini rekor tertinggi 
Indonesia untuk memuluskan — dana kampanye sepanjang sejarah 


tak bisa karena amun, sampai 8 Oktober 
satu kursi ng CD be- 
cek ke Pos 
uas meng- | ship, sudah tengars se 
informasikan, CP sudah dikirim | gram kemitraan, Misaln 
at saya bi- | hal in 

pukul 1.30 dan akan ya tak teri tur, AS 
diinapkan di Denpasar s ana posisi | curkan da 
m,sebelumdiberangkatkan ke CD tersebut, petugas pos tak | dolarAS, termasuk 
di Percepat 

Pemabangun 
ia (MP3EI) « 
«| bangunan em 
ID tersebut, | kerja sama Pert 
perhas | malese Corporation 
Ada juga 5 juta dollar 


Jadi, 
hari ini seb 


yan 


Contohnya dalam konteks 
ASEAN, Kalau Indonesia mau 
“an ini terbukti sudah terlaksu 
perdagangan antarnegara di 


lain mengaduk lagi kon- 
olitik ekonomi duni 


kembali ke peng 
sih belu 
Mohon ta 


penuru- 
Ikan ter- 
da yang satu jam se- ber 2012, 

dengan tuju: hnya petugas Lion Air hanya 


pentingan 
Obama a 
waktu 


ikan ide-idenya. 


nya: 
perintah membenahi 


ygat dekat 


sehingga total M orang—dibaw kemitraan di b n tripartit DINNA WISNU 
ko pe LESATRIADI | lengkap denga serikat peker- Meskipun per "Cofounder” dan Direktur 
sa dibi Jalan Mangga Besar IX | cana untuk men da sambil mem- Uni Eropa Pascasarjana Bidang 
JT 20, Dalam/IV, Taman Sari, | basa pendidikan di Indonesia. perluas jejaring kerja sama per- kita masih bisa menggenjot Diplomasi Universitas 

5 Jakarta Barat | Juga pem In pusat per- dagangan, investasi, dan indus- — pertumbuh Paramadina 


GETTING REWARDED FOR SHOPPING “| 
AT FARAWAY DESTINATIONS, 


COMING HOME WITH MORE THAN JUST 
DELIGHTFUL STORIES: PRICELESS 


Penjualan Perdana Cluster Geranium 
Minggu, 11 November 2012 Kk 


“ 5 Menit Akses Tol Alam Sutera & 
Tol Bintaro 


“ Dekat Sekolah BINUS International 


Y Fasilitas Club House & 
Swimming Pool 


Y Fasilitas Jegging Track 
& Bicycle Pa 2 
“ Underground Utility 7 MASTERCARD" ENRICHES YOUR TRAVELS AT 


MORE PLACES ANYWHERE IN THE WORLD. 


Nikn 1 lakjubkan di setiz erjalanan Anda bersama 
M. d, dan dapatkan berbagai keuntungan yang menyenangkan! 


Menangkan perjalanan ke don, Beljing atau Sydr 
enliai US$100 atau s4 1 an MasterCard W 


adi 


KUNJUNGI MASTERCARD.COM/SEA UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 


O21-5311122 29005999 53152829 aga 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


KILAS LUAR NEGERI 


Suu Kyi Minta Pengerahan Tentara Lebih Banyak 


Pemimpin oposisi Myanmar Aung 
mendesak pemerintah mengirim let 
Rakhine untuk mengembalikan kon 
dan upaya penegakan huki 


lalu, Peraih Nobcl Perd: 
sebut seusai memimpin sidang Kon 
Stabilitas Parlemen Myanmar, Suu 
sekali tak menyebut ctnis Rohin 
antara warga minoritas Rohingya 
lalu, sedikitnya 180 orang tes 

paksa mengungsi, "Setiap orang be 
ritas latar belakang etnis, dan 
pesan tertulis, Rabu. Adapun Pre: 
Obama akan mela 

menemui Presiden The 


Rusia Ingin John Kerry Menjadi Menlu AS 


Rusia dikabarkan menginginkan Se 
ri luar negeri AS pa 


menduduki jabatan itu lagi. Du 
sebagai men 


Susun Rice, Duta Besar 
(PBB), Dalam berita di harian bisni 
Kamis (#/M), seorang pejabat Keme 
mengatakan, Ru 
karena Rice dipandan 
langan diplomat Rusia, Rice terea 
dengan para perwakilan Rusia, ba 
dalam perundingan s« 


diketahui, Rusia dua kali menggunal 
jogal dua rune olusi Dewan 
Suriah, Kerry pern: 
Demokrat pada pc 


lu 2004. (AFP/ 


58 Imigran Sri Lanka Terdampar di Kepulauan Nias 


Sebanyak 58 imigr 
dampar di perairan Kepul 
4 Afulu, Ke 

NI AL Pos Gunungsitoli 
Kumis (8/1), mengatakan, penemu: 
dari laporan nelayan tentang kapal 
ke Pulau Bunga, Sela 


uan Nia 


hak asasi manusia tanpa membedakan mayoritas-m 


uk Perserikatan Bangsa Bangsa Petugas penyelamat menggali reruntuhan yang mengubur empat orang hingga tewas akibat gempa bumi d 


bih memilih Kerey dil 


“INTERNASIONAL 


n Suu Kyi, 
h banyak 
ndisi da 
um di wil 


te Penegakan Hukum dan 
Kyi dalam seruannya sam: 


n 10000 warga lain ter 
anggung jawab menghor- 


AS John Kerry men- 
u Presiden Barack 
disebut-sebut tak 
ya nama santer disebut ak 

yakni Kerry-—yang saat ini 
Luar Negeri Senat AS— dan 


Marcos, Guatemala, Rabu (7/1). Desa pegunungan itu 
Is Rusia, Kommersant, edisi menderita kerusakan terparah setelah gempa berkekuatan 74 uatemala, Sedikitnya 48 orang tewas dan lebih dari 100 orang belum diketahui 
nterian Luar Negeri Rusi 
indingkan Ri 
bisius dan agresi?” oleh 


t pernah berdebat ker 


a Richte 


uncang 


ah di lingkungan PBR Seperti 
kan hak veto untuk n 
n Keam: 


Es 48 Orang Tewas di Guatemala 


Gempa Juga Mengguncang Pantai Barat Kanada 


SAN MARCOS, KAMIS — Korban tewa: 


Du 


ibat sekitar pukul 1035 waktu se- empa-gempa berkekuatan  nyarankan evakuasi warga yang 
L Pusut gempa berada di — besar terjadi hampir berurutan di berada di gedung-gedung tinggi, 


5 tem 
gempa bermagnitudo 74 yang melanda wilayah kedalaman “69 Klorntien der Jawa pantai Samudra Pasifik seperti kantordan sekolah, untuk 
ditemukan ter barat daya Guatemala hingga Kamis (8/11) terus ng sekitar 163 kilometer lulam beberapa menekan jumlah korban 
tepatnya di Pulau Bunga, asi sebelah barat daya Guntemala hr, Pada 28 Oktob Sangat menyedihkan berte- 
1 Patroli bertambah. Sedikitnya 48 orang tewas dan puluhan — Gif: Badan Seismologi Melaiko  gompa bermagnitudo 78 meng. mu orang-orang sii yang h 
Andreas orang lainnya masih terkubur reruntuhan bangunan, menyebutkan, belasan gempa su-  guncang pantai barat K nunggu menemukan anggota ke 


jan para imnjgran itu bx 
asing yang hendak merapat 


sulan bermagnitudo sekitar 5 ter- — Akhir Agustus, gempa bermi mereka yang masih 4 
judi di kawasar lepas pu nitudo 73 melanda El Salvador kubur," kata Perez di lokasi ben 
kitar 250 kilometer sebelah barat negara di Amerika Tengah itu,” dun gempa bermagnitudo 76 cana di San N 


arcos, "Ini ber 


TNI AL Penjaga Laut dan Gui City. £ mengguncang Kosta Rika awal 
lokasi ter pada Rabu pagi. Petug kubur reruntuh yunan dan Se ing lainnya ber- — Satu garis pantai melakukan seru 

gran yang mengaku berasal dari Sri Lanka. Mereka mv tambang pasir di Negara Bagian asal d hyangdihuni Selang beberapa jam setelah untuk membantu keluan 
gunakan 3ola Star Marine berbobot sekitar 25 ton temal mayo Sumber gempa Guate mp4 lain menderita," ujarnya, 


dan menyaku telah berlayar selam: 
ir Pulau Christmas, Australia, P: 
seadanya, bahkan minum air laut 

tetapi dua orang meninggal dunia d 
Andreas, Tercatat uda dua bocah be 
tahun dalam pel 
Pulau Nias. (WSD 


Badai Bar 


Tiba di | 
New York | 


NEW JERSEY, RABU — Bad 
baru yang disebut badai Nor 
ter mulai melanda New Jersey 
dan New York, Amerika 
bu (/N), Bad 
kencang, hujan, salju, 
an banyir di kawa 
AS, yang bisa memperburuk kon- 
disi warga yang belum pulih dari 
terjangan badai super Sandy 

Badai tersebut menyebabkan 
suhu beku, terutama bagi wunga 
yang tinggal dokat dengan kawa: 
san pesisir timur AS, Yang lebih 
memprihatinkan, badai ini ker 
bali memak uban ribu war- | 
1 hidup tanp 
badai baru ini memutusk: 
listrik bagi sekitar 80000 
ga New York 

Namun, Rabu malam waktu 
pat,” seperti dikutip New 
York Times, perusahaan listrik 
Consolidated Pdlison menyata- 
kan, aliran listrik bagi sekitar 
embali normal | 

16000 orang 
lainnya dalam kegelapan | 

Sementara itu, sebany 
New Jorsey di- 
di kesutita 
akses listrik 
hari terakhir 
trik mulai pulih setelah Sandy 
menerjang pekan lalu, Perusa- | 
han listrik Public Service En- 
terprise Group masih berupaya | 
memulihkan aliran listrik. 

Ratusan penerbangan dari dan | 
menuju New York kemb 
batalkan menjelang kedatangan 
badai baru ini. Rt 
menyebutkan, kecep 
badai itu bisa mer 
lometer per jam, 

Ini seperti sekuel sebuah film 
horor," kata James Alevander, 
warga Distrik Rockaways, New 
York City yang paling parah ter | 
kena badai Sandy 

Meski tak sebesar Sandy, ot 
ritas setempat khawatir b 


lan cuaca | 
tan angin 
ai 104 ki- 


puing sisa badai Sandy 
lum dibersihkan, yang bisa 
mengancam keselamatan warga. 
Wali Kota New York City 
Michael Bloomberg mengin- 
struksikan evakuasi bagi pendu- 
duk y uteal di daerah da- | 
taran rendah. Namun, dilapor- 
kan, banyak warga tetap memi 
tuskan tinggal, khawatir rumah 
mereka yang kosong dijarah. 
@EUTERS/AFP/AP/GRE) 


mrloperkoran @ 


ran itu, Para imigi 


a tiga bulan der Guatemala Otto Jain ouver Island, Menurut Perez, sekitar 1000 


menyebutkan, — mengguncang Va 


igran hanya maks Perez Molina menyebutkan, se- korban hilang dalam bencana Ki labu malam waktu se- — yakni Meksiko d warga terkena dampak langsung 
"Awalnya jumlah mereka 60, jauh ini tercatat 48 orang tewas — gempa terbesar sejak tahun 1076 dengan m sa tersebut memicu wempa ini, Beberapa kota ke 
lalam perjalanan," tutur dan 150 orang lainnya luka-luka, ini lebih dari 100 orang, ini, tak ada lapor mengubur ja kurangan air minum dan 75 
rumur lima dan enam Sebanyak 89 korban berasal dari Data resmi Len ata kerusakan di wilay. obohkan permukiman, orang terpaksa hidup dal 
n kemudian dibawa ke wilayah San Marcos yang terletak” Geologi AS (USGS) menyebut- satu garis pantai Presiden Perez mengumun elapan karena aliran lis 
dekat perbatasan Meksiko, se- kan, gempa terjadi pada Rabu tersebut. kewaspadaan nasional dan me- putus, (REUTERS/AFP/AP/GRE) 


tam erajaya 


Black BerrYgg pihene 


PESTA HADIAN 


RN 


"Sat, 10- Sun, 11 


MtackBerry” Torch" 


1095 CASHBACK ' 


Biackherry” Bold” 9799 Smartphone 9400 wmartphone Exclusive for BCA Credit Cardholders 
Kere bis 121490000, 


U Fabulous Suprise Gifts 


Days of Complimentary" 
1 2 STARBUCKS: 


for 10 lucky winners 


Raih kesempatan mendapatkan hadiah senilai jutaan rupiah dengan kupon gosok 
untuk pembelian BlackBerry" smartphone tipe tertentu, hingga 18 Nov 2012 di outle' 


Se en AN ena Cicilan 08 6 bulan dengan Bank rekanan en E B3 23 “ toa "1 
c / 380i aon | mas | maw &« og 8 ta # 
- achBern7 Fa Serdce bulan 
(eipan 206 men dan 200 MS Bulan @mue| oa | 20 | 000 | sent | bil 


Y semamana G) Kemakmuran 


BlackBerry. Senantiasa di Sisi Anda 


ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 INTERNASIONAL 9 


Menyuasai Tentara AS Cemaskan Kekuatan China 


Pembebasan Rakyat Dalam Dua Tahun, Kapal Selam China Akan Membawa Senjata Nuklir 


Oleh RENE L 


ATTIRADJAWANE WASHINGTON DC, 


agi komunis China masih berlaku paradigma gianggan zf KAMIS — China 
Psim: ngtuan eckuatan politik keluar dar laras 
senapan). Ini adalah k omunisme sejak masa 
Vladimir Lenin de 


posisi menjelang titi 
puncak menuju pengu- 
asaan tritunggal kemam- 
puan persenji 
nuklirnya. Pe 
muncul dalam draf 
laporan sebuah komisi 
yang ditunjuk Kongres 
Amerika Serikat. 


komando militer d 
dengan kekuasaan partai, dan tc 


Menurut Komisi Penin 


tu dari peluncur 
bawah laut, dan di 


Polisi 
China 


sung sidang Komunis 


n pemimpin China untuk 10 tahu 


MEUTERS/DWA) 


PROTES KEPADA CHINA 
Aksi Bakar Diri Warga Tibet Meningkat 


DHHARAMSALA, KAMIS — samaan di 
Sedikitny - Kongres Ke 
China di Beijing 
Aksi bakar diri itu dilakuka 
seorang pria Tibet di wilayah 
Prefektur Huangnan, Provinsi 


Ginga, Se 


Senangnya dapat kamera 


GRATIS dari Konica Minolta" 


pembukaan di daerah Aba, Provinsi Sichu- — meluas di beb 
Komunis Fe 


bakar diri, sebanyak 54 
mereka tewas, 
itu dilakukan untuk 


nomi 

bagai bentuk pro 

China di 

semakin sering 
ol, 


taka worang perempuan ber- terjadi sejak 


remaja Akan tetapi, pada hari Rabu 
pendeta Buddha juga membakar — aksi bakar diri itu dilakukan d 
diri dalam sebuah aksi protes lam skala yang lebih besar di 


an di Dha- 
APP/DWWA) 


“2 ra, 
—a Ke 


Ham (II ra 
ESINENTIAL 4 UPESTVLE COMMUNITY 


Tu » 


UANGERANG) S 


FUTURE 
S DEVELOPMENT 


» STOCK TERBATAS 
» AKSES LANGSUNG TOL 
« SIAP HUNI DALAM 6 BULAN 
Uescod » BERADA DI KAWASAN TERBARU ALAM SUTERA 
« DIKELILINGI OLEH BINUS UNIVERSITY, MALL@ ALAM SUTERA, 
RESIDENCES SYNERGY BUILOING,PROMINENGE SUPERBLOCK 


utera,com KUNJUNGI PAMERAN KAMI OI MAL PURI INDAH 6 - 11 NOVEMBER & LIVING WORLD 13 - 2 


mrloperkoran @ SeraperOne & "Kaskus 


10 INTERNASIONAL KOMP3 


BER 2012 


JUMAT, 9 NOVE 


Pengaruh Obama Tak Signifikan 


| belum jadi prioritas” Pres 
Filipi 


a cenderung jadi ruju 
atuk itu, Pemerintah Indo- 

diminta tak terlalu ber- 
rap pada kebijakan ekonomi 
g memihak seperti ma- 
investasi s 

soalan fundamental 


Progresif 
it pemilihan umum 2014, 
narasumber menilai, hasil 
Iu AS akan menginspirasi 

masyarakat Indonesia 
figur progresif sepet 


tahun ke depan tak a 

damp: 

politik” ekonomi 1 

memiliki banyak: 

h sehingga ket 
ikan me. 


utama 
uni persoalan da 
Demikian benang m 

lu AS da 


m, perubahan iklim, 
penciptaan lapangan kerja. 
nada deng: 


api AS semestinya 1 
Indone: 

Indone 
pada ba 


jujur, mer 
te tung Tegas dan cel 
an luar negeri ter- son Siagian, Direl 
al, politik luar 
jelas cenderung im- diskusi ini. Sta 
menguntungkan ke- — versitas Agusa Pasifi 

Elwin Tobing, menil 
strategi kemenangan  Oban 
yang dapat diadopsi di Indone: 
adalah kampanye dari pintu ke 
pintu, langsung ke masya 


ran, kondisi ekonomi 
isu perubahan iklim. 
lan luar negeri, 
hubungan bilateral denga 


n Amerika Serikat untuk ma 
Mitt Romnes 


Barack Obama kembali ke Gedung Putih, Rabu (7/1), setelah terpilih kembali sebagai Pr 


. jabatan 
(GRE) — kedua. Dengun meraih 308 electoral vote, Obama mengalahkan pesaingnya dari Partai Republi 


AS Mendorong Solusi Politik Korut Siap Uji Nuklir 


KAIRO, KOMPAS — Perte 
an konsultatif kubu oposi 

riah dengan sponsor Oat 
Liga Arab dibuka di Doha, 


ikelonpokoposidilar  Kuswnya SNG merla tidak | Presiden Korsel Harap Korut Melakukan Reformasi 


akan ikut campur urusan Suriah 
at pasukan oposisi meng: — terlalu jauh dan hendaknya kubu 
alami kemajuan dalam pertem- oposisi menerima solusi politik 
puran di sejumlah wilayah di 
Ikat agar kubu opo- Suriah, delegasi AS dalam per- 
sisi menerima solusi politik, temuan konsultatif itu melobi 
temuan konsultatif yang — kelompok oposisi Suriah 
dihadiri sejumlah 1 menerima solusi politik Delegasi 
dan Turki itu bertujuan mem- AS dipimpin Deputi Mei 
bentuk lembaga oposisi baru dan — Urusan Timur 


SEOUL, KAMIS — Pemerintah Kore atan lewat Situs Institut AS-Korca di dopsi keterbul 
Menteri Pertah: anjin di Seoul, Kamis Job, Hopkins Sehoot of Ad: bang bersama m 
(SAI), men, telah menulis pe 
menyelesaikan persiapan untuk kembali menggelar AN ma 
uji coba nuklir, Korut juga akan menguji kembali 


nya dari situs la 
peluncuran roket jarak jauh dalam waktu dekat. 


crkem 
at du 


ional Studies itu seperti China dan Victnam, se 
Utar 


hentian konstruksi — hinggu masyarakat K 
cuaca, Korut — dapat menikmati nilai-nila 


an roket- versal seperti kebebasun 
HAM,” ujar Lee. 


Korsel 


Urusan 
1! Ford da 
kepada SNC 
limin IM) b: 


Cholsan juga tengah dire 


Stabilitas 
Terkait penyelesaian mx 
Korut, Presiden Korsel 
sekutunya menuduh, peluncuran” Myungbak dalam wawancar 
roket jarak jauh itu adalah pe- tertulis dengan Kompas menje- 
ran uji coba peluncuran — lang berlangsungnya Forum De 
mokrasi Bali V meng 
Korsel berupay 


2 
Sheikh Kh 
televisi 
kan, per ultatif kubu 
oposisiitu bertujuan membentuk 
lembaga nasional yang berfungsi 
semacam mini. 1 
1 akan membentuk 
rintah transisi, wakan n 
rian Al Ahram, mengutip — politik di Suria 
pejabat oposisi yang tak mau selama ini dikenal 
rengur 


a muklir 
ketiga,” ujar Kim ke 
wartawan, Kim m 


da masa jabatan ked 

lebih leluasa dala 
nbil keputusan yang lebih efek- 
Lif menyangkut isu Suriah, mimpin muda Korut, Ki 

Kepala Kantor Hubun 
? dan IM ar Negeri SNC Ridwan 
Presiden 


itu, kami terus 
kepada masy 
dasar kei 


Jong 
n Lu | Un. Negeri komunis itu sebe- 
lumnya dua kali September lalu, situs internet 
cobu nuklir pada 8 North yang berbusis di AS perdamaian dan stabi- kuas 
m periode keduanya | 2009. mu Ikan citra satelit yang Semenanjung Korea. Upay 
mpatk: perlihatkan Korut meng: itu di bawah visi untuk menu: 


keras Menurut Lee, regim yang ber- 
di Korut berada pada kon- 
disi untuk penting- 
nya peruba Korut me- 


beranggotakan GO tokoh oposisi, lam prioritas ut 
Sebanyak 14 anygtota mewakili 
provinsi di 


dari Dow 
(SNO), dan 28 


mera mendupatka 
nya. (MTH) 


imi berharap Korea 


Ikan reformasi, m 


Gene Maga ala or 
Se ega 


getat 
BI GSDRYADESINESTANAE 


MEP) 


PERIOOEIN9) 


9 GK DEMO 3) 
STA Rice Cooker 


at Boat Dara Sarinyan CA - Perlode 9 - 1) Nov “12 
Dapatkan Hadiah Langsung 7 


NISHIKI 


BER MANGA MANGA DIBAWAH INI BELUM TERMASUK TANI STORE) 
Kec Tari 


HTACMI 


La 
Khusus Pengguna Kartu Kredit BCA 


tan Cs ain | con TIKET JKT-OPS UKT 
ge aan ray mn Sok lte da, Karma Kandara Dati 
'5.399.0001”1.899.000 y 


Menangkan berbagai hadiah istimewa dengan mandiri kartu kredit 
Gratis Berlibur ka ati bag 


 SPENDER dengan mandiri 


saksi minimal Rp.500.000 dengan menggunakan mandir 


fanag Beruaxu pi Serorun Sore 
Srurcreo Itam 
# Pemove:: 9 - 11 Novewnen "12 


Sea AN LA ok 


2BISA CICILAN 
OS ,,Canon cxvurus acoma PHUP3 


Sean mandiri 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 INTERNASIONAL 1 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


Parlemen Setujui Penghematan 


Penganggur Terus Bertambah 


ATHENA, KAMIS — Parlemen Yunani meloloskan 
ket penghematan yang dapat menjamin negara itu 
akan mendapatkan dana talangan lagi. Namun, 
diloloskannya penghematan ini akan membuat 
pemerintahan koalisi yang dipimpin Antonis 
Samaras menjadi tidak populer dan rentan peca 


@ Berlin 


& Orlando 


Berlin 


Sebuah grup musik 


dal 
mengatasi defisit dan atas kinerja 
k setuju akan pemangkasan — ekonomi. Paket kucuran terakhir 
anggaran ini. Kesepakatan 
KT 
jam setelah lebih 
80000 pemrotes berdemo di de 
pan gedung parlemen, 
Dengan ” hasil pemungut 
suara itu, Yunani boleh men 
rima dana talangan berikutnya 
duri donor troika sebesar 315 
miliar cura Tunpa dana talangan 
ini, pemerintah Yunani akan ke- 
hubisan curo pada 16 November 


“Seorang polisi 
antihura-l 
terkut 
kobaran api dari 
bom molotov 
yang grup itu, Walter Widem 
dilemparkan Rabu (7/1), Namun, mi 4 terdiri atas tujuh orang 
emonstran itu, Helmut Brossmann, berdalih, praktik seperti yang di- 
dalam unjuk Ikukan grup itu umum dilakukan di kalangan grup musik 

di depan rakyat yang m Menurut Brossman, sudah 


mengandalkan 38 penganguan musik der 
selama hampir 90 tahun terakhir lantaran ka 


n yang diterim: 
mereka palsu, 


akan diuji lagi pada hari Minggu 
mengada- 


anggaran tahun 
mun, kali ini ketiga mitra 
diharapkan bersatu 
neskipun masih belum jelas ba- 


tuk album rekaman mereka, Grup: 
Alpen Halia, itu juga sering menyebut 
dalam album mere 
penghargaan 


di wilayah 
pemusik studio 
sik yang menyabet tak 
3 ling bergengsi Jern 

ini mengingatkan pada peristiwa serupa yang 


mendatang, sikap para anggota par- buruh 
Hanya dua dari tiga partai pen- individu, melakukan 
dukung koalisi, yakni partai m tuk mendapatkan mogok massal raminy tahun 1990 untuk mere) 


yoritas konservatif dan sosialis, matan sebesar 195 mil 
oi, usia pensiun dit 


menentang 
penghematan 
anggaran 
pemerintah, 


ya lip-syne alias cuma komat-kamit 
in lagu sesungguhnya adalah para pe 


Orlando 


Memenangi perebutan kursi di Kongres Amerika Serikat, tetapi 
k bisu menji udah h yang terjadi 
padu anggota Kongres dari Pai orida, Earl K 
Wood, se asley asal Alabama Republik. 
Keduanya im pemilu AS, 6 
November, padahal mer ngi suara cukup telak dari 
rivalerival terdekatnya. Wood meninggal pada 15 Oktober dal: 
imi, sudah lanjut usia 
an di Kongres sebagai pemungut paj 
4 Wood masih tertera 


ai pemerintah bidang ad- 

ministrasi juga  diberhenti 

untuk menghemat anggaran. Se- 
ngaji, sebesar 580 curo atau 


nen independei 
Meski demikian, pemerintah 

tidak terancam bubur ka 

partai ket 


menyatakan masih terus men 
mitra koalisi. 
Yunani tergantung pada 


n 


dan pajak tem 
#01a Targetnya, dl 
neter menurun mei , 

nul CIME) sejak 2010, produk domestik bruto pada ta- 
tuan itu diperlukan setelah hun 2016, Tenggat tersebut lebih 
ngkapkan lama dua tahun dibanding) 
nya lebih tinggi d dengan target yang diberi 
yang diperkirakan dan kehilang- oleh para kreditor internasional 
ar 


seluruh zona euro, Kami meng- 248 persen pada Juli lalu kare: 
ya yang dibuat oleh resesi yang berkepany: 
Yunani untuk meng- Jumlah ini meningkat pesat dari 
dan Jerman 184 persen pada Ayustus 2011, 

Lebih dari 12 juta Ii 


Luar Negeri Jerman 
Guido Wosterwelle menyambut 

paket penghematan 
wwlle mengatakan, 
temen Yu 
Investor menyambut ke-  rupakan afirmasi dar ta n 
total 240 mili ini dengan skeptis, In- dan reformasi keb yangdi- Yunani mengumumkan tingk: abad, n 
lam bebe uran, 'deks saham di Athena malah tu- — perlukan, pengangguran naik menjadi 254 — muda berusia antara 15 dan 24 Wood 
itu diberikan tergantung run 8 persen pada pere “Pesan ini akan didengar dip pada Agustus, naik dari tahun. (AP/AFPIOE menggetarkan 


Paket danu ta 


NGGARAN NEGARA 


Jurang F iskal AS Mengkhawatirkan 


KONG, KAMIS — Para 
westor di pasar sal 
uwatirkan  pero 


kantor dan uang pensiun 
Beasley (77) meninggal 12 Oktober lalu ukibut Ha ingkukan 
pembuluh darah saat 
ai kom 
#naman 


rus menaikkan pagu 
lgi, Persoal 
akan menj 


Denga 


Demokrat yang m 
n Republik 
alis menya- 


a. Seperti juga Wood, 
masih tertera di kertas suara berhasil 


li tarik-menarik di 


Serikat yang Kongres. Kakan komoprori Akan mu tes bihan oblipsl Ini P meraih suara 52 persen mel dari partai Republik, 
menghadapi krisis ekonomi, ri mendatang, Awal Jika perselisihan di Kongres — capai hingga Agustus. pemilu ditetapkan dulu se- Walter Sansing. "Sungguh, situasi yang menyulitkan jika harus 


Indeks di pasar saham Asia 
melemah pada perdagangan Ka- 
mis (BAD, Terpilihn 
Barack Obama » 


sikasan pajak in menjadi belum obligasi diterbitkan. W 
upun lolos di majelis ren 
belum jelas apakah RUU ini lolos 
di majelis tinggi yang dikuas 
posisi, (AFP/REUTERS/JOE) 


) dengan seseorang yang sudah 
nun, ia menangkap 
Imarhum itu kare 
ari kubu Repul 
ngan politik. (REUTERS/SHA) 


ini juga term 
tahap pertama dari 
mangkasan sebe: antara kubu Demokrat nyole 
dollar AS pada belanja domestik, dan Republikan mengenai ke- Akhirnya ada kesepa 
termasuk pemangkasan anggar-  naikan pagu utang, Jika perso- Toloskan rancangan undang: 
hanan, alan ini dapat di dang penerbitan obligasi. Obli 
angsama, para ang-  ekonomlan AS diha asi 'ini akan digunakan untuk 


9-11 Nopember 2012 
Atrium Utama PIM-2, Lt. Dasar 
Depan Hugo Boss & Aigner 


Disc.40” 


" Lifetime Warranty 
» Hadiah Langsung 


" Cicilan 04 
MG 


Periode 1 September 2012 s/430 November 2012 — (GSEMAN Kunjungi Toto-Tuko Bahan Bangunan di Kota Andai Pama 


kese- 


ng fiskal mereka, 


perpecahan di Koni 
an tersebut akan membu 
Kongres tidak dupat 


GRANITE TILE 
EXTRA DISCOUNT uv 


15.000: 


IE S3 Woydlifdon Ketantuan berlaku ) 


Info :(021)91313249/ 0813 8601 5192 


GOLP BSTATE 


INAKGA NAIK WVIULAI 19 NUVEINVER L 


(021) 592 - 8989 PP DUTA REALTINDO JAYA A 


mwususarnapadi: KUNJUNGI PAMERAN KAMI MAL PU INBAH 6 - 11 NOVEMBER 2002 & UVING WORLI V3 - 75 NOVEMBER 2012 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


5 
12 KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


958 Program Studi 
Tak Terakreditasi 


Tetap Legal Keluarkan Ijazah 


Pameran Warisan Dunia 


Pengunjung 
melihat fosil 
bentang perba 


Kamis (8/1). 
Pameran diikuti 


JAKARTA, KOMPAS — Dari 2.257 program studi — $$ LN es 


yang ada di pendidikan tinggi kes ssebanyak Kan Bidang Pendidikan 
958 program studi belum terakreditasi, Perihal 18 Musliar Kasim dalam pembu- 

3 3 Sand Ga kaan mengatakan, pendidikan 
program studi lainnya yang terakreditasi, masa 


tinggi kesehatan harus mu 

akreditasinya sudah kedaluwarsa. mutu institusi d 
us bisa mening) 
pendidikan tinggi ke 
rektorat Jenderal Pendidikan sehatan agar bisa meningkatkan 
mterian Pendidikan 

yaan (Kemdikbud). 
program studi yang 
kreditasi itu teru 
ng dig untuk perguruan tinggi kesehat- 
rta, Kamis (8/1), Konferensi an yang b 
dengan tema “Mengangkat Bu- " 
daya Akademik Melalui Pemb: 


Demokrasi Bisa Disesuaikan Budaya Lokal Ma rak 


koleksi mereka 
seperti wayang, 


Jum konferensi tahun: 
alih Professional Educa 
ty GIPEO) yang diikuti tujuh 


kata Musliar. 
ngatkan supay 

pendidikan 
benar-benar di- 
Kemdikbud me- 
isiatif dari or- 


KULIAH UMUM 


ada juga per- 
guruan tinggi keseha 
dak peduli untuk 


Komunikasi dalam reditasinya sehinggtu kedaluwar- kesehatan untuk menyi- 
sa," kata Tila Saillah, lembaga akreditasi man- 


ulang tah UMB tersebut 
dihadiri atan men- 
dan mas 


bilitas « 
hathir, 

madji So 
Fakultas Ilmu 
peng 
mengatakan, Mahathir 


tu negara," kata Ma- 


1 linggi kesehat- 


Tetap legal 


Mohamad 
n, proses demokr 


UU Nomor 12 Direktur Jenderal Pendidi 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Kemdikbud Djoko San- 
4 otomatis program — toso mengatakan, pendidi 

n terakreditasi tinggi kesehatan 

fokuskan 


Kunci stabilitas 
Pada bagian 
mengatakan, demokrasi 
hak orang lai 


be 
dua negara ini 
kan demokr 


kap, penjar 
keseha 


akreditas 


dopsi da erapkan demo- stabilitas negar institusinya, n ga n, pe 

"Pa ninggalkan n di dunia internasional | lusannya, Institusi pendidik: tersebut legal untuk me- 
ke Mah: kemajuan ekonomi po- | kesehatan terutama di bidang ke- — ngeluarkan ijazah lulusannya, 
bu ng dokteran, kedokteran gigi, kep "Tetapi, perguruan tinggi yang 


Mahathir, Kamis (8/1), sa wae r budaya- 
aberikan kuliah umum di 


B 


bersangkutan h 
kan datanya ke p 
Pendidikan Tinggi 
Jika ingin meningkatkan akre- 
ditasinya, harus diurus,” kata Illa 


(UMB), Jukarta, 
Kuliah umum dalam ra 


if terhadap ke- 
lompok lain. IND) 


Djoko, (BLN) 


I 60 TAHUN SEKOLAH MUSIK YPM 


Apa Setelah Sukses Enam Dekade? 
Al Azhar Indonesia (UAI) Prof Dr Zuhal 


ator Pusat Bahasa Mandarin (PBM) UAI di Ts dira 


Al Azhar Bangun Pusat Bahasa Mandarin 


Rektor Universit 


setelah muridnya. Keperim- 
de menyusuri 
n panjang pendidikan 


angs kan oleh YPM 
ak ne- Sebagai wujud syuko 
n men- Jah musik ini memberika 


mis (8/M), Pada kesempatan itu juga enam de 
n buku Burhan Uray Berbakti untuk Indonesia karya 


Betty P: penghu 
Moe tokoh, meliputi komposer, pia 
Barito nis dan instru 


Tong Djoe dari Tunas, The Ning King dari Al 
Tahir dari May Hadir pula Duta Besar China untuk 

uchao, Buku Burhan Uray bercerita ihwal 
1 berangkat di p karet” yang 


ra penggiat musik Tanah Ai 
waribu, Bin- 
jumlah siswa sekitar 1700 di sar Sitompul, Mochtar Embut 
dua sekolah—satu di Manggarai dari masa sil 
“Trisutji 


ik Levi G 
ng amat di 
is dengan ga 
mainan flamboyan ini telah ke- 
rap memesona publik saat me- orang pimpin: 
mainkan “Rhapsody in Blue” membida 

a Gershwin bersama Twilite 
ra. 


nya- 


yasan sosial serta pendidikan, (AS) 


Mochtar Riady Terima Penghargaan Kesehatan 


Sebagian sukses Yayasan Pen- 

didikan Musik (YPM) tentu tak 

lepas dari kepenvimpinan yang 
njol—baik secara musi- 


Seiring dengan bei 
ktu, ia pun merasa 
Ikan estafet—kebe 
putrindan 


Mochtar Riady Comprehensive 
Riudy mene 


nistrasi dan 
nyebut- 


punan Rumah Sakit 
untuk pihak-pih: 
in dalam pen 

Mi 


1D. Penghar 
telah memberikan kontribusi dan ber- 
embangan perumahsakitan di Indonesia ini 
sehatan Nafsiah Mboi p 
Kongres Persi di Jakarta, Rabu (7/11), Moch: 
ngembangkan MRCCC seb 
penelitian di bida 
lembaga 


kolaborasi denga 
tinggi. C/ELN) 


Bahasa Inggris Diusulkan Tetap Diajarkan di SD 
Mata pel ukan di 


kipun bukan ma 

jarkan lewat ekstrakurikuler 
us sebagai mata pelajaran 
a Inggris Indonesi 
Dia mem 


In muatan lokal, tidak ha- 

Jitu” ujar Presiden Asosiasi Guru 

mid, di Surabaya, Rabu 7/1), 

tah pengajaran Bahasa Inggris menjadi penyebab 
npuan berbaha 


Indonesia Gelar Kompetisi Sains Asia Siswa SD 


Sebanyak 40 siswa sekolah dasar (SD) dari Malaysia, Filipina, 
Tniwan, dan Indonesia mengadu kemampuan dalam bid 
ains, baik secara teori maupun cksplor 

Science and Mathematics Olympiad for 
hhool (ASMOPS) di Tangerang, Rabu (/11). ASMOPS 
kompetisi persahabatan, suatu perlomb 
st matematika dan sains ti 

ilmuwan dan pendiri 1 
ompetis ini untuk memotivasi dan mv 
ngkan kecintaan anak SD pada 

LX) 


penekun gambar kelahiran Bali, Bambang Budi P 
bowo (#4), akan memamerkan hasil kar 

naryo Art Space (SAS), Dago, Bandung Utara, 16 Novemb 
ber, Pameran akan dibuka Samuel Adi Putra, inisiator 
Kurator pameran, Hendro Wiyanto, 


li Barat, b 

#ambar berup temukan k 

a sendiri. Misalnya dengan menggali 
tradisi. OMU) 


seniman, para peneki 
khasan seni gambarn 
kepekaan dari keragam: 


PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEMENTARA 
PT. TRANS PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA (dalam PKPU) 


Deran Perurakan Losartan Pura 
MPRON CATALYST PTELTO, Kato batur um bermarat 


DN Kang AP angga 02 Mo 


Oven secaga “Pemahan PEPU) 


(PT TRANS PACINE PEMMOCMEMICAL MOOTAMA met Peseran ta 


Murah Ko OK Warna Mangan M4. kenaga amin Peng 


Mungurgaa setaya anp.na dan IN on Oa 


Bata Ane Penyaaar Ington bedae Mer Taghan bri Pa hari Been 


Sae Irghan Senngemana Maan dadagkan Oa 


Kontribusi YPM juga ada pa- 


(NINOK LEKSONO) 


UNIVERSITAS TARUMANAGARA 
FAKULTAS TEKNIK 
Peuan pewartan www tarumanagara ac id 
Natan 


omi # 1 - 00.A80 Busty, Bingapor Binbat, (inunpanya JURUSAN 


PERENCANAAN KOTA 
& REAL ESTAT 


pelopor pendidikan Real Estat berbasis 
Ilmu perencanaan kota di Indonesia 
125 tahun berkarya dan lelah meluluskan 1200 alumwi) 


una Program S1 yang rancang untuk menghasikan 
Memanas Sarana Teknik dengan koahian di bidang: 
Pengembangan dan Pengelolaan Real Estat 
(Rual Estate Dovolopmont and Managemen?) 
& Perencanaan Kota (Urban Planning). 
ptotesi yang makin dibutuhkan 
pada era otonom kota dan ekonomi global 


Bekerjasama dengan msttusi 
protemonal di bidangnya. 

Real Estat Indonesia (REI) 

Ikatan Ahi Perancangan (LAP) 
Masyarakat Profesi Pondai Indonosia 
(MPPI) 


aw 
Naa 


aw 
FE 


lp 
“3A 


Infornasi lanjut 
On18 698 232 (Regina) 
(021 5605 8732 (Ads) 


aa 


MarKyakan santa kuman ma Layan dn Brama pentunaan manjur Gahar laraya etaya pewolawg lngnannya 


Dentilan pengamanan 1x berau setapa pari 


 Perguru PT. TRANS-PACINIC PETNOCMEMICAL INOOTAMA (dsn PKPU) 


UJIAN SARINGAN MASUK (USM) 
18 NOV 2012 & 20 JAN 2013 


Kampus UNTAR 1: Jl. Letjen, S. Parman No, 1 Jakarta 


Hadirilah PAMERAN Teknologi PERCETAKAN, Digital - NI “2 
Printing, Industri Refill, Cartridge | Copier, LED & SIGN Lg 1 U) November, 


vid 


ALLPRINT INDONESIA EXPO 
ametan ntenascnai»e-13 dalam bidang 
eroetakan re creta. presa pcs pre! 

uan cetak perataan dan penyesiaannya 


HARI INI & BESOK 


O Wib 


Me me DO Sa Ci 


temurng RTA 


« Digi Penteg » Specuity Prearg 


Toe 2nd ternatona & Jadwal Acara & Seminar Printina 7-10 November 2012 
1 Oluat Prwang » Moda Sepi » 


Ba Aa is Tadasi ha hbankan iis Mmnba 
Pa Batman Sa Sa 
Damara Dea ASN PA ng daan 
Pena aa mer ngolontiswnt na BI oasrdanjasdernehArnye-eh Lin sa cela 
2 peak Ong Sei iretenpeanpaLumkfonn 


www.kristamedia.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


13 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


6 Anak Badak Jawa 
Terpantau Kamera 


Empat Lokasi Calon Habitat Baru dalam Kajian 


JAKARTA, KOMPAS — 
Rekaman kamera video 
jebakan periode 2012 di 
Taman Nasional Ujung 


keberadaan enam anak 
badak jawa. Muncul 


endemik paling 
terancam punah di 
Indonesia itu, 


wyembirakan, 
tidak, ada enam 
baru," kat 


Ujung Kulon (TNUK), di Jakarta, 
Kamis (BAND, Keenam anak h 
(Rhinoceros sondaieus) 


bersifat so- 


liter (penyendiri), Berpasangan 
ketika musim kawin tiba. 
Haryono mc 
anak badak itu berbe 
dengan temuan lima 


tuk badak jantan tertangkap video k: 
Nasional Ujung Kulon, Banten, 
kan Balai TNUK, Sebu 


la 1 Agustus 2012 saat melintas di 
badak. 
jawa ba 


tertangkap kamera. 


WWPsIn- 
ini ba 
hun 20 


mendesak. 


kamera jebakan da 
donesia. Namun, kame 


kap di Ujung Kulo 
Langkah ini bisa mer 
an ekosiste 
ja menambah popul: 
pal 


otal ada asi itu Hut 


41 anak 


dengan 


sangannya. 


Bawa konsekuensi 
Direktur Progi 


mi, Laporan akhir pen 
tauan akan dipublikasikan D 
sember 2012. 


mengatal 
lasi badak jaw 
kan kebutu 


juga meningkat- 
pakan dan arcal. 


a habitat badak jawa dan satu 
uan populasi 70-80 in- 


takan 40 badak terus dividu, Tahun 2007, badak jawa dak jaw 
$ diganti if jenis tat aslinya diperkirakan Sebelun 
sebula je lah 50-60 ekor, magari 


apa bulan lalu, Bal untuk melindungi badak ja 


indapat bantuan 120 


langkap (Arenga obtusfolia), 
Pembersihan tanaman lang- 


Ir mengataka 
donesia telah meng) 


lokasi calon habitat baru, Emp: 
Baduy, Taman 
Ik, Cagur 
ng dan Cikepuh. Ma- 
Barat 
tahun untuk 


(Rhinoceros sondaicus) 


gmen- 
angsungan hidup ba- 


aciy 


PASAR KARBON 


Kawasan Konservasi Dikembangkan 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 


hu- 
sebagai 


untuk mendukung 
wwasan hutan, 


taman No 20/2012 te 
bon Hutan. Stok karbon hutan— 
yang jadi acuan keberha 
ngelotaan hi 


karbon 


program REDD:,” 
Pranoto, Inspektur Investigasi, 
Inspektori 1 Kemente- 


hop REDD» untuk Konserv 


(Cifop), Emil Kleiden (Pusaka). 
dan Bambang Darmodjo (man- 
tan Kepala TN Meru Betiri/kini 
Kepala TN Gunung Merapi) 
Saat & TN menjadi 
percontohan program REDD/ 
Keempatnya adalah TN Meru 
Betiri Balitbang Kemenhut dan 
International Tropical Timber 
Ongimization), TN Sebangau 
(WWP-Indonesia), TN Tesso 
lo (WWF-Indonesia), dan TN 
Berbak (Zoological Society Lon- 
don). Ini akan disusul 
ram serupa di Indonesi 
Di Indonesia ada 521 
an konservasi seluas 272 juta 
target Kemenhut sam- 
pai tahun 2014, ada dua kawasan 
konservasi hutan gambut untuk 
n demonstration act 


vity REDD»." ungkapnya. 
Me 
REDD: 
2010 meli 
dan pemda, Estimasi ca- 
wan karbon di 
kaan tanah TN Meru Betiri 28,7- 
166,63 megagram per hektar. 


proyek 


TN Meru Betiri 
98 megagram per ha. 

Menurut Ermil, pelibat 
sekitar hutan perlu ha- 
dekatan 


imeklaim, 
Pemerintah atau pen 

rus menyelesaikan perso 

kecil apa pun sebel 


asional Hak Asa 
serius maraknyi 
ganiayaan 
adap aktivis lingkungan dan 
manusiaan. Mereka patut dilin- 
dungi dalam men 


hal itu bagian dari kebe- 
in berekspresi, 


Kamis (8/M), Perny: 
nyikapi pengania 

ana Lingkungan Hidup Indo- 
nesia (Wa 
do. 


dilakukan di 
Gm, 
penda- 


do menga 
rahan di mulut 


beberapa 
ISM sudah membuat di 
itu dan sudah di 


belum menjadi p 
bahasan di DPR 


york 
i kepada 


4 tetapi b 
yannya, Ka 
dorong terus agar kasus ini diusut 


Kelalaian pemerintah 
Data Walhi menunjukkan, k 


tersebut cenderung 
kulasinya. Hingga 
vember 2012 terjadi 32 konllik 
1 dan empat tewas di 


marakny 
konflik dan kekerasan ini me: 
munjukkan pemerintah | 
ngan kewajibannya melinc 
masyarakat, "Polisi sejauh ini ju- 


MK) 


AA drep His m0 mandar the Gold 
Cetis fame for fun 
ww vidtyoldconit com 

ma” 


Get Cash Back USD 100/Pe 


Booking period : 9 Nov 2012 - 15 Jan 2013 
Departure Period : Nov 2012 - Mar 2013 


BOOK NOW! BCA KE 


(P) (021) 29 22 0000 (Monday - Saturday) 
@ bea-travelOsmailingtour.co.id 


SMAILING TOUR 


Terms 8 Conditions 

«JW Gola Com Pamiy & JA Gold Casat « Tangalooema Wil Dolptn (Paradise Country Farm, 
Gumuntin Sanctuary, Wit Dolphin Feoding at Tangalooma) 

1 Package tour start from USD MO/person - before cash back, eeciuda air Bcket 

«Package Inckate: etum Bansfer Bubar Arport - Goka Coast, hotel & dad breakfast 

1 Barus: Movie Word or Sea Word tour (worth USD 150/PaN) kosa photo (worth USD 7A/PA 
War 1 Get 1 free optional Gua bike tour 


LA aoi 


www-bca.co.id/erediteard 


MW @KartukrediBCA II facebook.comvKartuxredirBCA 


t BCA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


and many more... 


Senantiasa di Sisi Anda 


Jaa. 5 


OFFERSIIDIS MU POOL onta 


Cg: 


5 
, 
1 

# 


mam 
FIMELA FESTIVAL 2012 
9- 11 Nov 2012 @ Tribeca Park. 

Fashlonate your style with S1 Pop Up booths on Fuchsia Markati 
Live Performance by KAHITNA, ANDIEN, RIO FEBRIAN, SOULYIBE, COBOY Jr. 
Special Host by NADYA HUTAGALUNG, INDY BARENS, BECKY TUMEWU 


(AL Der INN —- 


14 KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & SESI INFORMASI PROPERTI 
TEKNOLOGI AUSTRALIA 


The Ritz-Cartton Jakarta, Pacific Place 


15 s/d 18 NOVEMBER di JAKART 


“Temukan cara membeli, menyewakan 
dan mengelola properti Australia meskipun Gedung Preview 
Anda tinggal di Indonesia” dari ate 


Booking sekarang jika Anda: untuk eh 2 


IK) Investor Properti 


a Orang tua dengan anak yang 
sedang belajar di Australia 


a Sedang mempertimbangkan untuk 
bermigrasi ke Australia 


5 
dan provider KPR Juga turut hadir! 
PROPERTI MELBOURNE YANG 
TERBARU! 
« APARTEMEN dari A$279,000" 
“ RUMAH dari A$325,000" 
“ TANAH dari A$185,000" 
1 “WC Hemat besar di pajak properti Ga membaiduakama) 
,Y/ Investor asing bisa membeli! HAK MILIK 


“ GRATIS - TEMPAT DUDUK TERBATAS - SETIAP HARI AKAN DIADAKAN 2 SESI 
INOVASI (O (021) 2033 2708 9 oira on u00x:0816 829 038 tuan 


PAPAN TULIS INTERAKTIF 


“Tata Letak Pemasangan 
Alat di Meja 


Keterangan 

1 Pupantuhs/tombok/icing Tata Letak Pemasangan 

2 Pena santun (Pesen) (Alat Menggantung 

3 Wimote 

“4 Kabel penotubungproektrcangan 
amgutr porsona/“oobook/ 
"netbook Abg 

5 Rorotor 

& Kangutr personal 

1 M6 ndk igo 

P) 


| 

| 

|) Ranveer 

Radius penyiaran eopektor 
| (Yara maksimal 3 mete) 
10 Sia hubungan WieteCongan 

komputer persenal“notbook/ 
ncbook pop vs Dsoot" 


PENGEMBANG PROPERTI AUSTRALIA YANG TERKEMUKA 


Menulis dengan Papan Sa TT 
Tulis Interaktif 


Papan tulis terus berevolusi dari media kapur tulis, tokmenulis dilay 
spidol, hingga layar presentasi yang menampilkan bale: ar, 
naskah dari komputer: Seorang pengajar SMK Tujuh 
Lima 2 di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, 
membuat papan tulis interaktif, di mana gerakan 


KOMPAS 
KIRIMKAN MATERI IKLAN ANDA 


Ir seperti di kronologi pencipt 


uukan, Ada proses 


DALAM BENTUK DIGIT AL 


dan untuk pengiriman yang lebih hemat volume, dan 
kualitas yang lebih maksimal, gunakan file pdf dengan 


Pengembangan 


itu pula, Taufig tid 


tangan dan sentuhan seperti di papan tulis bisa PA page ISO: PDF/X-1a:2001 » 
muncul secara visual di layar presentasi. Manfaatkan juga fasilitas pengiriman materi iklan Anda A 
para pengguna lewatjaringan Web FTP, 


ia menjadi sangat terbuka. Un- 
tuk mengurus hak pat 
tidak didorong oleh Balitb: 


Informasi lebih lanjut untuk aplikasi Web FTP dapat 
menghubungi Bagian Iklan Kompas di 021-53679909 


Ox 


Oleh AMANDA PUTRI 


perlu beli 


kan untuk presentasi dilayar ga huny Jateng, tidak akan 
proyektor, Bedanya, pena ini 1 penting keggi mengurus 
berfungsi baygui mouse interaktif 
yang dapat menggerakkan kur- Juarkan b Atmodjo n 

mencoba-coba dan berbay sor dari proyeksi tampilan kom- nya ketika ditemui di masya ng untuk meng: 


Semarang pertengahan n karya-karya inovasi ter- 
berlalu, masuk tingi, tet 
angi ju- ng bia 
Kre- paten. Si 
kat halnya 


pengalaman dengan komunitas puter, 
pengguna sumber terbuka (open Ketika tombol pena ditekan, 
source), dia menemukan tekno- gerakan lampu infram 

oleh sensor p 


mba 


rak pada konsol permainan | 
Yung meneruskan melalui aim itrmasuk”—— menjadi 

an #abilo bekas Dtuotooh ke peranti unak 10einowtor nas muatonk Be Comtortable, 

Be Great. Belong. 


fikasi dengan men: 
lampu inframerah, 
nngua 

bol seh 
da 


dalam laptop. Sinyal itu kemu-  sional versi “Yang paling s 

dian diterjemahkan menjadi for- — dan Teknologi, mastikan orisin 
nat digital dan ditampilkan di Peneliti dari Badan Pe nyaka 

layar un Balitbang) 
Denga 


perangkat lunak yang 
n untuk smartbo: 


itu berguna bagi kepen: 
terpenting dari ino- mereka, bukan untuk ke- 
diciptakan masyarakat perluan komersial" ujar Sri. 


KESEHATAN IBU DAN ANAK SUPLEMEN MAKANAN 


Sebar Tenaga Kesehatan Periksa Label Kemasan 
untuk Tekan Kematian agar Aman Mengonsumsi 


JAKARTA, KOMPAS — Untuk Kesehatan Indonesia 2007, AKT A, KOMPAS 
ga ke- 228 per 100000 kelahiran hidup makan 
pa daerah, pe- dan AKB 34 per 1000 kelahiran | nyak beredar di pasaran. Dengan 
merintah melakukan upaya hidup, Target Tujuan kemasan bagus dan berbagai kla- 
terobosan penyebaran ten agunan Milenium (MDG im kesehatan, suplemen menjadi 
Hal itu dikemukakan Direktur AKI menjadi 102 per 100000 | salah sutu produk yang dibeli 
Jenderal Bina Gizi dan kelahiran hidup dan AKB 28 per | masyarakat demi hidup seb 
bu dan Anak Kementerian 1000 kelahir suplemen yang 
Kesehatan (Kemenkes) Slamet i dari suplemen 
Tiyadi Yuwono dalam temu me- ki i dengan pe- | untuk jantung, otak, sar 
dia menjelang Ha hatan nyediaan jaminan persalinan | buluh darah, persendia 


dat aktif 
mpensasi 


OPEN HOUSE 


beimbang Uk peti mma || Ocea Condotel 
Suplemen dibutuhkan da Sabtu - Minggu, 


Nasional (HKI yu). Gampersab, yakni biaya peme- | bah berat badan, hingga pemutih — keadaan di ma 
tiksaan kehamilan serta persa- | kulit. tidak tercukupi di 10 - 11 Nov. 2012, 10.00 - 18.00 
linan ditolong tenaga keset hari-hari, seperti pada masa pe- 


Marketing Office Rasuna Epicentrum 
at South Gate, Epiwalk 


tara la 
posyandu, 


penem-  sehatan (BOK) 
aerah — diguna 


patan bidan, terutama di 


terpencil dan terbelakang, p pemberian makanan tambahan iknya periksa nomor 
ndotrinernipdida-  Antuk anak dan hu ham” | tetas pda bi untuk mes. Untuk mengnasi perdiran || (99 5290 6666 
siswa. Kemenkes buat sa biayajampersal | mastikan produk itu telah tor. "BPOM melakukan 


pendidikan dokter spesialis bagi yang disesuaikan dengan pera- koordinasi lintas sektor terma- 
dokter yang bekerja di daerah. suk dengan kepolisian. Badan itu 

Beasiswa fokus untuk pendi- membentuk satu untuk 
dikan dokter spesialis anak, wah yang ditetapkan ik produk ilegal. Sebulan 


melakukan kegiatan 
IL pemberantasan 
an dan obat-obat- 


Slamet menyatakan, 
ati para kepala da- 
in itu sedang diupa- 
uran presiden 
Ister hospital berupa atau peraturan pemerintah un- 
rumah sakit daerah — tuk jampersal. Saat ini biaya jam- 
dengan fakultas kedokter-  persal Rp 680000 per paket (pe- | kata Sukiman Said Umar, Di- kan masih ada produk supleme 
n/rumah sakit pendidikan ter-  meriksaan kehamilan serta per- | rektur Inspeksi dan Sertifikasi yang mengandung bahan kimi 
n sementara dok- salinan). Obat Tradisional dan Produk — oba untuk stamina tu 
1 dibut Direktur Bina Gizi Kemenkes | Komplemen BPOM, dalam acara — buh. Namun, sekarang tidak di 
dokter umum — Minarto menambahkan, untuk | sosialisasi dan diskusi "Suplemen — temukan lagi. BPOM kini meng- 
angan khusus mencegah ibu hamil kurang gizi | M awan atau Lawan?” suplemi 


dungan, bedah, dan aneste Kamen 
tuk menggantikan dokter yang telah me 
sedang belajar dan memenuhi  erah. Sel 
ada pe 


kandungan 
kombinasi be 
mineral, 


warta 


efek fisiologis” Tahun 2004, BPOM mencm 


Am panen Sa 


praktik — dilakukan program pe di Jakarta, Rabu GA. 
giri. Program berupa pemerik- | Oleh produsen, fungsi kan- 
saan kehamilan, pemberian | dungan suplemen ditonjolkan se- 
suplemen, serta pemberian tam- | demikian rupa sehingga terlihat myang peliakotoond 


bahan makanan bagi ibu hamil | menjadi produk eksklusif. Pro- berlebihan," kata Sukiman. 


1 gizi kronis, duk itu umumnya dijual dengan Konsumsi suplemen yang ber- 
salinan ditolong tenaga ke- | hanga mal lebihan dan tidak tepat bisa me- 
ci ukan inisiasi |” Sukiman memberi contoh, nyebabkan ian kesehatan. 


ui dini serta advokasi | suplemen yang diklaim meng: Vitamin larut lemak jika dikor 
Merneteg Omen Fama kocantnem ut 


dan maupun dokter sj 
menekan angka kei 
(AKI) dan angka kema 


(AKB) yang masih tinggi di In- pemberian air susu ibu (ASI) | optimalkan fungsi otak, misalnya, sumsi berlebih bisa me pnya Kendang AiomnaSog 
donesia," kata Slamet Sksiduif sampe bayi bersin | biaya Malih Yamin BI D6. Yon kerja gnjal an merica RErdananun Melistnbpcemuncom Iearta SeatOn TOMO aa a 


Berdasarkan Survei Demografi dan BI2 yang memang baik kan toksisitasmua. (ND) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 UMUM 15 


Cabut SK Bekas Terpidana Ketoprak Pendalungan BAHASA 


(Sambungan dari halaman iblik. 
2 Lara BENI SETIA 


sistem presidensial dengan ba- 
nyak partai dan pemilihan lang- — beberapa waktu lalu sangat kuat. 
gung adalah oahalya biaya pa» Apabila tetap bertahan dan tidak 
mmlah pejabat atau elite mau mundur, kepala daerah yang 
ai lalu terdorong untuk mengangkatnya harus segera 
korupsi guna membayar biaya memberhentikannya. Seruan itu 
politikyangtidakterkontrol,”ka- juga disampaikan Guru Besar 
ta Benny, Mukum Tata Negara Universitas 


Teks "Suroboyoan” 


Cs Rainy MP Hutabarat, “Koaya Roaya” (Kompas, 


7/9/2012) jernih menandai dua gejala berbahasa, Pertama 
masuknya sisipan u di suku kata awal satu kata, yang 


Karena korupsi yang dilaku- Andalas Padang Saldi Isra dan secara lisan menandakan ada peningkatan level kuantitas serta 
kan untuk membayar biaya po- peneliti korupsi politik Indonesia kualitas makna (kata) awal 

itik, kata Benny, seringkali bekas — Corruption Wateh, Ade Irawan, Setahu saya, cara itu dipinjam dari tradisi berbahasa lisan di 
terpidana korupsi tetap menda- — Saldi Isra mengungkapkan, Surabaya, subdialek bahasa Jawa. Secara teknis, peningkatan 


pat peluang meniti karier politik pengangkatan bekas terpidana 
setelah menjalani hukuman. Se- korupsi sebagai pejabat publik 
bab, sebelumnya mereka telah sungguh mencederai gerakan 
“membayar biaya" dari karier po- — pemberantasan korupsi, Promosi 
litik itu, itu membuat hukuman terhadap 

Untuk mengatasi kondisi ter- koruptor kehilangan efek jera. 
sebut, lanjut Benny, dibutuhkan Untuk itu, kepala daerah yang 
penataan ulang proses politik se- — mengangkat mereka harus segera 


makna (kata) enak dilakukan dengan menyisipkan partikel u ke 
suku kata pertama Gokal ) dan bukan suku kata berikutnya 
(nak). Hingga secara tekstual tertulis uenak, meski orang sering 
memakai versi transliterasi lisan uce-nak. 

Pilihan meletakkan sisipan u sebelum vokal menyebabkan 
ba-nyak judi bua-nyak, can-tik jadi cuan-tik, ka-ya jadi kua-ya, 
Sekaligus lu-ar (bias) seharusnya tertulis hiuar (biasi), meski 
pelafalan meleburkan u tambahan dan Ijadi panjang, 


cam menyeluruh. Biaya politik” mencopotnya, Deskripsi itu sekaligus menandakan dua penyimpangan Rainy 
harus dibuat semurah mungkin "Mereka harus dicopot. Jika MP Hutabarat: G) tak ada peningkatan makna dengan si 
an kontrol diperketat, tidak, pemerintah daerah akan karena yang baku itu u, dan (b) yang dipakai sebagai acuan 
kehilangan legitimasi sosial Mz P 2 penulisan itu bahasa Indonesi: 
korupsi yang masih syarakat membangkang Les urai Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin 


abatan di beberapa bahkan sangat mungkin semua | Warga pesisir pantai utara di Desa Randuputi 


Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa yang Disempurnaan, Balai Bahasa Yogyakarta. 2011: apa yang 


pemerintah daerah,antaralain di — program pemda tidak pat | Timur, Kamis (8/1), menyalurkan suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 dalam ang vokal terbuka harus dibaca 0 
Kabupaten Karimun, Kota Tan- — dukungan sosial,” katanya. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tresna jadi tresno, Dengan imbuhan jadi katresnan buka 
jung Pinang, Kabupaten Natuna, Ade Trawan menilai, kepala | di tempat itu mengemas TPS dengan tema "Ketoprak Pendalungan" (etnis campuran Madura dan suku katresnoan, Karena itu, a dari kaya jadi ko-yo—dan transliterasi 
Kabupaten Lingga, Kabupaten daerah yang mempromosikan | lain) untuk menarik minat masyarakat setempat agar menyalurkan hak pilih mereka. san setelah mendapat sisipan partikel u menjadi kuoyo ruoya, 


, Provinsi Maluku Utara, bekas terpidana korupsi patut bukan kooyo rooyo, meski sama-sama tertulis kuaya ruaya, 
dan Kabupaten Buru, dicurigai punya agenda tersem- Karena itu, kedua, Rainy menandai yejala peningkatan makr: 
Di Lingga, lima bekas terpi- — bunyi. Mungkin sja promosi itu (kata) berdasar pola pemakaian ragam lisan berdasarkan trans- 


dana menji menjadi bagian dari transsiksi po- literasi pelafalan bukan konsekuensi teks secara tertulis. Mak- 


Itik setelah pemilihan umum ke- nyus jadi makenyuss—bila diberi sisipan u hanya jadi muak-nyus. 
Mereka adalah Kepal pala daerah. Pengangkatan me- Atau top diperpekat maknanya jadi top markotop, dengan acuai 
kerjaan Umum dan Perhubungan reka merupakan upah politik ka- kebiasaan orang Madura, yang menekankan laku identifikasi 
Iskandar Ideris, Kepala Dinas  renasudah membantu kepalada- dengan menyingkat kata di suku kata terakhir, lantas mengulang 
Pertanian dan Perkebunan Dedy  erah itu terpilih. seluruh kata, sehingga hitam judi tam hitam. Meski top itu 
ZN Kepala Badan Arsip dan Per- Bisa jadi promosi itu menjadi mendadak diberi partikel marka yang entah berasal dari mana, 
pustakaan Jabar Ali, serta Kepala — bagian dari upaya kepala daerah "Transliterasi yang mengandalkan pendengaran memicu ano- 
Satuan Polisi Pamong Praja Togi — mengamankan kepentingan cko- mali teks, padahal penulisan dengan acuan pedoman membuat 
Simanjuntak. nomi dan politik. Kepala daerah P3 transliterasi jadi baku. Meski orang Surabaya punya ekspresi 

Iskandar dun Togi dipidana yang bersih dan berkomitmen | Banjir Juga Melanda Gorontalo berbahasa unik, yang tegas menandai komunitas Surabaya se- 
dalam. kasus korupsi pemba- antikorupsi jelas tidak akan me- bagii Suroboyoan. Acuan baku seharusnya Surabayan, dari 
nngunan Dermaga Rejai. Dedy di- unjuk bekas koruptor sebagai Surabayaan, sebab ada peleburan a ganda, Sesuai sikup yang 


penjara 16 bulan karena merugi- — pembantunya. Ini menunjukkan, | PALANGKARAYA, KOMPAS — Sudah lebih da Tahir Laendeng. cenderung egaliter, tak mementingkan kesantunan berbahasa, 
kan negira Rp 19 miliar dalam — kepala daerah itu membangkang | “on pantir melinda Dosa Samba , Menurut prakirawan pada Bu Kangen pun diapresiasi sebagai laku sengaja yang dikango 
kasus pencetakan sawah di Sing- perintah pusat untuk memba- | SCPCkan banjir melanda Desa Samba Bakumpai, dan Meteorologi, Klimatologi, | — bukan perasaan rindu. Widodo Basuki menandainya deskripsi 


kep Barat, Jabar Ali dipenjara 20 nyun komitmen antikorupsi. Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, — dan Geofisika Provinsi Goron Suroboyoan dalam puisi "Ketemu ing Surabaya”: diamput, koer 
bulan karena terlibat korupsi” "Kepala daerah yang meme | Kjimantan Tengah. Na . si atuhri Syabani, bulan ini | ketok Ya!/ uk matek, tah/ anakmu wis pira/ 
proyek gedung di dinas pendi- bandel itu harus diberi sanksi. | Kalimantan Tengah. Namun, hingga Kamis (8/1), puncak musim hujan di awak dewe laih kero, 

dikan, pemuda, dan olahraga, Jika tidak, mereka akan merusak | warga korban banjir belum menerima bantuan dari — Gorontalo, Untuk pekan ini, di sejahtera, 

kretaris Kabupaten Linggn pemerintah daerah," kata Ade. | onar si ik perkirakan Gorontalo masih | masih kere, cuk). 
Kamaruddin yang pekan lalu di- — Untuk jangku panjang, perlu di- | Pemerintah daerah setempat. Akan diguyur hujan dengan 'in- Ekspresi sayang dihadirkan via maktan, Perjumpaan diawali 
mintai tanggapannya menolak — buat aturan kepegawaian yang tensitas ringan sampai lebat, | teriakan cuk dari diancek, meski terkadang jadi lembut dalam 
memberikan keterangan. ola Bekas terpidunakorupsi ha- | Kepala Desa Samba Bukumpai tetapi secara tertulis belum di-  Adupun kecepatan angin 10-20 | idiom lur, dari dulur—setara bro, dari brother, 
Di Pemerintah Kabupaten Na-  rusditutupruangnyauntuk men- | Abdul Halim mengatakun, iu be- — laporkan. ta meminta Dinas So- kilometer per jam, Unik, sesuai laku egalter suatu komunitas yang terbuka, 


tuna, Senagip menjadi Kepala Di- jadi pejabat publik. lum menerima kabar mengenai sial Pemkab Katingan turun ke Di wilayah Gorontalo, banjir di BENI SETIA 
nas Perindustrian dan Perda- Langkah sejumlah kepala da- | penyaluran bantuan dari peme- — lapangan untuk memantau kon- Pohuwato adalah yang kedua ka- Pengarang 


sangan. Ta juga menjadi Sekre-  erah mengangkat bekas terpida- | rintah daerah atau pusat. Pada- disi warganya. Hardy menutur-  linya pada November ini, Scbe- 
taris KPU Natuna sekaligus te- — na korupsi menjadi pejabat pub- | hal, warga yang terendam air bah — kan, bantuan di setiap kabupaten, lumnya, Jumat (2/1D, Kecamat- 
nggih memimpin proyek pem- lik juga merupakan bentuk dari | amat membutuhkan bantuan, termasuk Katingan, sudah ter- an Limboto Barat, Kabupaten 


bangunan pabrik tapioka. Tahun — korupsi, $ ga terutama pakaian, makanan, dan sedia, Gorontalo, dilanda banjir setinggi 7 2 j 
ini Natuna mengalokasi Rp 15 hampir dapat dipastikan tidak | obatcobatan, f hampir 1 meter, Hujan deras me- Presiden Serukan Lagi 
miliar untuk proyek itu, Ada juga — memakai pertimbangan kredibi- | Air di Sumba Bakumpai mulai Gorontalo nyebabkan air Sungai Alopohu | (sambungan dari halaman 7 Australia, yang juga menjadi sa- 


lah 


Yusrigal yang menjadi kepala ba- — Jitas dan moral profesional. naik pada Jumat siang, pekan Banjirjuga melanda tujuh desa 
dan, Keduanya pernah divonis30 Salah satu caranya, sebagai- | lalu, Air dengan ketinggian 1 me mukiman warga di sekitar aliran | mampu mengakhiri konik ber- inisiat 
bulan penjara karena korupsi da- mana disampaikan Gaman ter merendam lebih dari 200 sungai, darah yang berkepanjangan. BD. 
na bagi hasil migas tahun 2007. — Kemendagri bersama Kemente- | rumah. Angka ini hampir xote- sentimeter, Rabu malam, Tidak Pemerhati lingkungan di Go- |” Menurut pendapat saya, kos Menurut Gillard, Australia te- 
Is Daerah Natuna rian Pendayagunaan Aparatur | ngah dari semua rumah di desa adu korban jiwa akibat banjir — rontalo, Muhammad Djuftyhard, | munitas internasional harus ber- — tah melihat banyak kisah sukses 
won mengakui sudah — Negara dan Reformasi Birokrasi | itu yang berjumlah 498 unit. yangturut merendam sekitar100 mengatakan, setiap musim hujan | tindak segera untuk mencegah — demokrasi telah terjadi di Asia, 
akan membahas usulan aturan | Banjir juga merendam masjid, hektar sawah itu, Hujan deras Gorontalo selalu banjir, “Alih | tragedi kemanusiaan lebih lanjut "Ada banyak rekaman tentang 
yang lebih tegas bahwa PNS yang | pondok bersalin, pasar, dan ge- selama dua hari berturut-turut fungsi hutan menjadi perkebun- | di sana,” katanya, praktik pluralisme, konsultasi, 
kelanjutan — divonis bersalah karena korupsi | dung sekolah. diduga menjadi penyebab banjir, an sawit dan jagung di Goroni Menurut Yudhoyono, organi- toleransi, pembangunan konsen- 
surat edaran itu, dan sudah berkekuatan hukum | Kepala Dinas Sosial Kalteng Badan Penanggulangan Benca- telah menyebabkan berkurang- | sasi regional semacam ASEAN sus, akomodasi timbal balik, egza- 
Di Karimun, Yan Indra men- — tetap langsung diberhentikan de- | Hardy Rampay mengakui, Peme- na Daerah (BPBD) Provinsi Go- nya daerah tangkapan air, Saat | harus mendapat porsilebih besar Iitarianisme, dan perlindungan 
jabat kepala dinas pemuda dan ngan tidak hormat. Menurut Ga- | rintah Provinsi Kalteng belum  rontalo mencatat, wilayah yang hujan deras, air hujan meluncur | dalam proses pembuatan kepu- terhadap hak-hak minoritas di 
olahraga, Indra pernah divonis mawan, aturan itu akan diusul- | menyalurkan bantuan kepada dilanda banjir di Kabupaten Po- — begitu saja dan terjadilah banjir,” | tusan pada tataran global. "Me- Asia," ujarnya, 
tahun penjara karena terlibat kan masuk dalam Rancangan | korban banjir di Katingan meski — huwatoada di Kecamatan Taludi- — kata Djuftyhard. reka ada pada posisi yang lebih 


atu ketua bersama, memuji 
Indonesia menggelar 


atau eksokus 


korupsi pembebasan lahan untuk — Undang-Undang Aparatur Sipil | Pemerintah Kabupaten Katingan ti, yaitu Desa Malango, Tirto Asri,” Sementara itu, banjir di Ka- | baik dalam memahami perma- Tidak ditinggal 

PT Suipem Indonesia. tahun Negara. sudah melaporkan terjadinya Mekarti Jaya, dan Kalimass Desa bupaten Serdang Bedagai, Suma- | salahan di setiap kawasan,” kata” Menanggapi pidato para pe 
2007. Kasus itu merugikan ne- Kusus promosi bekas terpi- | banjir, Manunggal Karya di Kecamatan tera Utara, perlahan menyusut. | Yudhoyono, mimpin itu, Ketua Komisi Na- 
ara Rp 12 miliar. Di Tanjung ujuga menjadi perdebatan | Sementara ini belum ada kor- — Randangansserta Desa loheluma Ketinggian air kini tinggal se- sional Antikekerasan terhadap 


dan Dulomo di Kecamatan Pati- tengah meter dari sebelumnya 2 | Keuntungan nyata Perempuan Yuniyanti Chuzaifah 


Pinang, Raja Faisal Yusuf yang — berbagai sebetulnya | ban jiwa akibat musibah itu, 
pernah divonis2,5tahun penjara dianggap tidak melanggar hu- | Pemkab Katingan belum meng- langgio. Jumlah keluarga yang meter, "Terkait penyelenggaraan BDF, 
karena merugikan negara Rp 12 kum, Padahal, menurut Akhiar | anggap perlu tindakan luar biasa, menjadi korban banjir sebanyak — Jumlah pengungsi pun me- | Presiden Yudhoyono. mengat: 


mengaku heran bahwa 
rempuan justru disampai 


u pe 
se 


miliar masih jadi kepala badan — Salmi, ahli hukum pidana Uni- | "Kondisi itu tak dinilai darurat 367 keluarga atau 1409jiwa. —— nurun. Kini tinggal sekitar 3000 | kan, BDF harus bisa memastikan cara sangat mendalam dan tegas 
pelayanan perizinan terpadu, sitas Indonesia, hukum tidak | dan bantuan Pemerintah Pro- Hujan deras sejak Selasa me- dari sebelumnya 5310 orang. | bahwa negarurnogara peserta te- oleh Lee dan Gillard daripada 
hanya hukum formal, berupa | vinsi Kalteng belum dibutuhkan. nyebabkan air Sungai Malango @AY/APO/MMUE/CHB) | tap fokus pada upaya mendorong - oleh Presiden Yudhoyono, 
fungsi hutan lindung Bintan, produk tertulis undungeundang | Pemkab Katingan bisa menga- meluap dan menggenangi wila- demokrasi. lard, misalnya, menegaskan 
Azirwan, yang diangkat menjadi tetapi masih ada hukum tak ti tasi, Kira-kira empat atau lima yah di sekitar aliran sungai, Ber- Lihat Video Terkait “Kita percaya, kesinambungan betapa peran perempuan di In- 
Kepala Dinas Kelautan dan Per- tulis yang bahkan dijunjung jam air surut lagi," ujar Hardy. — untung tidak adu korban jiwa. "Banjir di Medan Mulal | Gemokrasi terletak pada kemam-  donesia menjadi kunci dalam 
ikanan Kepulauan Riau, sudah — beradaanny itu norma ke- | Menurut Hardy, laporan banjir Saat ini, genangan air mulai su- Surut” di puan kita untuk membangun de- proses demokratisasi. "Komnas 
mengundurkan diri pada akhir  patutan dan kepantasan. dari Pemkab Katingan sudah di- "ujar Kepala Seksi Logistik vod.kompascom/banji- | mokrasi yang menghasilkan ke- Perempuan berharap agar pidato 


Oktober 2012 setelah dide 


ik @GOKAAM/NWO) | terima melalui pesan singkat, pada BPBD Provinsi Gorontalo medanmulaisurut untungan nyata, presiden, menteri, dan pejabat 
untungan ekonomi dan hak-hak publik lainnya memastikan ma- 
politik,” tuturn suknya isu ataupun perspektif 
perempuan agar perempuan ti- 


Bukan Kelompok Tak Berdaya satu Ketua Bersama BDF V. Pre- — dak merasa ditinggal Apalagi da- 


siden Lce dari Korsel mengata- lam forum strategis seperti BDE," 


(Sambungan dari halaman warga lansia bagi masyarakat, —— Konsep ker hidup, pun dari proyek bantuan gempa. | kan, BDF yang digelar sejak lima kata Yuni melalui surat elektro- 
Menurut data, satu dari tiga Survei Sosial Ekonomi Nasio- — Sartotiyoso (75) adalah satu Dengan upah Rp 30000-Rp tahun silam merupakan satu fo- nik kepada Kompas. 
desa-desa bisa menjadi sesepuh atau empat keluarga di Indo- mal (2009) memperlihatkan, se- diantaranya. Sebelumerupsi 50000 perhari kalauada pe | rum yang umat penting bagi ke- Seusai pidato tiga pemimpin 
supaya bangsa ini tidak terpe- —— nesia memiliki atau mengasuh kitar 59 persen warga Gunung Merapi, ia udalah pc- kerjaan, ia sangat menikmati hi- | majuan bersama dalam peme- tersebut, berlangsung sesi debat 
cah-pecah,” katanya warga lansia. masih jadi kepala keluarga dari ternak, tetapi enam sapi milik-  dupnya sebagai tukang kayu: rintahan yang demokratis. 'umum yang menampilkan enam 
Selain itu, pensiunan juga "Jadi, bisa diajari bagaimana keluarga besarnya, Sekitar 4 nya menjadi korban awan pa- ataupun petani penggarap. Menurut Lee, sekitar 40 per- tokoh pemimpin, yakni Sultan 
bisa berperan memberdayakan — melakukan cek kesehatan rutin,” persennya nas. Namun, ia tidak putus asa sen penduduk dunia saat ini me- — Brunei Hassanal Bolkiah, Hamid 
tiga generasi dengan mengajak membuat makanan untuk wangi lebih dari 38 jum seminggu, Warga Dusun Srunen, Desa Gla- rasikan pentingnya demokrasi — Karzai, Mahmoud Ahmadingj 
anggotanya mendirikan siher lansia, dan saatsaat tepat untuk —— Banyak pula yang tak lagi ber- — gaharjo, Cangkringan, Sl itu, Meski demikian, masih ada” PM Timor Leste Xanan: 
college, sebuah tempat belajar” menghibur mereka” kata Har- — harap bantuan langsungtunal — itu menyulap rerumputan ger- — 2 kilometerdari rumah. "Ter- | pandangan pesimistis di bebe- mao, PM Turki Recep Tap 
atau kursus, dengan warga yono, dari pemerintah sebesar Rp sang menjadi ladang yang kini nyata, waktujalan kaki, dite- | rapa negara dan lingkungan s0- — Erdogan, dan PM Thailand Ying- 
lansia sebagai pengajar, Realisa- Menurut Prof Tri Budi W 300000 per bulan yang sekarang — digarapnya. ngah jalan badan saya jadi enak. | sial budaya tertentu yang menga- luck Shinawatra. 
bisa di rumah. Bisa Raharjo dari Center for Ageing turun jadi Rp 200000 agar ca- Bagi Sudi Wiyardjo (81) dari — Panasnya hilang dan saya me- | takan bahwa demokrasi tidak Ahmadinejad menegaskan, ke- 
untuk remaja atau Studies UT, 80 persen dari war-  kupannya bertambah dari 2000 Dusun Sumberkidul, Desa Kali- rasa sehat. Ya sudah, enggak jadi | akan langgeng. hadirannya di BDF V membawa 
pendidikan anak usia dini ga lansia di Indonesia masih ak- — menjadi 36000 dari duajutale- tirta, rebah, Sleman, bekerja — ke puskesmas Saya pulang dan misi ingin membangun perda- 
PAUD). tif di keluarga dan komunitas bih warga lansia miskin. terkait dengan prinsip hidup, kerja lagi,” ujarnya, tahunsilam, media asing menulis maian dunia, ingin mendorong 


“Sekarang 85 persen pcns serta 50 persennya masih aktif Namun, bagi banyak orang, Ayah dua anak dan kakek lima Begitulah. Konsep bekerja dan | “mengharapkan demokrasi mun- terciptanya dunia yang adil, dan 
uunun masih sehat. Kalau dulu bekerja, "Actiw ageing meru- miskin berbeda dengan cucu itu pantang ikut anak se- konsep sehat bagi orang seperti | cut dari Korea ibarat menemu- menghargai persamaan hak. 
iuran beli kursi roda untuk ang- pakan proses mengoptimalkan miskin menurut peme- — belum benar-benartumbung. Sudi sangat sederhana. la me- | | kan mawar di tumpukan sam- Presiden Iran itu juga kembali 
#ota, sekarang b anun- kesempatan untuk kesehatan, rintah yang ukurannya terbatas” Seumur hidup, Sudi mengaku ngitakan, "Wong urip kudu obah, Bagaimanapun, Korsel sa- menegaskan bahwa program 
tuk PAUD” ujar Haryono, partisipasi, dan keamanan sosial — pada ukuran f hidup tenteram meski rumah- on mung mamah.. (Orang hidup | at ini telah menjadi sebuah ne- nuklir di negaranya bertujuan 

Dia berharap, Kementerian dalam upaya meningkatkan ku- — kemi nya hanya berukuran 5 meterx — harus bengerak, tak hanya me- | gura yang menganut sistem de- damai, bukan untuk membuat 


alitas hidup wanga lansia,” ujar- an martabat, dan bekerja adalah 
nya bagian dari martabat manusia 


meter, berlantai tanah, dengan — ngunyah)," Begitulah! mokrasi penuh,” ujar Lee. senjata seperti dituduhkan pihak 
inding setengah tembok. Itu i Sementara PM Gillard dari — Barat. (CAL/ATO/DMF) 


Pat Nat Wangi Apaan 
Soo 5S oo, 


Se Mae Lan 2 


Kapten Want. Bg Rt SK -g Sa CIRO: Minta Aira BAMDUNG: Doi 
Soonoli SURABAYA dor Sa Pan LAMONGAN, A2 Soo MONOKERTO: he Li PAOBOLNGGG, Ba andi MALANG, De MADIUN So 5 At MMBER Syen 


(Menara! TEOAL Sh 


Kinta ergn ran DENPASAR. Kors Nona Ama, MANADO Io Biz! Lake PALU, Re 21 Aja, MAKASSAR DaYpuRA: 
Recawo MEDAN: AT kas PADANG In Bian JAMBI na TANI BANDARLAMPUNG You: Me, BANJARASN D0 Kaltim 
PONTIANAK As 


GMUTBANG: 


REDAKSI 1? TELEPON: Sa PNY san NO Fa $ AkaMar SuRar (seuuRun BacuaNy 20, 4 ALAMAT KAWAN osn bear » PENERBIT: PI Komass Mela Nusarta 
SIP aKpenpeSiU? Ka Kuna Lou Pa Sa Mn IG ANCOTA SERIKAT PENERET SURAT KABAR Ne 198 AI/AYNO” PERCETAKAN P1 ed SN Oi R7 
OREKTUR BSc Ie MU IKLAN Bee tupane mv, Klik Batav: 1 vr So BEN ex ma ata /e 300 mei B9 920071 
er tem Tk penenang d Iga nan Gn 1620 116 BAGIAN MUA) patah 
SIA HS TUTUP» BAGI SEULASI LANGGANAN). GaTA HN PAEK 

Ka Dara No 2x SG R19 TELEPON ELURUN BAGIAN IN 538750) DAN 161954 ONLINE 1 juan ngaco 


1 Setiap arti aan than yang dit ke Rec begakrya ARI engan sos angan, makkmal LO karakter, ditandatangani, an dertai Mesias (alas adu, canumtn nemartleon dan faksi Untuk femat it, iitim ke amat epinlPkamew:.com aa enlkompa. colt Setia rela atau muter aga pon yang telah 
imvat di hxtan Kngas” ip dimuka dWlimrahdian Kembali daan format Gta Pavaun nona yang lp merupakan gini haram Kapas 


WARTAWAN "YOMPAS” SLALU DIBBAL TANDA PENGENAL DAN TIDAK DPERKENANWAN MENERAA MEANTA APA PLN DA NARASUNBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


Viktor Emanuel R 


Hutan Bakau untuk 


SOSOK 


yon 


Pesisir Sikka 


Bagi Viktor Emanuel Rayon, tsunami yang melanda 
Maumere, Flores, tahun 1992, memberi perubahan 
besar dalam kehidupannya. Ia prihatin dengan kondisi 
pesisir, Berkat kerja kerasnya selama ini, sekitar 150 
hektar kawasan di sepanjang pesisir utara Sikka, 
termasuk sebagian pesisir Ende, kini tertutup hutan 
bakau. 


OLEH KORNELIS KEWA AMA 


kelompok tani 
sama istri dan ar 


menga 
g 


ng ba 


dia menjadi t 


Berki 


style ts c 


I tumbuh, Pengota 


paten Sikka. 
Pengetahuan Rayon tentang bakau ta 


kau, Rayon kerap diundang h 
va provinsi di Indon 


i pukul 0730 
30 memimpin 
au be 
m bakau di tepi pantai, 
ng in mengajak mereka 
tikan pohon yang rusak 


ski telah 


y stroke serta penyakit jantung, ia 
tetap berkiprah di bidang budidaya 
bakau 


nhancod alif 
kd enijay 


ence Darmawangsa Apartmott 
nbingd Wit ok 


Grand Prize Mercedes Benz E-Class' 
Free Booking Fee" 


www. 


ssencedarmawangsa.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


baru da 
Jakarta Utara, September 


kar 


1902. Waktu itu pesisir Sikka ha 
diterjang gelombang laut. Namu, 
lah satu titik di Pantai Fakta, sekitar 
15 kilometer arah utara Maumere, 
Beberapa rumah penduduk di 
an itu tidak mengalami keru- 


' VIKTOR EMANUEL RAYON 


Lahir: Atambua, Kabupaten Belu, 
Nusa Tenggara Timur, 2 Septem: 
Ng 
Pendidikan: SMP Betun, Belu 

6 Istri: Anselina Nona (60): 
Anak: Yeni (35), Toni (33), Yanti 
(B1), Roni (29), Doni (26), Veni 
(24) 
Pekerjaan: 

"kesimpulan, ternyata bakau dapat - Ketua Kelompok Tani Sabar 
Subur, Dusun Mageloo 

Penghargaan: 

- Juara | Kelompok Pelestari Sum- 
en 

- Petugas Lapangan Penghijauan 
Terbaik Sikka, 1999/2000. 

- Peraih Kalpataru Nasional, 2005 

Perintis Lingkungan Hidup Pro- 
vinsi, 2006 

- Peraih Kalpataru Nasional, 2007, 
2008, 2010 
aa 


hutan bakau 
be 


na sederhana. Tekad 
nanam bakau di 


karung biji 
kta 


polybag, kemudian me 
sepanjang pantai, Dalam lima bulan, 
Teluk Ndete sudah 
bakau 

Bakau yang ditanam dengan keda- 
laman 40-50 em itu pasti tumbi 
Pengalaman awal ini membuat Rayon 
jur tentang sifat dan jenis 
Ik dengan membaca buku, 
berbicara dengan turis 
berdasarkan penga- 


u Ende di Kabupate: 
vi, tetapi tidak semu 


terus bel 


juga saya tan: 
nya. $: 


a Ibu Tute d 


kau) kepa 


sebanyak 1000 anakan 
ah dia tanam dan tumbuh 
am subur di sepanjang pantai 
te, lokasi yang saat tsun 
engan porak poranda. 


akarta, me 


an sampai 40 
ar bakau berada 
ngan udara yang di- Beberapa dusun yang berh 
bakau bisa hidup,” langsung dengan Teluk Nde 
Dusun Ma- di dari bra 


mpat ti 
kepiting, dan ke 


suyang, 
belum ter- 

Ik mengikuti jejak Rayon. 
Waktu itu, apa yang dilakukan Ra- 
tersebut dianggap suatu peker 
karena tidak mend 


jadi juara per 


fik Amoniak di 
mur, tahun 


tenagang 
us dia beli 
Rp 251000 per kg. 


deni bakau 
tags Permukiman penduduk 
Selama 19 tahun Rayon dan ke 
luarga tanpa lelah berju 
bakau 


Rayon pada bakau 
di Flores akhir 


san pesi 


Ende 


a serahkan kelanjutan (penu- 


masyarakat sekitar pulau itu, Saya 


mberi bimbingan awal," 


menanam dan mem- 
biarkan hutan bakau seakan tumbuh 
liar begitu saja. Lokasi pesisir yang 
telah ditanami selalu diberinya papan 


menebang atau merusak 
in bakau, 

Wanga Dusun 
ini mengisahka 
puluhan penduduk di sepanjang pc: 
ara Sikka sampai perbatasan 
1 Ende tewas tersapu 

itu, warga 
menanggung kerus: 
tempat ibadah, 

"Waktu itu kantor-kantor pemerin- 
tah, ja listrik, tan: 


ageloo, Sikka, NTT, 
1992 


pada 2009, Dalam film daku: 

yon bersama istri dan 
ut 

nya terhadap 

Rayon yang t 

berukuran sekitar 


semen itu sering didatangi turis asing 
Bahkan, rumah di Dusun Mageloo, 
sekitar 33 kilometer duri Maumere 
itu juga dikunjungi para ahli bakau 
ktivis lingkungan dari dalam dan 


Tower 


ESSENCE 
DARMAWANGSA 


marketing gatery 


1021-7398 333 


EKONOMI @ i3osea jbji 


D Nanaben Tei 


ba 
Ska pem 


Nusantara: Lampung Kembali 


@Maydank 
Dilanda Tawuran mun 


17 


KOMPAS JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


Mutiara yang Hilang 


"bagai negeri ratna mutu manikam, Indonesia memiliki 
beragam permata. Salah satunya, keelokannya tecermin 
dari produk mutiara air laut. 

Mutiara air Isut Indonesia tergolong sebagai South Sea pearl 
atau mutiara Laut Selatan dengan ciri warna putih mengilat 
dan kuning keemasan. 

Ada negara lain penghasil mutiara Laut Selatan, yakni Aus- 
tralia, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Namun, di tingkat 
dunia, Indonesia unggul sebagai penghasil mutiara terbesar. 

"Tahun 201, produksi mutiara Laut Selatan Indonesia men- 
capai 6300 kilogram (kg) atau 53 persen dari produksi mutiara 
Laut Selatan dunia sebanyak 12000 kg per tahun. 

Keunggulan sebagai produsen terbesar rupanya belum di- 
imbangi pemasaran. Harga mutiara Indonesia masih kalah 
jauh. Hilang pamornya. Tak berdaya di pasar internasional. 

Menurut data Komisi Perdagangan Perserikatan Bang- 
&a-Bangsa (UN Comtrade), nilai perdagangan mutiara Indo- 
nesia di dunia tahun 201 sekitar 314 juta dollar AS atau hanya 
2/ persen dari nilai perdagangan mutiara dunia sebesar 1,5 
miliar dollar AS. 

Ketua Bidang Pembinaan Anggota Mitra Asbumi Budiyanto 
Halim mengakui, kualitas mutiara Indonesia masih kalah di- 
bandingkan dengan negara produsen lain. Ini terlihat dari 
kualitas mutiara yang sangat berjenjang. 

Harga rata-rata mutiara Indonesia 16 dollar AS per gram, 
sedangkan Australia sekitar 30 dollar AS, Selain mutiara Aus- 
tralia dari kerang alam, mutunya juga lebih bagus Kualitas A 
dan B mencapai 70 persen serta selebihnya sedang dan rendah, 

"Mutu mutiara terganjal keterbatasan benih dan induk, pen- 
cemaran, pelatihan, dan permodalan,” ujar Budiyanto, 

Padahal, produksi mutiara tersebar di sejumlah lokasi, seper- 
ti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, 
Gorontalo, dan Maluku, Sebagai produsen terbesar, Indonesia 
belum mampu mengatur harga. Sebagian besar produk dijual 
ke Hongkong untuk dilelang, Pasar dikendalikan Hongkong, 

Di tengah gemuruh persaingan pasar, arus impor mutiara air 
tawar dari China menyerbu pasar domestik. Meskipun mutiara 
air tawar tak semengilap mutiara air laut, masuknya mutiara 
“dengan haga murah memukul usaha yang ada, 

Dampaknya cukup besar, dari 86 perusahaan mutiara di 
dalam negeri, kini tinggal 27 perusahaan. Selain itu, ada 5000 
'usaha kecil penghasil benih mutiara terlibat dalam budidaya, 

Festival Mutiara Indonesia 2012 bertema "Pesona Kemilau 
Mutiara Indonesia” belum lama ini menjadi ajang pemerintah 
mempromosikan kembali potensi mutiara Indonesia. Perbaikan 
kualitas mutiara dengan membangun perbenihan Groodstock 
center di Karang Asem, penerbitan Standar Nasional Indonesia 
mutiara, pengendalian impor mutiara air tawar, dan standar 
operasional prosedur mutiara menjadi janji pemerintah. 

Namun, kebangkitan pembudidaya mutiara butuh penguatan 
modal serta percepatan zonasi tata ruang ksut untuk menjaga 
laut tak tercemar dan memberikan iklim usaha kondusif. Pem- 
binaan masyarakat juga perlu demi pembenahan mutu mutiara, 

Dengan potensi besar, sungguh tak elok membiarkan mutia- 
ra terempas. Tak ada kata terlambat untuk mengembalikan 
mutiara yang hilang itu. (BM LUKITA GRAHADYARIND) 


S .. 8 
tegatood) (HONIG) Since 
Ni 
www egatod cold 


A Family Favourite 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
dolar AS perbare dolar AS pertsoy once per olar AS 
40 200 2000 9200 
al 1 200 — | ago 2400 
4200 TT 432181 | 20000 10 Ta ——u 
#000 18000 | 1100 9200 9638 
28m 25m 2500| 2 seram los am 


Sunter Stedovath Bomb Bf 


Bl 2. ' BNI 


Mobil berbagai jenis dan merek dipamerkan di Mal Ambasador, Jakarta, Kamis (8/1). Hingga Oktober 2012, penjualan mobil secara kumulatif mencapai 921000 unit. Hingga 
akhir tahun 2012, penjualan diprediksi mencapai 1 juta unit. Angka tersebut jauh melebihi penjualan tahun 2011 sebanyak 894.164 unit 


Kredit Bank Melambat 


Bunga Acuan Bank Indonesia Tetap 5,75 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Melambatnya pertumbuh- “Sebenarnya melambatnya “PERTUMBUMAN 

an kredit perbankan berlanjut, setidaknya sejak Mei emang ai mansur KREDIT PERB/ , 

2012 hingga September 2012. Pelambatan terutama — yangdilakukan BI beberapawak- ' MENURUN) s 

terjadi pada kredit modal kerja. Meskipun demikian, jk An antara lain de- : 21 

pelambatan masih terjaga akibat tumbuhnya kredit ngan menaikkan suku bunga Fa- BG MA 2 
silitas Simpanan Bank Indonesia TA dan an 


investasi. (Fasbi) dan term deposit, Kedua- 


nya adalah fasilitas bagi bank 
Pertumbuhan kredit perbank- an ekonomi global. agarmenaruh dana di BI. Saat ini, 
ansecara tahunan per akhir Mei” Kredit modal kerja per Sep- suku bunga Fasbi 4 persen. (4 
2012 sebesar 26,3 persen. Pada tember2012tumbuh 21,9persen, — Rapat Dewan Gubernur Blke- — Tahun2012 Minas 
Juni 2012 pertumbuhan kredit melambat dibandingkan dengan marin memutuskan memper- Lana JOM 1 
turun jadi 25,8 persen dan pada Agustus 2012 yang sebesar 282 tahankan suku bunga acuan atau 17401 1 
Juli 2012 jadi 25,2 persen. persen, Pada Juli 2012, pertum- — BI Rate sebesar 5,75 persen. Per- f 
Pada akhir Agustus 2012, kre- buhan kredit modal kerja 279 timbangannya,sukubungaacuan pg, enog 
dit perbankan tumbuh 296 per- persen, Juni 2012 sebesar 282 tu masih konsisten dengan in- — pan umkuhan 


: NI -Ld-imbdm 
Gaara x LD NI Gea ena | 


sen, sedangkan per akhir Sep- persen, dan Mei 2012 sebesar Masi yang rendah dan terkendali. sia dan 

tember 2012 kembali merosot 289 persen. Analis Citi Asia Pasifik, Helmi 540 bar 

menjadi 22,9 persen, TKM BI juga menyebutkan, Arman, memperkirakan suku bu- 2 3 
Kepala Biro Humas Bank In- kreditinvestasi tetaptumbuh ku- nga Fasbi dan suku bunga acuan 


donesia (BI) Difi Ahmad Johan- at sehingga diharapkan mendu- akan ditahan pada posisi seperti H 
syah yang dikonfirmasi Kompas — kung peningkatan kapasitas eko- — saat ini hingga akhir tahun. "Bah- 
menyatakan, pelambatan per- nomi. Per September 2012, per- kan, bisa sampai tTIWulan yi 3ts we medalnja vest enkonwnsi 
tumbuhan kredit secaratahunan tumbuhan kredit investasi 3041-2013," katanya. Moyo on ya aduan) Za aan SO 
tersebut masih wajar. persen. Pertumbuhan berlanjut Mena Maa II PAN ATA 
"Tinjauan Kebijakan Moneter sejak Mei 2012 yang sebesar29,3 'mPor bahan penolong 
(TKM) BI per November 2012, persen menjadi 291 persen pada '— Sementara itu, sekalipun per- 
Kamis (8/11), menunjukkan per- Juni 2012, 296 persen Juli 2012, tumbuhan kredit modal kerja 
tumbuhan “kredit melambat, dan 298 persen Agustus 2012. — menurun karena kegiatanekspor nomi Pertanian Indonesia dan  sumsi hanya 0,6 persen, sedang- 
tetapi tetap pada level tinggi. Ekonom Standard Chartered dan impor yang turun, impor Universitas Jember, di Jember, kan pertumbuhan bahan baku 
Pelambatan — pertumbuhan Indonesia, Eric Sugandi, berpen- bahan penolong untuk industri Jawa Timur, Kamis (8/1), me- atau penolong untuk industri 
kreditterutamaakibat kontribusi dapat, BI memang berusaha konsumsi tetap naik. negaskan, pertumbuhan industri konsumsi 10-15 persen. 
pelambatan penyaluran kredit mengerem pertumbuhan kredit Wakil Menteri Perdagangan barang-barang konsumsi makan- Sayangnya, bahan baku atau 
modal kerja. Kondisi ini sejalan yang sempat dinilai terlalu cepat. Bayu Krisnamurthi pada Sim- an, barang danjasa dalam negeri penolonguntuk bahan akhir pro- 
dengan penurunan ekspor dan Alasannya, kredit yang tumbuh posium Nasional Ekonomi Kopi selama empat tahun ini sangat duksi konsumsi itu masih di- 


imporsebagai dampak pelambat- cepat turut mendorongimpor. — kerja sama Perhimpunan Eko- pesat. Pertumbuhan impor kon- impor dari negara lain. (DR/SIT) 


FIERA RESIDENCE 


Selalu ada kebersamaan dengan buah hati anda 


di Fiera Residence 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


18 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


KILAS 
EKONOMI 


Laba Bersih BSM 
Rp 594,42 Miliar 


PT Bank Syariah Mandiri 
(BSM) m 
Rp 59442 1 
1II-2012, naik 45,29 persen di- 
bandingkan dengan triwulan 

4 per akhir 


Sepu 
512 triliun. Penop: 
ana pihak ketiga, yang sa 
pai Rp 44,54 triliun 
s yang dikutip Kompas, 
Kamis 8/1), menyebutkan, 
pembiayaan yang disalurkan per 
September 2012 mencapai Rp 
4182 triliun, C/IDR) 


Pembiayaan 

Distributor CIMB Niaga 
PT Bank CIMB Niaga terus me- 
ningkatkan pembiayaan distri- 
butor dengan menggande 
perusahaan inti Direktur Com- 
mercial Banking & 
CIMB Niaga Handoyo 
menyany 

tember 
pembiayaan di 


30 Sep- 


EKONOMI 


Pertamina Perluas 
Ekspor Pelumas 


Produk Perdana ke Swiss dan Afrika Selatan 


JAKARTA, KOMPAS — Pertamina Lubricants, unit bangan, Tahap aw: 
bisnis pemasaran dan niaga Pertamina, mulai kerkpethangyaat 
merambah pasar produk pelumas di Eropa dan 32000 liter lewat G 

Afrika, Hal ini ditandai dengan ekspor perdana 


bertah 


pelumas ke pasar Swiss dan Afrika Selatan. 
"Swiss dan Afrika Selatan me- 
rupakan negara ke-29 dan ke-24 


yang menjadi negara tujuan cks- 
por pelumas Pertamina,” kata er ke produk 
Wakil Presiden” Komunikasi bermutu dengan harga terjang- in itu, Pertamis 
Korporat PT Pertamina Ali Mun- kau, "Swiss punya keunggulan prospek pasar peluma 
dakir, Kamis (8/1), di Jakarta i sisi perbankan dan pajak dengan pertumbuhan pe 
Ali menjelaskan, pembuku ta kemampuan tenaga pema- an 26 persen per tahun dengan 
pasar Eropa dengan Swiss se- saran yang umumnya menguasai potensi pasar 18 juta kiloliter per 
bagai pintu gerbangnya bertuju- 1 bahasa, yaitu Inggris, Jer- tahun. Negara di Afrika dengan 
k pelumas Italia, dan Perancis, sehing- permintaan pelumas cukup 
Ikukan me- ga mudah dalam pengenalan adalah Niteria, Afrika Selatan, 
pemasar- — brand produk ke negara sekitar,”  Aljarair, Maroko, dan Mesi 
Potensi pasar Afrika 
di cukup besi 


if seperti Fastron Se 


ape Town dalam bidang p 
in untuk memperkenalk: 
produk P 


Ero 


Petugas mengawasi pengisian pelumas di u 
Kamis 8/1). Pertamina melakukan ekspor perd 
Prima XP dan Mesi 


ingan total 12000 liter Sejumlah geri Pertamina Rede 
roup, kelompok usaha utama di strategi diterapkan untuk mema- 
sarkan pelumas Pe 


produksi pelumas Pertamina di Koja, Jakarta Utara, 
a 2 kontainer atau 32.000 liter produk pelumas 
n ke sejumlah negara, antara lain Swiss dan Afrika 


Munir 
pihaknya menar- 
#etkan volume penjualan pelu- 


Rp 842,56 mil dan parti Eropa Barat, sangat potensial de- liter per tahun, dengan total dan Western Sou Economic. Empowerment de- pasar pelumas lebih be- 
dibandingka 4 binaan Pet pelumas men. ngan menggandeng pengusaha — sardi Afrikadib: 
lu, "Sekitar 90 persen di pribumi. "Penetrasi 
ir ke sektor rika 


sumer," kata Han- 
doyo, CDR) 


iggandeng Indon: 
ss-SA untuk menyte 


an RI ke Aftiku S 
Pertami 


Penjualan Mobil di Jatim 
Bergairah 


Pasar otomotif di Jawa Timur. 


ang merek menga 

in penjualan, terutama jenis 
mobil keluarga dan mobil kota 
City car), "Peningkatan pen- 
jualan ini tidak lepas dari daya 
beli masyarakat di Jatim 


PERTANIAN 


Praktik Terpadu Solusi Krisis Pangan 


JAKARTA, KOMPAS — Pr 
tik pertanian pangan terpa 
melalui intensifikasi lahan yang 
dengan berbagai macam ta- 
maman kombinasi menjadi sal 


tema “Menghindari Krisis Pa- dan pupuk, diupayakan seopti- tangga petani, "Karena itu, pe- 
ngan Pengembangan mani han tel 

n Terpadu yang 
Ikan Menuju 
Pangan 
Andy, konsep per- 
padu adalah 
ang tak terdiri satu 


Kerja sa 
pengusaha," tuturnya 

olesor peneliti dari Bad 
mbangan 
Pertani- 


i terhadap in agar produktif, Ja- 


dasar 
jadi penting, termasuk melalui — bagi 
pemilik lahan donesi: 

Menurut sejarah pertan 


terbesar masya 


n kebutuhan itu, lahan saw 
yang juga 


yang 


wembangkan per 
nian pangan skala luas (food es 
tate) di Merauke, pet 


yraria segera 


wardojo di 
motif Surabaya 201 


in tetap merupakan 


di Grame- utuhan, 


dia Expo, Surabaya, Rabu (/1). | Peneliti Pusat Penelitian Ko- 
Pameran tersebi Timu Pe- 

ten pemegang et Andy Ah-  perti sayuran da 

dustri pendukung otomotif | mad mengungkapkan — terpenting tak saling mem: 


serta berlangsung hingga 1 arta, da- kan, 


November 2012. (DEN) 


itu, Kamis (SAD, di Ja 
lam workshop ahli terbatas ber- 


Sarana produksi lain, pestisida 


ksanakan untuk memberikan 
kses lahan 
mengolah 


ngan sampai ditelantarkan, 

Meski demikian, Andy meng- 
akui sempitnya skala usaha tani 
bagi petani. Mayo- 


mengata- Pemerintah 
arus 4 surana irigasi, tetapi 
ngan tetap petani 
nampuan petani sela- 
ku perintis perluasan laha 
didukung pemerintah, 


perse 


ea 


Haa ... 
MANGA UI ii.5m makin terbatas tempat di Ibukota J) 


, 


Mereka Saja Taat Membayar Pajak 
Anda Yang Berpenghasilan Lebih Dari Mereka, 
Juga Wajib Membayar Pajaak! 


BANGGA BAYAR PAJAK 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERHATIAN PENTING 
INVESTASI PROPERTY TERBAIK DI JAKARTA 


Cempaki: ih, Jakarta Pusat : Kawasan Jakarta Pusat, 
Lokasi Ceniral Tengah Ibukota, Dimana Letak Pusat Bisnis Dan 
Pemerintahan. Indonesia, Terhitung Hanya Beberapa Lokasi 
Perumahan (Termasuk Menteng. Dan Cempaka Putih), Memberi 
Kepastian Investasi Terbaik Di Ibukota! Jakarta Pusat adalah kaw: 
Ibukota Jakarta, dimana terletak Pusat Bisnis dan Pusat Pemerintah Indonesia. Karona 
terbatas tanah di kawasan Ibukota, utamanya di zona Jakarta Pusat, lokasi komplok 
perumahan di Jakarta Pusat pun dapat di-hitung hanya beberapa. Di-antaranya adalah 
lokasi perumahan Cempaka Putih. Perumahan Cempaka Putih terletak di lokasi prima 
kawasan Jakarta Pusat, dangan terdiri dari perumahan elit, sejuk, dan keamanan yang 
terjamin, Karena letaknya di Pusat Ibukota (Jakarta Pusat), maka jarak dan akses ke 
tempat kegiatan terpenting di Ibukota hanya hitungan beberapa menit saja. Tidak heran 
karena eficioney hidup bertempat tinggal di Cempaka Putih sangat positif, maka menjadi 
pilihan prima bagi okapat luar negeri untuk bertempat tinggal di kawasan tersebut. Untuk 
faktor Investasi, harga perumahan di Jakarta Pusat (torutama di Cempaka Putih) jalas 
jamin, dengan kenaikan minimal 2514 sid 3046 per tahun di hitung 3 tahun terakhir, 
akan terus naik tahun tahun ke-depan, dengan persentasi yang lebih tinggi, 
rta, terutama di kawasan Jakarta Pusat! Sangat 
positif terlihat bila harga dapat monjadi 2x (dua kal) ipat harga saat ini dalam waktu 
singkat 2 tahun kedepan di Cempaka Putih. Bila di banding dengan Mantang, peminai 
lebih monipis karena faktor harga hampir telah mencapai klimaks. Rumah di Cempaka 
Putih saat Ini dapat di-peroleh dengan hitungan harga #Rp.8M untuk jenis 
TownHouse ukuran 4/-180m (2 Lantai), atau dengan harga »/-Rp.8M untuk Villa Baru 
ukuran 4/-300m (2 Lantai), Dibanding dengan area favorit sebelumnya adalah 
Mentang, yang telah di-penuhi penghuni baru, harga telah mencapai klimaks 
Terlihatnya adalah, Cempaka Putih akan menyaingi harga di Kawasan Mentang dalam 
Jangka waktu yang dekat, sebab telah menjadi pilihan utama di Jakarta Pusat. Sangat 
beruntung bagi pemilik rumah di Cempaka Putih saat ini, walaupun masih di- 
tempatkan, selalu ada saja yang menawar untuk membeli. ” etmeipenukprperidCenpotahh) 


Aa WUHEELERS CA 


No more draggzing 


F Upto 
105 
S5 OFF 
min 


sansorte ornsev SS MENNNA sobek KENNI CS Yan (D5 Tersiaa 


Spin the Exclusive for 


Wheel BCA Credit Cardholders 
Prizesi Additional 20”: Off" 
rizes! : 


“Yos & conettors 20piy 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


Pameran Industri Percetakan 


ter hasil cetak dari mesin printer dalam AN Print Indones 
ran yang menampilkan produk dengan teknologi baru 
n berlangsung hingga 10 November mendatang, 


alam industri pcree 


2012 di Jakarta International Expo, 


sebut didominasi oleh 


Uang Muka Dilanggar 


Lima Perusahaan Pembiayaan Dapat Surat Peringatan 


JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan menemukan lima 
perusahaan pembiayaan melanggar Peraturan 
Menteri Keuangan tentang uang muka pembelian 
kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan itu 
dijatuhi sanksi beru ngatan. 


Ika tersebut, ada lima per- 
melanggar ket 


sepeda motor 


hanya 10 
langgar,” kata 
Dari” hasil pe 
ngan, dibuat 
jutnya perusal 


surat pci 


Warta Ekonomi, di 
Kristen Indon 
Peraturan Mc 


L 


menanggapi. 


Diminta patuh 


langgaran itu tidi Ketua Umum Asosiasi Perusa: 


ka peru 


melalui p 
uk sepeda motor, 

sebesar 20 persen 
arga, lara wang muka 
roda empat nonproduktif 
sebesar 25 persen dari harga. 
Adapun untuk roda empat atau 
lebih untuk kendaraan produktif 
uang mukanya 20 persen dari 


in pem 
kata Mula 
Biro Pembi 


mun, ia 

berpotensi jadi pelanggu 

Misalnya, uang muka minimal 
atur 


haan pem 
Bapei 
vang meninda 


(gaskan 
berkoordi 


dan nantinya akan dibe- 


bankan kepada konsumen 


ada perusa- 
ndel, 


pembi 
50 perser 


turun 30 


a 160 per- 


ng meng- 
be 


memuka p 
bermotor 
Ih, Mulabasi 
Bapepam-LK 
si dengan BI, Pa 
serupa juga akan di 
bagi ” perusah 


m 


PENERBANGAN 


Pesawat 
NC212 Akan 
Diluncurkan 


TATA KELOLA 


JAKARTA, KOMPAS 
1 Listrik 

nenggandeng o 
spareney International In- 
donesia untuk meningk: 
si tata kelola perusu- 


PT Upaya ini 
membuat sebuah buku saki 
ku ini berisi peni 
gratifikasi dan c: 
melaporkan yr 


it penge 


curkan Airbus Mili 


yang ditingkatk: Bantuan lahan 

Iya parade. Pesawi atkan ji Di tempat terpisah, PLN me- 
mumai NC22 ini akan ditawar: | Direktur L nyediakan lahan untuk pemba 

kan kepada liter. | Pamudi d jhtera susun perlu n 


ja sama ini merupal dalam kunj 


an dari kerja sa $ | mis 7m at berpenghasilan me 
sudah berlangsung sejak 4 berusa nengah bawah. Pembangunan 
1976, Namun, saat ini bentuknya | an kebocoran anggaran dengan akan dilakukan mulai tahun 


dapat rumah, lol 
kota sehingga 
tempat kerja, Rusun 


pada karya 


rakat umu 


Transparansi, PLN Gandeng TII 


uh. mencapai 
mi bang 


n PI, 


batasi untuk ka 
tetapi juga untuk » 


yakni lahan 


F persegi di Karet 


akan berbeda, menggandeng Transpareney In- 201 rta Pusat. Kon- 
tektur PT Dinga ternational Indonesia (TI), Perjanjian kerja sama ditan- n 2018, de- 
(PT DI) Budi Santoso, d Zoemroe & Dirut PT PLN Persero ah susun 
Kamis (8/1. meng persegi 

Dijelaskan Budi, selama ini PT | m sucors 
DI memb si kepada Air- | korupsi dan penyad story di J berhasil 
bus untuk setiap pesawat yang | yang tidak tean uk ja- akan dikemb 

iproduksi. — Namun, untuk | sa ini TI kali tidak di- 


12 tidak ada lagi bayar mer 
ayar lisensi, 

Jadi, PT DI yang ul 
pesawatnya di Bandu 
Airbus Militar 
sertifikasi dari Europe 


pedoman memahami gratifikasi 


Sion Safety Agency (EASA)," jel 


Budi. 


BURUH MIGRAN 


Airbus 


Eropa, s 


Adapun PT DI akan menjual di 
wilayah Asia Pasifik. Hasil dari 


JAKARTA, KOMPA: 
merintah memb ngkah 
proaktif dari perwakilan tetap RT 
di luar negeri untuk mencegah 


— Pe- sebagian besar bekerja sebagai 
PRT. Sebanyak 2.5 juta berada di 


n 122000 orang di 


tingkatkan kemampuanr 
avionik memakai digital, bukan 
n itu, pesawat ini 

dilengkapi dengan 
otopilot terkini. Untuk pesaw 
membar 


jaran 
sing di luar nege 
ajakan tenaga ko 
lewat iklan ti 


ng men- 


rus mem- 
tau me- perlakukan TKI dengan dan 
pusat perbe- Singapura mengguna 
visa kerja yang terbit be- 


a hanya 25 penumpang, 
io Alonso, 

Senior VP Komersil, Strategi dan | dar mengatakan hal ini, di Ja- 
Hubungan Industri Airbus Mi- | karta, Kamis (8/1), Agen pekerja 
, | asing di Singapura dan Malaysia 


"Transmigrasi Muhaimin Iskan- 


membutuhkan langkah 
proaktif dari KBRI untuk men- 
cegah tindakan yang melanggar 
kontrak kerja TKI 

pun adalah hu- 


dak 


di negat 


"Potensi pasar pada segmen 
i diperkirakan akan mc 
ekitar 400-500 pesawat dalam 
10 tahun ke depan," katanya, 
Asisten Direktur Ut 
tem Manajem 
an PT DI Son 


layak, yakni mengobi 
persen dan men 
kantor agensi. 
menyesalkan langkah 
dilakukan 
ya juga se- 

juga 


diskon 40 ada erja berganti- 
ng mereka dig au diposisikan 
bekerja di tempat lain yang bu- 
kan majikannya” kata Mul 
min 
Sebagian besar TKI di Singa- 
sebena 


dih, atase ke 


Ibrahim mengatakan, dengan di- | tidak diberi peran di KBRI, kata sekolah menengah atas karena 
dung, berarti seluruh | Muhaimin. ada tuntutan kemampuan ber- pai 
pajak akan ma- | Indonesia menempatkan bahasa Inggris. Namun, hal ini 


tidak 


suk ke Indonesi 


mrloperkoran @ 


(ARN) juta TKI di luar negeri yang menjamin penempatan 


promosikan obral TKI PRT di 


ngan diskon 40 perse 


agen pckerj 


bil alih proses px 
swasta dalam bentuk p 
publik 


Muhaimin Minta Pengawasan Diperkuat 


TKI bebas masalah seperti yang 


digrant 
h telah me- 
n yang mem- 


en dik: 


ngapura menjajakan TKI PRT di 


m ruang kaca di pusat-pusat 


m melihat ulah 
ng yang meng- 
Ik-hak asasi TKI di 
penempatan. Menurut 
pemerintah harus mengam- 
'empatan dari 


tinggal di 


yang gratis sehingga 
bekerja 


Mereka diberi seragam sam- 


ambut pun dipotong pendek 
seragam, Sudah seperti 
Eva. (HAM) 


MAKE MONEY IS EASY ! 
Hasilkan 5-15 96 perbulan di bursa saham secara konsisten 
dengan caga Modah & Menyenangkan 
Ui Mai Tum para pemula, 


3. Mane Management serhans. 4 Tuding cnug dengan: 15-30 Mon perhari. 


SELIDIKI & BUKTIKAN SENDIRI 11! 
Membenkan pengaaran mengenai Cara bertrantaks & buria saham dengan benar 
Satem yang dapat memberikan Sgnal yang jelat taham apa yang haru Otbet serta harga matah dar Parga beluar yang troat 


“Karni mengucapkan terirna kasih kepada seluruh Mernber untuk kesetiaan & dukungannya 

Saat ini kami hadir kembali untuk Anda dengan TIDAK mengenakan biaya WORKSHOP, 
sebesar Rp 19.500.000,-atau Rp 17.500.000,- ataupun Rp 1510001000, 

Sekarang Anda semua dapat menikmati biaya WORKSHOP hanya dengan Mp 3,8 Jt saja iii 

(Termasuk biaya soltwor selama 1 tahun ) 


465 62226338 atau 0813 92 217217 


INFO LEBIH LANJUT HUB : 


Make Your Skin Beautiful 
AK 
Pe ara 


PEMBERITAHUAN 


LBC Kelapa Gading, Jakarta 
PINDAH ALAMAT 


Jl. Boulevard Raya DF 7-4 
(depan Hoiland Bakery - samping "AJ" Bakery) 
Telp, (021) 4531533, 45844243 


. Dhan hanya LC Kelapa Gading 


lewat media sosi(tocobook, wet, blog. forum. OI) 
berdasarkan rsot Majalah Marketing & Fronter 


BELI UNIT 
BONUS sr: 


ISINYA :5 


PARKIR LANGSUNG 
LOKASI YUAS HUNI 


www.paladianpark.com 021-451515 


DP DIANGSUR 


ersantaj esto Boga Favoi 

a' enangka | tryma 
dan ratusan voucher makan Rp 500 ribu 
PLUS hemat hingga 15” dengan Citi Rewards Point: 


tata 


peang 
Dag. ma (Ea) 


Sep tar 102i ik tenan ar & na menggrkan Ku Kit ibuk besi death Ore Bauran Bahri Atase, 
Peran Dira Pa bm Pepe Lnc Pep Lnc Bora Ten Tn la pepatah og 1 Ji 
(R13 Padan perenang lan aan pda 2 dara 2D13 an pergruran pacar 15 Fear 1D Hah dapt Bai peruraru mi 
M0 dan lambat 15 Mau 213 dengn merujuk Kar GG Fr Kn Obok yag mas bek an aa 


Brata & KN —0r 


londalnan St adah Sak Gal dar Ga ss Glranaon Peak una an pai henaran eh perang tepaaan 
pemuan Oh ST Gn Sai Kk ndk mak Gn Bak dapat Guru Gr Pram erat Rig 1 an CN Par Pia eta 
LDR penang Uaru Kar Ka Obark ira, rum Pesarn Gt am Tabrakan bera 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


angan 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
21000 —| 212669 | L0100-f Ta 145000 sen00 — si 14000 2843 | 117000: 
4 ra 
21000 Kn MAN Leon aw 1 
210000 199000 155000 1000 112000. 
F3 Tm 73X 25m 
Indikator Perdagangan B d I 1 kt 
di Bursa Efek Indonesia ere ar a ur 
DATA KAMIS, 8 NOVEMBER 2012 P . | Fiktif 
20 Satu Kasus Saja Rugikan Negara Rp 7 Miliar 

- Witn PNG II Na — - bergerak di bidang perdi 


PA LD 


ara buruh melakukan aksi di de 
untuk menuntut ke 
Kamis BAD. Kini para buruh di Kota Bandur 
upah sekitar Mp 13 juta per bul 
tersebut dirasakan para buruh sangat sedikit untuk bisa 
kebutuhan pokok hidup mereka pada saat ini 


JAMINAN SOSIAL 


Akses Layanan Jadi 
Tantangan Terberat 


JAKARTA, KOMPAS — Ke 
ranian Pemerintah Indone 
mengembangkan 


ransi, sementar 
26 perset 
pemerintah di 


Kondisi geogral 
bagai negara kepul 
buat tantangan terber 
Jaminan Sosial 
in akses 
terbaik 


uan mem- 


Kesejahteraan 
ra terpisah, Menteri T 


dan ki 
bagi pesert 


meng 
SISN dalam upaya mus 
kan kualitas hidup rakyat, ter- 
masuk peke 


Officer (CEO) Cigna David M 
Cordani menyampaikan hal ini 
kepada Kompas, di Jakarta 
mis (BAD, Cigna 


Barack Obama yang turut me: 
ngembangkan sistem. jaminan 
kesehatan, 

Cordani 


engembangkan pro- 


na Lau 0 so pekerj 
maa 0 ag Kuman ne y 
mas C ea esa lebih efisien dan efektif me 
s5 1 3 am n. Minat or di Nusa Dua, Bali, 
Pn a em me program Menteri Perindustrian M 
aa Ta Naa” — aa ze dikembangkan lima tahun lalu mad $ Hidayat mengataka 
Ma - ini tumbuh 30 persen pertahun merintah berusaha menyele 

- c 5 5 2 ahun terakhi 

program ini untuk melayani se- 

dikitnya 15 persen orang miskin jawab menyelesaikan masalah 

'DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS. yang belum punya asuransi , termasuk mendekati peng- 
ta so) KA NN lam sistem jaminan kesehatan 
tentara saw au an s1 AS, Dia mengakui Indonesi 
IA T PB bisnis Indones 
an 2 ah sakit dengan Adapun di Mojokerto, Jaw 
Merana aman man oOAHAN SRI SKA ap sebagai pusat ru- Timur, buruh anggota Aliansi 
Menag cnJan an : us aan h bisa menjadijalan Perjuangan Buruh Mojokerto 
Panu, ms any KTUUs Sia dilakukan — memblokade j Suraba- 
Ba CK Ha Pa am am Sai Na beng 
tanpa sn aan we Aman ju, buruh anggo 
En Mm NA Tana — Jangan tan oat Pederasi Serikat Pekerja Mot 
BOOM MAAN Ane MA mn Indonesia menuntut upah mi 
ttm Es AU AN Sya nimum Kota Surabay: 
: £ TER TAT bupaten Side 
ma san stan “san san AT 
Transaksi Mata Uang 

MW M0 MM OM MMR 0 ..w 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


JAKARTA, KOMPAS — Praktik faktur pajak fiktif 


produk konsumsi dalam negeri 
menaksir Kerugian negara 
kliennya di Jakarta sel sung ditimbulkan akibat praktik 
4 H4 SN bersama 30 perusahaan kli- 
merugikan negara sedikitnya Rp 7 miliar, Ka Pas pembelian 
an ini berikut tersangka akan lis uk Rp 6 miliar di 


senin pekan depe ya telah dibayarkan. Si- 
an, Senin, pekan depan. masih menunggu pelunas- 


ut Hario, perusahaan itu sc- 
jatinya hanya menjual jasa faktur 
Tiktif saja, 

perusahaan perdaj 
an harus membayar pajak per- 
tambahan nilai (PPN) sebesar 10 
per 


nderal Pajak (DJP) Ji 
rta Timur Hario D: 
pers di Juki 


a baygi wajib pajak yang 
akan lebih baik," kata 1 


h DJP 
dalah Rp 12 
alam Rp9 tri 
Rp 8 triliun dari WP 


Tinggi DKI Jaka 
“Penyerahan 
Sudah P2), Senin pagi (pek: 


perseorang 
4 terpisah, Darussalam 


bertujuan mengurangi kewajiban 
bayar, menghindari kewajiban 
sampai menjebol uang ne 
dengan cara membua 
hwolah terjadi kel 
ak sehingga nes 
ngembalikan. 
"Masih banyak modus meng: 
hindari pajak. dikalkul 
mencapai trili 
ik yang kurang 


Mario 
Ni 


ra harus 


melalui perusa 
Dunia 


AKSI KORPORASI 
Baramulti Target 


an Peningkatan Produksi 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
, PT 


pat ekatkan kapasitas pro- 
duksi kami hingga 85 juta ton, 
deni Antang 
nyak 7 ju- 

kk 


Melunasi pinjaman 
ng batubau Investor Relations Baramulti 


uksessu 


besar 5 jul 
ton untuk & ton” kata Henry. AGM 


anak perusahaan Bara- 


15 jut 
adal 


multi, 


ok CIMB Niaga, Sisa 
komo- digunakan untuk mo- 
4 krisis 
telah 


rmasuk 


penawaran umun m per: 


1 membuat harga dana Rp 5099 miliar. Menurut 
juga turun, Namun, Hen Direktur Keuangan Baramulti 
Baramulti di timistis harga al Eric Rahardja, dana itu akan di- 


ham Ba 


per kui gunakan untuk pengeh 


dal AGM sekitar 479 persen 


«level 1040: 
di level 1.950, 
“Pada 2014 kami optimistis da- 


perseroan, 


Kontan Edisi Khusus November 2012 


Proyeksi 
Investasi 2013 


Arah Makro Ekonomi 


Meneropong pertumbuhan 
ekonomi, inflasi, kurs rupiah, 
serta suku bunga 2013. 
Peluang Berinvetasi 


Prospek investasi saham, obligasi, 
reksadana, serta emas dan 
properti di 2013. 


Usaha Prospektif 


Waralaba dan berbisnis secara 
online berpeluang besar 
menggaet peruntungan di 2013. 


Terbit 8 November 2012 


Dapatkan merchandise menarik dengan Paket Langganan sbb : 
6 Bulan 
Hadiah 


Tas Eksklusif 
KONTAN 


Tas Eksklusif 
KONTAN 


"Harian KONTAN, Mingguan KONTAN, Edisi Khusus KONTAN 4 KOMPAS 


Untung Baca Kontan 


12 Bulan 


670.000,- 


PRODUK LANGGANAN 
Harga (Rp) 


Mingguan « Edisi Khusus KONTAN 335.000, 


Travelbag 


MO KONTAN 


“KONTAN Komplit KOMPAS 1.620.000,- 


Dapatkan KONTAN di TB Gramedia se Jabodetabek MERK NN PELET Et) 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 21 


NUSANTARA 


Lampung Kembali 
Dilanda Tawuran 


Sekolah di Way Panji Diisi Pemulihan Mental 


KALIANDA, KOMPAS — Di tengah kegiatan Pemulihan mental 


menaik anda . 1 : Di lokasi berbeda, anak-anak 
rehabilitasi dan penanganan korban konflik komunal 4 Mori berbeda anak-anak 


di Way Panji, Lampung Selatan, tawuran antarwarga — Lampung Selatan, wilayah terpa 

kembali pecah di Lampung, Kamis (8/1) sore, Kali "AN Yang dilanda konlik kom, 

ini melanda Kabupaten Lampung Tengah, Sejumlah kegiatan belajar dan mengajar 

rumah warga terbakar akibat kejadian itu. pama nela 
mulihan 


ominasi kegiatan pe- 
ntal, 

batkan sedikitnyatujuh rumah di Di SDN 2 Balinuraga, misal- 
Kampung Kusuma Dadi, nya, siswa-siswa dikumpulkan 
matan Bekri, dibakar massa dari pada hari pertama sekolah untuk 
Kampung Buyut, Kecamatan Gu- diberikan terapi penyembuhan 
mung Sugih, Lampung Tengah. trauma konflik. Relawan-relawan 
5 Amuk massa ini diduga akibat — Satuan Tugas Perlindungan Anak 
di Way Panji, terpaksa ditarik ke — warga Bekri melakukan main ha- dari Kementerian Sosial dan Pol- 
Kecamatan  Bekri, Lampung kim sendiri terhadap tersangka ri mengaja k bermain 
di Bekri, hingga pencurian sapi yang merupakan — untuk mengembalikan keceriaan 
masih mencekam, — warga Kampung Buyut. mereka, 


KILAS DAERAN 


1 Kabupaten Pemekaran di Sumsel Belum Mandiri 
PALEMBANG - Satu dari upaten dan kota hasil 
abupaten Empat La- 


wang, dinilai b 
Batas waktu untuk memenuhi syarat mandiri itu tinggal se 
tahun lagi. Demikian dikatakan Kepala Biro Otonomi Da 
dan Kerja Sama Provinsi Sumatera Selatan Agus Sudiantoro di 
Palembang, Kamis (8/1). $ 


upaten/kota, Usulan pembentukan Kabupaten Muratara 
dan Pali belum disetujui, ARE) 


Mahasiswa Sampaikan Deklarasi Borneo 


BANJARMASIN 
aan mahasiswa dari sekitar 
60 perguruan tinggi di In- 
donesia, yang tergabung d 
lam Badan Eksekutif Ma- 


Kemarin sore, 
kan Brigade Mobi 


Rabu G/M), tu- 
n di Banjarma- 


menyampaikan Deklarasi 
Borneo Menggugat, hasil 
Kerja Nasional XT 
BEM SI di Banjarmasin. 


Kepala Bidang Humas Polda” Warga bernama Khairil (29) Hal serupa juga dilakukan d Rupat kerja BEM SI ber- 
Lampung Ajun Komisaris Besar itu dipukuli dan dibakar warga SDN 3 Balinuraga, Kegiatan bel langsung seja i 
Sulistyaningsih mengatakan, Bekri. Hal tersebut memicu ke- ajar mengajar banyak diisi hi- Jumat ini. Deki 


kitar 1000 personel polisi, TNI,  marahan warga Kampung Buyut. buran, 

polisi pamong praja Sejauh ini belum dilaporkan ada- Wakil Ketua DPR Priyo Budi 
nya korban jiwa akibat amuk Santoso menegaskan bahwa pc- 
merintah bertanggung jawab me- 
rehabilitasi kerusikan akibat Puluhan siswa 
konflik komunal di Lampung Se- Selatan, Provin 
lutan, Lampung. DPR mendus trauma yang d 
kung upaya perdamaian dan pe- Sos 


korupsi di negeri ini, 
Lan, Presiden BEM Ui 
masin, Muharam 


n ketahanan energi untuk 
Lambung Mangkurat, 
d Parri mengatakan, aksi itu 
n dari di Jakarta. (WER) 


Dihubungi terpisah, 
Polres Lampung Ten 
cperti kasus di Komisaris Besar He 
Lampung Selatan enggan berkomentar 


bupaten Lampung 


Tinjau Ulang Pungutan Kerja Sama Bongkar Muat 


Resor Lampung Selatan, 


Informasi yang dihimpun me- — “Saya sekarang lagi melerai mas- — mulihan kondisi di Lampung Si BA, Kegiatan itu bert kan trauma ENDE - Ketua Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
nyebutkan, tawuran itu mengaki- jarnya. latan, GON/COK) pascakonflik komunal di daerah tersebut. DPRD Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Yustinus Sani 


n DPRD Ende, 


dan anggota Praksi Hanura Bintangi 
ad Alhabsy, Rabu G/1D, mendesak Adi 
f am kerja 


bongkar 


VULKANOLOGI haan bongkar muat, 
& & u pungutan 
M £ 1 G M 5 B bz h “Mogfok kerja di pelabuhan harus di 
ortologi Gunung Merapi beruba “Ni au Bi 
ojelaskan, 
MAGELANG, KOMPA. Ih DI Yogyakarta, koordinasi mengantisipasi mengarah ke utara dan selatan. — tober 2012, volume material yang pungutan hasil kesepakatan dengan pengu 3) 
Menurut staf Ba itian ya banjir S di sis gunung 
terletak d dan Pengembangan Teknologi Merapi di Kantor Pemerintah cenderung aman dari erupsi k: kubik, Volume 
dan Dat Kegunungapian (BPPTK) Yogya- Kabupaten — Magelang, rena bukaan kawah tertutup dan in yang turun Potensi Pekongaran HAN ai Kasun FESY Bolang 
mewa Yogyakarta, berubah, Jika — karta, Dewi Sri Sayuti, kondisi itu Tengah, Rabu (7/1). terhalang tebing yaru tinggi,” bisu mencapai lebih dari 77 juta SEMARANG -- Penyelidik dari Komisi Nasional Hak Asasi 


imnya kawah membuka ke menentukan arah erupsi selan- Dewi mengingatkan, rang, Kamis (8/M), 


unung Merapi tahun meter kubik. Manusia, Mimin Dwi Hartono di Se 


arah barat, pascaerupsi tahun — jutnya, "Jika tahun 1930 hingga ung Me- 2010 mengeluarkan material se- Wakil Bupati Magelang Zaenal pelanggaran HAM dalam proyek pembang- 
2010 terlihat bu 2010, erupsi selalu mengarah ke & tak sepe- 130 juta moter kubik. di tujuh di Kabupaten Batang, Jawa Tenygah, yang 
barat daya, atau barat laut, erupsi, terkena hujan dan turun mn banjir itu berpotensi melanggar hal 
h erupsi 2010, erupsi — Pada erupsi sebelumnya, meski har dingin, aa mntuku sosial, ekonomi, dan budaya warga sekitar lokasi proyek. Apa 
in mengarah ke selatan dan condong ke arah barat, tetap ada Iitik kumpul bagi warga jika te lagi, terkait proyek itu ada lima warga yang menolak kini 


tenggara," katanya dalam rapat sebagian kecil. magi jadi banjir lahar dingin. EGD ditahan polisi. WMO) 


y 


mem USIA PERAK PRESTASI EMAS 


Perjalanan panjang MPM selama 25 tahun telah membuat MPM tumbuh dan berkembang sebagai 
perusahaan yang semakin besar dan sehat. MPM Group, perusahaan yang melayani pelanggan 
untuk kebutuhan produk dan jasa konsumen otomotif (consumer automotive) 

dikembangkan untuk kebahagiaan keluarga Indonesia. 


mpm motor 


"Honda Boat oku boli di MPM 
ha AG BMA ANA» 


"Senang motor aku hampir lunas dl SAF..." 


"Mosin jadi lebin dingin 
(dan oli tdak mudah berkurang... 


, 
r 


Untuk mengetahui MPM lebih lanjut, klik www.mpmgroup.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mrioperkoran @ 


22 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


fkevitas alat berat terlihat di eitar ga pipa yang mengalikan air dan meanggrakk 


gawat di PLTA Sulewana, Kes 
Sulewana yang bersumber di Da 
Sistem yang terkoneksi melalui 


au Poso ini me 
ringan transmisi 


PLTA Poso Iateondlesi 


PLN Jamin Pasokan Listrik di Jawa Timur 


POSO, KOMPAS — Pembangkit Listrik Tenaga Air 
Sulewana, Sulawesi Tengah, PT Poso Energy, 
menggunakan sistem interkoneksi untuk menopang 
kelistrikan Sulawesi. Pasokan dari PLTA berkapa- 
sitas 3 x 65 megawatt itu dapat digunakan untuk 
Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. 


Sistem interkoneksi itu meru- 
pakan yang pertama kali diguna- 
Ikan PITA di Tanah Air, Distribusi 
listrik yang la kan di 
negara-negara maju itu diharap- 
n efektif memperkuat sektor 
kelistrikan Sulawesi 
ana berlokasi di 
mona Utara, se 
kitar 40 kilometer 
pusat kota Poso. Mi 
tauan, Kamis /ID), PLTA ini 
fnatkan aliran air dari 
ng berdebit air 125 
150 meter kubik per 


MW telah beroperasi sejak pekan 
lalu, Daya listrik yang sudah m 
nyatu dengan jaringan transmisi 
N itu berfungsi menopang k 
butuhan Sulteng dan Sulsel. $ 
mentara satu turbin lain be 
fungsi memenuhi kebutuhan li 
di Palu, ibu kota Sulteng 
in transmisi PLN 
OI: 


setel 
rampung pada Juni 

Menurut Alimuddin, pasokan 
listrik ke Sulsel didistribusikan 
ringan tr 
dibangun di Palopo, 
Energy me 


PT Poso 


ang Ii 


meter, 
“Dengan sistem 'interkoneksi, 
daya listrik 130 MW dapat di- 


ang mengemuka- 
kan, dua turbin berkapasitas 130 


KEPEMUDAAN 
Dari Sanggau untuk Perdamaian Indonesia 


yang damai adalah 
Jesssan gem enda 

ari Sanggau, Kaliman- 
914 orang muda Ka- 


hadir, Duta Besar Tukhta Suci 
vatikan untuk Indonesia Mgr 
Antonio Guido Filipazzi, Uskup 
anggau Mer Giulio Mencuccini 
TP, Ketua Presidium Konferensi 


Willy Toron dari OMK Keu 
kupan Timika, menjelaskan, 
deklarasi menjadi agen perda- 


kasi dan tukar pengalaman se- 
lama penyelenggaraan IYD, 

nuan selama sel 
itu, para OMK 


inus D Situmorang OFM 
tokoh nasional JB Sumar- 
idan Narkotika 


perdamaian Indonesia. 
OMK Indonesi 


li age Nasion deral Indonesia umumnya prihatin 
dan agen perd: (Pol) Gories Mere dengan kondisi bangsa Indone- 
donesia yang lebih baik. IVD 2012 adalah pertemuan sia yang di beberapa daerah di- 


Tekad itu tertuang dalam akbar pertama para OMK dari tanda konflik atau kekerasan ko- 
deklarasi yang dibacakan dalam 36 keuskupan di Indonesia. Se- 


penutupan Indonesian Youth belum mendeklarasikan per- 


Indonesia yang tanpa pei 


TYD) 2012 di Ke juangan damai di Sanggau, para tanpa kekerasan, dan aman bagi 
peserta IYD lebih dulu tinggal semua orang, Kami berharap bi- 
akhir Oktober lalu, Deklarasi la- — bersama umat di sejumlah pa- sa memulai kampanye damai 


lu diserahkan kepada Menteri 
Pertahanan Purnomo Yu 
toro sebagai bentuk dukungan 
OMK Indonesia terhadap Peme- 
rintah Republik Indonesi 


roki di Keuskupan Agung Ponti- 
anak, Keuskupan Sanggau, dan 

Keuskupan Sintang, Ini adala 
kesempatan bagi para OMK un- 
tuk merasakan keseharian umat 


dari kelompok-kelompok kecil 
di seluruh Indonesia,” ujar 

Willy. 
Purnomo Yusgiantoro mu 
nyambut baik tekad para OMK 


turbin berkapasitas masing-masing 65 Janji para OMK Indonesia an menghayati nilai hidup ber- untuk mengambil dalam 
Sungai oleh sejumlah sama. perjuangan mc in keda- 
nggunakan | uskup agung dan uskup yang Salah seorang peserta IYD, — maian di Indonesia, (ANA) 


POTENSI DAERAH 
Petani Digandeng Kembangkan Pariwisata 


DEMAK, KOMPAS — Forum 
Ekonomi 


forum Pengembang- 
dan Pembangunan 
Sumber Daya Manusia (Fedep) 
abupaten — Demak — Masruh 


Pengembangan dan 
Pemt 
pemadaman | n 
arap pengembang 
dan ekonomi lokal. Forum ini 
pak wah 
ni untuk 
program Visi Jar 
wa Tengah 2013. 

Kawasan wisata utama yang 


manfaatkan Si 
Distribusi listrik 
sat Pengatur Beban (P2B) sesua 
kebutuhan setiap provinsi," ung: 
kap Alimuddin. 

Selama ini, minimnya keter- 
sediaan listrik men 
penghambat minat investor ma- 


PLTA beroperi 
listrik tak pern 
General Manager PT PL 
yah Sulawesi 
Tenggara Zulkifli Abdullah 
Puteh mengatakan, tambahan 
daya dari PLTA Sulewana di 
Pembangkit Listrik Ten: 


ada perajin batik Lasem. 
Tokoh tani pengemb 
bu dan belimt 
mono (69), men 


yang meliputi Demak, K 
dus, Pati, Blora, dan Rembang, 
kerap kali tersentuh wisatawan 
mancane 


ini, para wi- 
sutawan tidak pernah menyentuh 
kawasan pedesaan pusat peng- 


suk Sulteng. Kebutuhan listrik di Jeneponto beberapa bulan Jalu | menjadi daerah tujuan Visit Jaw: 
Kota Palu, misalnya, hanya di pengeluaran | Tengah 2013 adalah Kepul in wisata di 
pasok dari Pembangkit Listrik PLN hingga Rp 4 triliun. Karimunjawa, Candi Borobudur, h itu paling banyak diku 


Sementara itu, General Ma- | Pantai 
nager PT PLN Distribusi musi Purba Sangira 
wasan-kawasan wisat 

an turut digarap dan tidak di 
kesampingka 


Tenaga Uap Mpanau berkapa- 
sitas 27 MW dan Pembangkit 

aga Diesel Silae 22 
beban puncak di 
teng itu mencapai 60 
kedua pembangkit ter- 
terganyga 


Ip, dun Situs Ma-  jungi peziarah karena obyeknya 
berupa wisata religi dan se 
itu, Pedep menge- 


wisata ke Kepulauan 


Ih dengan meng 

ri pohon atau belajar membrong: 
song (memb belim- 
bing dengan menggunakan dau 


kebutuhan, Permini 
tidak akan ditolak 
"Timur mengalami 
listrik sel 


Kedungsepur 
Menyongs 
2015 di Pe 


Visit Jawa Tengah 
a Kabupaten De- 


urplus energi 
45 MW, 


jati untuk melindungi dari ha- 
ma), 


CEra/RI9 | mak, Jawa 1 “Untuk itu, perlu ada promosi 
Kedungsepur meliputi wi 

Demak, Ungaran, Sema- n satu paket wisata utama, 

Lihat Video Terait 4 dan Purwodadi. Kami juga berharap pemerintah 
PLTA Sulewana Mulai /klapun Pakudjembara meli memperaiap 

Beroperasi" puti Pa dan pr ing pantas di 

sehingga kami harus me- “di vod.kompas.con/ bang, desu yang ditunjuk,” Kar- 
mukai generator,” ujarnya. Sejak Pitasulewana Ketua Panitia Kegiatan, yang mono, MEN) 


KECELAKAAN 
3 Warga Tewas di Brantas 


BLITAR, KOMPAS — Ti 
ng minibus Suzuki 


Blit 


aan sudah 
bernyawa, Kamis (8/1). 
Ketiga korban merupakan ba- 
ari sembilan penumpang 
n sopir mobil bernomor polisi 
AG 1966 GA, nnas itu, Mereka 
merupakan warga Kecamatan 
Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Ti- perahu menuju dermaga 
alam pers menghubungkan perahu de 
Tulungagung untuk — da 
njungi kerabat yang baru — (40), warga 
saja pulang dari peryi bai yang memb: 
Kendaraan terjatuh ke sungai — numpang itu mengalami 
mesin ketika sedang beri 
nanjak dari tepi sungai ke jalan 
setelah lepas dari dermar 
Mobil mundur, lantas terpe- 
rosok dalam sungai 
upaten — numpang Gorang ber 
Brantas — dari mobil, Namun, 
ten ter- Jain terjebak d 


perbatasan 
tersebut. 


pukul 2000, pe 
lungagungsebei 


yang 


a perahu penyeberangan 
yang ditawarkan di perbatasan 

Desa Purwokerto, Ke 
en Bli- 


tar, dengan wil: 
Tulungagung. 
membatasi d 
sebut, 


ungai 


ang hendak menuju 
ngagung lebih 


misaris Erik Hermawan mong- 


memilih rute melintasi sungai tpkan, pihaknya masih m 
dengan jasa perahu penyebe- metiksa pengemudi mobil itu, 
tangan, yang disebut "tambang- — Sutriyo (38). (ODY) 


KORUPSI DANA BAGI HASIL 
4 Tersangka Tetap Menjabat 


MADIUN, KOMPAS — Empat 
pegawai negeri sipil di Kabu- 
paten Madiun, Jawa Timur, yang 


Madiun, Kamis 8/1). 
Menurut Kepala Badan Kape- 


lasan mempertahank: 
yang tersangkut kasus 


te 
tahun 2010 tetap mendudu 
batan struktural di pemeri 
daerah, Bupati Madiun Muhta 
takan, ia belum men- 
copot mereka karena menunggu 
putusan pengadilan yang tetap, 


hukum yang berlangsung belum 
berdampak terhadap kine: 
reka, Walaupun bersta 
sangka, keempatnya tak ditahan 
sehingga masih bekerja secara 
normal, 

Polres Madiun, pekan lalu, me- 
limpahkan berkas perkara duga- 
an korupsi dana bagi hasil cukai 
tembakau tahun 2010 yang m 
libatkan tersangka kepada Kc 
jaksaan Negeri Mejayan. Penyi- 
dik masih menunggu petunjuk 
dari jaksa penuntut umum. 

Kepala Satuan Reserse Krimi- 


(kasi) pada Dinas Sosial, Tenaga 
dan Transmigrasi Madiun. 
lah Eliyanti (Kasi Pe- 


dan 
to, Seorang tersangka, Suprianto, 
at sebagai Sekrct: 
enanggulangan Bencana 
Daerah Madiun. 
"Saya tak bermaksud melin- 
dungi pegawai ya 
mu 


tersangka adalah pejabat pelak- 
masih ber- sana teknis yang melaksanaka 
langsung, Saya menghormatinya kegiatan yang memakai dana ba 
dengan memegang asas praduga hasil itu. Dari anggaran Rp 775 
tak bersalah.Setelahada putusan juta, uang yang tidak terpakai 
hukum tetap, baru akan diambil “atau diselewengkan Rp 104 juta. 
kebijakan ai peraturan Polisi memutuskan tidak me- 
yang berlaki Muhtarom di — mahan tersangka. (NIK) 


PEMAI MATAHARI 


Low prices sada more. 


Berlaku di jab: 


Dengan kartu kredit BTN 


maksimal pembelanjaan 
Rp 500.000 / kartu/hari/ transaksi 


GRATIS 


SLEEVE CASE 


terovo 


WOEAPAD $100C 


Knp Lg C0 


"2.299.000 


GRATIS 
500.000 | 2” 
ak! 


LAN men ge 2 B1 Garden 


Semua (wapka, DALAM 


CYRUS ATOMPAD 
Mndrod 05 077 ch gt & ln 
Spam tapactve touch 


"699.000 


Le MOBA yg Ledang diptrmarikan 


1.500, 


JIKA BELI 2 Mul 
REA MIMADI RP 


Semua) 2 
BOX PENYIMPANAN & BATERAI 


1 aitms 


Berlaku juga & Bonton 


ru pevduk yang sedang dvemoukan 


Iv produk yang sedan erotnorutan 


"290 23.200 


.nyoermar berhak membatasi pembehan » Maks pembelian & pes/kontumen /hari » Selama persediaan mpsih ada Syarat dan betentuan lain berlaku «Tidak berlaku untuk pembelian dalam juolah besar 


ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


NUSANTARA 


23 


Terminal 
Transit BBN 
Kembali 
Beroperasi 


ajang ken- 
ih te 


jumlah stasiun pengisi 
bakar untuk umum & 


it BBM terse- 
but sempat lumpuh Selasa-Rabi 

im, Hal itu terjadi menyusul 
ketidakpu warga 
terhadap kebijakun baru mana 


loading order (LO. 
Selama ini, sebagian warga 
setempat dise 
“syahbandar” itu bekerja se 
tu para sopir truk, 

ngisi BBM deng 
selang pengisi ke 
dalam tangki pengangkut BBM. 
bijakan LO membuat peran 
#syahband 
Tokoh 
rahband 


ikan para 
Rudi Datuak, me- 
beroperasiny 
sit BBM itu 
ikatan kedua pihak 
1m, Beberapa ke- 


sepakatan itu adalah menyalih- 
kan mata pencarian "syahban- 
nenjadi tukang 


truk, PT Perta 
wargi lokal be- 


proses hukum terhadap sebagian 
warga yang melakukan aksi pe- 
rusakan pada 
Kepala Polresta Padang Ko 
Besar M Seno Putro 

n, perundingan: 


mengat 
antara uin 'kesep 
tak dilakukan proses hukum ter: 
hadap pelaku perusakan—dilaku: 
kan demi mengembalikan proses 
distribusi BBM. INK) 


Penanggulangan Keadaan Darurat 


Heryawan dan 
Dede Bersaing 


PDI-P Usung Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki 


BANDUNG, KOMPAS 


suawesi 
Takil Gube SELATAN Hy JAWA 
— Wakil Gubernur Jav : Baar 
Barat Yusuf M Effendi, PAPUA 
alias Dede Yusuf, akan aa AA. ria 
bersaing dengan Ahmad 
NUSA TENGGARA. 
Heryawan, Gubernur LNG, JADWAL TIMUR 
Jawa Barat, dalam "game? PEMILIHAN tega 
Pemilihan Umum Kepala | ,.R4v | KEPALA DAERAH  Yusa tenccara 
PH mt | Daerah Ja 2013. Mi 2013 Bia 
ode da erya Ta BALI 
Petugas mengevakuasi korban kece pesawat saut simulasi penanggulangan ke da Dede dan Heryawan se Undang "Yompas/5I, L 
dalam rangkaian Dingantara Raharja Ke-69 dan Avsec Exercise 2012 di Bandara Internasional Juanda, | dicalonkan sebagai LAN, dh da Dari Amel JAWA TENGAH 
doajo mis (ID, Latihan tu untuk meningkatkan sinergi semua komponen Airport | 
2 9 ia ponen dirort | gubernur oleh par ? 
Emergeney Committee (AEC) guna menjamin keselamatan penerbangan. Bab pa PAT SUMATERA 
politik berbeda, LK LATAN 
Pi pi L KALIMAN 
TAWAN ADAT Ketua Dewan Pimpinan Pat Ke UMANTAN 
xi Pa Syamsuddin, di Jak ti 
Komnas HAM Kawal Gugatan Muara Tae | 61, menitan, 
bernur pada Pilkada Jab 3 Rieke-Teten kapitulasi hasil penghitungan 
BALIKPAPAN, KOMPAS — SK itu adalah SK Nomor. Namun, dak pomah ditanggapi | Dede akan berpasangan dengan Di Jakarta, Kami, Partai De- suara pemilihan gubernur-waki! 
Menyikapi konlik tata. butas —1403/K.525/2012 yang dikeluar- "Kalauditanyaapasolsitorbak, | mantan Sekretaris Daerah Pro» moktasi Indonesia Perjuangan — gubernur Sulawesi Tenggara. Da 


kan akhir Mei lalu, SK itu 
Penetapan dan Pes 
Wilayah ant 
Ponag dan 
ini, menurut Minim, 

ang 


kampung di Kampung Mua 
Tue, Kabupaten Kutai Barat, Ka 
n Timur, Komisi N: 
asi Manusi 
arga ke peng: 


utawal gu 
adila 


adat. warga Muara T 

seperti layahnya di 

berpotensi menjadi besar, laya 
Demikian di ikan Mimin 

Dwi Harto vlidik senior 

Komni is 6/1). $ 

lama dua hari, 67 November, 


ig Jaya 


&o Surya Mining Ju 


Tae, yang menempatkan warga 
berhadapan dei 
aan sawit. 


cermati 
ngan desu te- 
Muara Ponag, 


sekitar 1000 hektar, 


duga 0 
potensi konflik d 
tang 


mencoba mx 
rusuhaan sawit tersebut 


dasi agar 
n adil 


upaya 
ni akan 


Mathius, Manajer Lap: 


sn 
ra Kampung Mu 
mpuny Muara Tue, 


un PT Munte 
Perkasa dan PT 


Warga sudah beberapa. kal 
hentikan aktiv 


ja Perkasa, 


mntang 


milik 


rani, Kepala 


ih pi 


mem jelis hakim mem- PT Munte Wi 
perhatikan sejarah dan batas pe- 

Wuasuan tanah Muara Tae se- beritikad baik mencari 
cara adat," ujar Mimin, 


PENYELUNDU 


Terigu Beracun 


MEDAN, KOMPAS 
nyak 250000 ton terigu lk 
 diindikasi 
ngandung bahan berbahaya 
potasium bromate masuk ke Ko: 


Indonesia (SND), tidak memiliki 
izin edar, dan tidak berlabel 
Direktur Jenderal Standardi 


susi dan Perlindungan Konsu- 
jangan 


men Kementerian Perdi 
Nus Nuzu 
terigu itu belum sempat beredar 
di masy 

Terigu dikemas dalam kantong 


plastik putih berisi 25 kilogram 
dengan warna tulisan di kantong 
berbeda-beda, Tulisan 

berwarn 


Dalam kantong ber 
tercantum keterangan diproduk- 
Si PT Prima Cevlon (Private) 


Tae, 


n Wisata 


seki 


Baggia 


Alam Ru 


ng dikla 


kembalikan ke warga Muara 
" ujar Mathias, 


bupaten Ku 


as Pem 


ng di Nu 
enggara Timur semakin te 


Iksamai 
Demokrat, Dede 
a juga di- 


Sel: 
Yusuf:Lex Laks 


remutuskan mencaloi 
DPR, Rieke Diah 
tikorupsi 


@DI-P) 


pasang 


mengungguli di 


Barat | dukung Partai Amanat Nasional ayai calon g on yang Isin untuk wilayah 
astikan, ber- | dan Partai Kebangkitan Bangsa. wakil gubernurdalam — Kota Kendari 
wilayah pe- | Sementara Heryawan diusung Pilkada Jabar 2015 
K Bupati Kutai | Partai Persatuan Pembangu Menurut Sekreta 
n sebugai | (PPP) bersama Mati Nu- PDI-P Tjahjo Kumolo, 
Muara Tae | rani Rakyat (Manu pat untuk menctapk n 301 persen su: 
Keadilan Sej dipimpin langsung oleh Ketua angan Ridwan BABY: 
Calon w mum PDI-P Megawati Sockar atkan 22,2 


mpingi Hei 
disebutkan, dan akan diungkap- 
kan saat deklarasi, Hal itu dikata- 


Teten hadir 
salonan 


noputri, Rieke di h 
saut pengumuman per 

tersebut, 

Mari Jumat 
endeklarasika 


persei Nur $ 
Lasata unggul di 9 dari 10 keca 
mutan yangada di ibu kot 


ni, PDI-P 
pencaton 


(pleno terbul 
KPU Kenda 

ngtota KPU 
milu Kota 
kotiga pasang ca. 
imun, saksi pasangan Bu 


pinan Wilayah PKS Jabar Nur 
Wakil 


bar di Band 
itu disusul dengan per 
calon ke Komisi Pem 
Imum (KPU) Ji 


Ius ar kan, pencaln 
10000 hektar di per 
ama calon lebih bort untuk por 
mur mudah dikantong” Jabar, 
Jun Deklarasi pencao permasalah 
dilakukan, Sabtu Pilkada Sultra lak mx acari 
KPU Kota Kendari, Kami, penghitungan hasil pilkada fu 


merampungkan rapat pleno re ELD/ENG/NIK/DIA/WHY/TRA) 


denapura 
uiriya Sri Lanka. Di 


bawahnya, terdapat tulisan PT 


4 Jl Gajah Ma- 

da No 162 C dih Floor Pintjoc 

Building Jakarta Indonesia, 
Sejumlah kontainer yang su- 


dah kosong tampak terparkir di 
depan gudang, Sejumlah pekerja 
juga terlihat masih menyusun 
tumpukan gu 
tersang- 


Inayat In 
tuh sekitar sa 


Watakan, 
lan untuk pe 
untuk 


ikan huku 
Pemberkasan per 
tuhkan waktu bertahun: 
tentara saat sudah masuk ke 
pengadilan, vonisnya mengece- 
WsD 


NARKOTIKA 


31,8 Kg Sabu Masuk Kalbar 


PONTIANAK, KOMPAS 
Narkotika jenis sabu seberat 318 
kilogram mi 


Il 
dir Jenderal (Pol) Ung- 
ung Cahyono mengatakan, sabi 
seberat 38 kilogram itu m 
al MI (40), 
Pontianak. Kej 
likan sabu tersebut terungkap se 
telah MI tertangkap tangan men- 


n Kakap, Kabu 
paten Kubu Raya, kepada polisi 


uang tunai Rp 6 juta, beberapa 

telepon seluler, beberapa ka 

anjungan tunai mandiri 

bang, dan sepeda motor. Diruk- 

torat Narkoba Polda Kalbar be- 

kerja sama det 
mi 


Hn 
aan rae 
mrloperkoran @ 


Republik Indonesia untuk men- 
cari pengirirm sabu berinisial MO, 
warga Jakarta, 

MI mengiku menj 
tara penjualan sabu dari MO, 
tidak bermodal uang, tetapi 
anya disuruh mer dan 
dihubu 
belum m 
mengirimkan sabu se 
pai di Pontianak, tetapi sudah 
lebih dulu tertangkap polisi,” ka- 
ta MI. 

MI mengaku sudah empat kali 
mendapat kiriman sabu dari MO. 
Sabu yang dikirimkan mengsu- | 
nakan jasa ekspedisi tersebut ra- 
ta-rata di atas 2 kilogram se 
kali pengiriman, 

4 Undang Undang Ne 
mor 35 Tahun 2009 tentang Nar- 
kotika dengan ancaman penjara 
di atas 5 tahun hingga hukuman 

ig tahun 2012 D 


Burger Bun 8/52 
pak 


kilogram sabu, 14:38 gram putau, 
dan NAASG gram ganja. AHA) 


("45 


Low prices and more... 


11 Noyei 


Ne) 


»mber 


TIL 


Diskon Tambahan dengan 
Kartu Hicard 


Berlaku di jabodetabel g rang 


“2,190 


Jeruk temon 


— 3.690 


g King USA /100g 


kung 


"950 


Bawang Bombay 


Ikan Dory Fillet 


"57.25 


800g/pack 


Daging Ser 


Jie 1 LAI Vatiants 


“0113550 | 


#spessia 
Indoeskrim 850xnI Al Vari 
& Enriched White Bread 


ScraperOne & Kaskus 


24 


ANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


MENJAGA NUSANTARA 


Menatap Masa Depan Waterbyuur... 


Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, selalu identik dengan kekeringan. 
Namun, hal tersebut terbantahkan begitu memasuki 
Kecamatan Ponjong. 


Oleh ALOYSIUS B KURNIAWAN 


rbeda dengan wilayah Turunorejo (70), petani dari Du- 
Bsswu Kidul lainnya. sun Susukan, Desa Genjahan 
Ponjong memiliki sumber Ponjons, Kelimpaha 
air berlimpah yang menjadikan ga dirasakan w: 
petani dianugerahi panen tiga jong Di Desa Ponjong, 
kali setahun, Dengan potensi air Sumber Pon- 
yang berlimpah, di kecamatan 
ini juga dibangun wahana wisata — bit rata-ruta GO liter per detik. 
sie yang disebut Waterbyuur, Sumber Ponjongg 
ondisi geografis Ponjong sa- — mampu mengairi 80 hektar sa- 
ngat berbeda dengan daerah lain wah, 30 kolam milik warga, dan 
di Gunung Kidul. Memasuki ka- mencukupi kebutuhan untuk 
terlihat hampar- minum, mandi, dan mencuci 
nan 
mmacar ini tidak hanya terlihat oleh warga, sumber mata 
di musim penghujan, tetapi juga tak pernah surut. 
musim kemarau. 
melimpah itu takle- — Bangun Waterbyuur 
i keberadaan dua mata "Tahun 2009, Desa Ponjong 
mendapatkan bantuan Program 
Nasional Pemberdayaan Masya- 
warga Dusun Simo, Des rakat (PNPM) Mandiri perko- 
jahan, Ponjong, mengutarakan, taan sebesar Rp 1 miliar, Ber- 
dalam setahun ia bisu arkan serupan aspirasi ma- 
ga kali 


Desa Ponjong sepakat meman- 
atkan dana itu untuk pet 
nyunan Sumber Ponjong. 
Sebelum membangun kami 
lebih dahulu menyerap aspi 


Isu tak ada 
tidak akan seperti 


WATERBYUUR 
SUMBER 
PONJONG 


Tp Na 
PA Eitnseoaang Sunset aman 


Samar www serong com 


masyarakat. Kepala dusun kami 
undang agar menyampaikan ga- 
gasan masing-masing. Akhirnya 
kami sepakat membangun Sum- 
ber Ponjong," kata Direktur 
dan Usaha Milik Desa (BUM- 
Des) Hanyukupi Anang Sutrisno 
di Ponjong, pekan 

Konsep pembangunan Sum- 
ber Ponjong sederhana, yaitu 


memanfaatkan potensi air yang 

melimpah agar lebih efektif dan 
ih melalui sejumlah 
warga sepakat 


membangun wahana wisata air 
atau waterboom berukuran k 
bernama Waterbyuur, 

Dana Rp 1 miliar dari PNPM 
Mandiri perkotaan dibagi tiga 
yaitu Rp 700 juta untuk 
ngunan fisik, Rp 200 juta 

ncanaan des 
untuk pem 
Pembangunan proyek de: 


masing-masing wanga menyum- 
bang berbagai material, sep 


jong, Kecamata 
u. Berbeda dengan sebagi 
ir bersih di Ponjong 


sepanjang tahun. Wangu Ponjong dapat menjaga serta mengelola mata air yang tersedia di desa itu. 
diba- 
nun, Waterbyuur Panjong di 
buka pa yal Juni 201 Kolam besar Sumber Ponjong ' Pemasukan desa pu menjadikan tempat ii 
ber mata air yang awalny dibagi dalam tiga bak. Bak Di Waterbyuur Ponjong, ha- i ta an- 
pertama berada di mata air buk ngan pengem- 


kedua dipakai 
mengambil ai 


10000 pengunjung bebas ber- —— bangan mikro De 
main sepuasnya. Mereka juga —— tempat wisata a 


Ponjong, 


mandi: serta bak ketiga khusus bisa menjajal /tving Jox dengan pi dengan tempat makan, 
tiga hektai diperuntukkan wahana perma- meluncur dari ketingggian 15 me- — dapur kuliner, saung, perpusta- 
Bentuk fisik Waterbyuur me- inam air, Agar hibur- ter, Pengunjung juga kaan, taman bermain, tempat 
mang tak semogah wahana wi- an lebih beragam, masih disuguhi satu tirahat, kamar manc 
modern term: pengelok ibitan, hingga ter 
byuur mua proyek ini akan di 


na bermain di bagiun an, dan poral 
bentuk bebe 
alam beberapa menit, tong pat hibu 
Iksasa di atas kolam secara baru bag 
otomatis terisi air dan tumpah 
mengguyur pengunjung, 
terkena guyuran air, peni 
bisa terjun ke kolam den 
pan h 
Pengisian tong ar 

ai pompa air listrik 

diesel, tetapi hidran otomi 


tepat berloka 


luas wz 


ana 


tau bahan bakar minyak, Peng- kan tumbuh 
perasian wahana air itu men- debit mata 
judi lebih hemat. stabil 


ng be- peri /lying/fox, tam- 


ung Kidul ini pat ini mampu m 


Desa Ponjong. 
"Rencananya kami memper- dana dipakai untuk 


hektar, Tahun depan di belakang — tuk pemasukan des 


berkurang, pohon besi 


akan oleh wanga Desa Ponjong 
dengan konsep pemberd 
masyarakat, 

Melihat potensi Ponjong y: 

janjikan, beberapa suat lalu 
ada investor swasta yang berniat 
embanykan Waterby 
di samping Balai — ngumpulkan omzet Rp 12juta. Namun, tawaran ini 
00 persen ditolak warga setempat karena 
ji penge- dengan pengelolaan bisnis mur- 
i menjadi 5-10 lola dan 40 persen lainnya un- dikhawatirkan warsgu tak lagi 
, BUMDes, diberdayal 
nan Badan Keswadayaan Masyara- 
Anang, Agar kat, dan pemasukan tiap dusun. dupan selama pul 
jong tidak Jumlah pemasukan itu belum i" pemodal, 


hu ber- 
Ie Tem- 


dil seberapa, tetapi BUMDes Ha- an pengelolaan yang se- 
Sampai sejuuh ini nyukupi telah membuat cetak rius, Sumber Ponjong ya 
irtersebuttetap biru pengembangan Sumber awalnya hanya kolam ke 


Ponjong yang diharapkan mam- ubah menj 


KECELAKAAN 


4 Petambang 
Batubara 
Tewas 
Tertimbun 


BATULICIN, KOMPAS — 


nah Bumbu, Kalimantan Selatan 
Rabu lalu, tewas tertimbun air 


berhasil dievakuasi pada Rabu 
ngdan satu lainnya ditemukan 
Kamis (8/1) pagi 


lah Anas 
GD, Tumidi Sugianto 
(4D, dan Haryono (39). Merek: 
adalah buruh pencari batubara 
yang menggunakan peralatan 
manual, 

Kepala Satuan Reserse Krimi 
nal Polres Tanah Bumbu Ajun 
onaldo Maradone 
staf humas Polres Tanah 
Bumbu Ajun Komisaris Ana Seti- 
ani mengatakan, para korban 
menambang dengan menggali ta- 
nah hingga menyerupai oa, 

Lokasi aktivitas mereka ber- 
ada di dekat kolam air, tidak jauh 
dari lahan milik salah satu per- 
usihaan batubara pemegang izin 
Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan — Batubara PT 
Arutmin Indonesia. "Saat mereka 
mengambil batubara di dalam 
lubang tiba-tiba kolam air ber- 
campur lumpur di atas lokasi 
jebol. Airnya masuk ke 
lubang” ujar Ani 

Mengetahui dinding 
bol, sejumlah petambang menye 
lamatkan diri, sedangkan keem- 


perki 
lume air di d 


sendiri belum menerima laporan 
(tentang musibah ini.” ujar 
pat Bachrian- 


berisiko karena tidak dilengkapi 
dengan peralatan kesel 


kan perusahaan tambang besar, 
Penambangan tradisional juga ti- 


dak mengantongi izin, WER) 


KONSERVASI 


Tinggal 30 Jenis Ikan 
di Kali Surabay: 


GRESIK, KOMPAS 
ikan di Kali Surabay 
mur, terus menyus 
Ainggal tersisa 30 jenis ikan, tu 


— Jenis kung kualitas air yang baik se- 


Upaya rehabilitasi Kali Sura- 
kan dijadikan prototipe pe- 
indonesia. 
Lingkung- 
program 
de- 
ngan memprioritaskan melaku- 
kan konservasi di 32 daerah alir- 
an sungai, Kali Brantas dan 
itar 400 anak sungainya juga 
masuk program penyelamatan, 
Asisten Deputi Peningkatan 
(B/W, mengatakan, berdasarkan — Peran Organisasi Masyarakat 
penelitian pencinta lingkungan, menterian Lingkungan Hidup 
jenis ikan di Kali Surabaya jum- Widodo Sambobo menyebutkan, 
lahnya diketahui terus berku- program itu di 
rang, 2009 hn 
Didukung berbagai kalangan 
baik siswa, komunitas pencint 
Tingkunggan, nelayan, m 
Fi industri, Ecoton mel 
suaka ikan dan rehi 
Surabaya, 
50000 ekor bibit ikan bader, be 
lut, lele, dan keting. Bantaran 


ranya disebubk 
ekosistem alam y 
sak serta tingkat pencemaran 
yang tinggi. 
Direktur Lembaga 
logi dan Konservasi 
Ecoton Prigi Ari 


Terkait dengan sungai, Pem- 
kab Belu, Nusa Tenggara Timur, 
litasi Kali — melakukan normal 
Sungai Ben: 


uin sepan- 


hujan, Pemkab Belu ju 
berlin- bangun pos komando bencana di 
dung dan berkembangbiaknya wilayah itu bagi sekitar 5600 


ikan, sepert ikan papar, rengkik, ari tujuh desa yang berdiam 
jendi, bader, keting, dan berot. di sepanjang kawasan it 
Fungsinya sebagai daerah per- — Wakil Bupati Belu Ludovikus 


lindungan yang menyedia 


Tuolin, di Atambua, mengatakan, 


PENGUMUMAN 
p PRAKUALIFIKASI LELANG 


PREMER OIL NATUNA SEK. BV, sebaga Kontraktor KKKS dari BPWIGAS, akan 
mengadakan Prakusifiasi untak PELELANGAN tersebut dibawah. WN 
berdasarkan Pedoman Tata Kerja No. 067-MEVSHUPTKAV2ON 


@ PremierOil 


PERSYARATAN 
Pengadaan Jack-Up | Golongan “Usaha Besar 


KU bidang. -JnaPembarongan 
| riling Rig Services |: Sut Bidang 66.95 Jasa Pemboran Hawa 
| denLenas Parah 

Nomor Lalang 

Yana to 


Awiayah Matuna Dengan merummum #pesiikasi 
Sebagai berikut 

2012 1-35OM water depth rating 

| 1. Cantilever ermelope 701 x 3G 
1 Aommoditen kr ammmumcf NOpenora, 


» Minimum TKDN (Local Content! 355 


Keterangan dan peryartan wekogkapnya dapat Giihat pada papan 
engutmuman Pelelangan Prerer ON Natucta Sea BV, di Gedung Bursa Ulek 
Indonesia Tower 1, Lantai 1G. A Jend. Sudirman Kav 53 53 Jakarta. 12190 dan 
Wbiite hetpe/)ar i.coid 


Jakarta 9 November 3017 
Panitia Pengadaan -Prernier OM Natuna Ja BV. 


Fu" 


di katalog 


PAMPERS 
Axtive Baby SAK 5, MAA'5, IR, KIA” 


"735 "73,180 


D2 


NI 
Facial Kiloan 1 


Maks & p/komsumen/thar 


bs 


- Mypermart berhak membatasi pembelian » Maks pembelian 4 p65/konsumen/hani - Selama persediaan asih ada - Syarat dan ketentuan lain berlaku » Tidak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besat 


perlode Promosi 9 Berlaku di Jabodet, 


Setiap pembelian senilai 
Rp 250.000 produk 
sponsor bertanda: 


JIKA BELI 


DISKON 


50Yo 


Beli ke 2 Rp 9.000 


KEREN “66.075 


K1 POM pang Hedang Bcrnemdan 


Pa 1,300) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 25 


METROPOLITAN 
Bosan ga Hapus Parkir di Jalan 


Kawasan Hijau Tetap Dipertahankan 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI memberikan kemudahan peri- Kepala Bidang Perencanaan 


Jakarta mul 
Penghapusan d 


utur Kepala Uni 
Pelaksana Teknis 
S/M), di Jakarta. “Ti 


dan usaha yang mengelola par- 


Mobil dan sepeda motor beriringan memotong trotoar mengambil 


lan pintas untuk berputar Aturan ini belum pernah ada 827 


berpindah jalur, dari Jalan Kopi, memotong Jalan Pejaga suk ke Jalan Dengan demikian, ” mendukung program ini. Semen- nya maupun untuk RDTR yang seperlim 
Gedong Panjang, Pekojan, Jakarta, Kamis (8/1, tidak ada peluang lagi bagi siapa tara itu, Pemprov DKI akun sedang digodok saat ini," kata ngun 


an 


jalan harus- — pun memanfaatkan badan ji 
badan jalan. untuk tempat parkir. 
Mermang ini tidak bisa sekaligus, ngan Pasal 21 Perda 
tetapi bertahap dan sistematis,” Tahun 2012, 
na di jalan provinsi dan yang me 


yah yang tersedia la 
kir, kir, Pristono meminta kepada — peruntukan kawasan hi 
clola lahan parkir agar jadi daerah komer 


pet 


dari 405 


tiap badan usaha — ribusi parki 
velenggarakan parkir — Rp 248 miliar, 
wajib mendapatkan izin Guber- 
rico Vermi, nur DKI, 

amanat perda dan harus Secara terpisah, kawasan 
penghapusan parkir — dilaksanakan,” kata Ke 
in ini tertuang dalam — Perhubungan DKI Ud 


zinan pembukaan tempat parkir, 


lai menghapus parkir di badan jalan. Dari 405 lokasi parkir di badan 
ukan di 130 temj dal 


lokasi parkir yang semuanya berada di jalan provinsi 
dan jalan nasional, Parkir di badan ja 
boleh di jalan kabupaten dan kota. 


n yang dikelola Pemprov DKI 
Takan, 38 lokasi di antaranya 
berada di ruang milik jalan dan 
hanya 27 lokasi di ruasjalan lingkungan, 
seperti di arca Blok M, Pasar 
Mayestik Gakarta Selatan), dan 
Pasar Baru Jakarta Pusat). 
mua lokasi parkir ini berkapa- 
uai de- sitas 10478 kendaraan parkir, Ta- 
omor 5 hun 201, pendapatan di 
di badan jalan ini 


Lahan hijau tetap 


ala Dinas di Jukartu dipastikan tidak akan 
lur Pristo- diubah peruntukannya dan 


par. "Kami tidak pernah mei 
u 
sebelum- 


ang Kota Dinas Tata Ruang DKI 
Jakarta Tehar Chaidi 
Tehar menambahkan, ika ma- 


syarakat melihat suatu kawasan 


n menjadi kompi 
tinggi atau peruntukan 
memang lahan ter- 
jak awal dialokasikan un- 
in ruang terbuka hijau. 
kuwasan  DPR/MPR 
ementerian Kehutanan, 


bagai kawasan 


tahan," kata Tzhar, 


Peraturan Daerah Nomor 5 Tu- no, jamin pelestariannya yang ter- Namun, sebagai kawasan ge- 
hun 2012 tentang Perparkiran. Penghapusan 190 lokasi parkir tuang dalam Rencana Detail Tata dung pemerintahan pun, koefi- 
Perdatersebutjuga mengaturba- di badan jalan didahulukan di — Ruang (RDTR) 2010-2030, sien dasar bangunan (KDB) 


hanya 20 persen. Artinya, dari 
total luas lahan kompleks 
DPR/MPR dan Kemenhut hanya 


PERAMPOKAN 


Terbelit Utang, Nekat Merampok Sahabat Dekat 


anggil saja Sami A7), 


Kedua orangtua S: 


ibunya di satu apartemen se- tetapi akhirnya gagal lagi. 
derhana, Apartemen Taman Tak ingin sepeda motornya 

lepas, muncul ide buruk dari 
Sami Versi polisi dari Polsek 
Kalideres yang memeriksa ter- pa sepenyet duh dari kamar anaknya, men- 
sangka, remaja ini berinisiatif rumah, membawa alat pe cobu mencari tahu dan masuk. 
merampok sahabatnya, Hendrik nyetrum beri 


anggota satpa 


amuk dan berkelahi dengan ter- 
n akan berlatih drama Saat sangka, Ayah Hendrik, Jong Ket 
1 ke rumah Hendrik, 


mengenal Sami sebagai teman serta kaki dan tangannya diikat, empat anggota satpam segera 


wa kelas IT SMA Galau,” mampu memberinya w: dekat Hendrik. kata Sami seperti dikutip Rasito dan membantu membe- 
ketika menangkap tersangka. . Tersangka dia- 

Menyengat kemarahan Akan tetapi, rencana Hendrik dibawa ke Polsek 

Rabu (7/1) pukul 1700, kata tidak berjalan mulus. Hendrik res. Jong Ket dan 


tidak pingsan dan justru meng- Hendrik dibawa ke RS Hermina, 


sabotan p 


fi korban juga terluka saat 
Namun, kehadiran Jong Ket menangkis tikam: 


ct tewas di tempat 
(62), yang mendengar suara ya- setelah leher bagian kiri terluka 


pisau, Tangan 
an, Mendrik, 


Enam bulan latu, Sami mm (7), untuk bisa mendapatkan plakban, tali, dan pisau, membuat Sami kalap, Pisau iga bersaudara, 
brak seseorang hingga luka pa- uang buat melunasi utang. Tak berapa lama, keduanya yang digenggam Sumi akhirnya juga mengalami luka parah ka- 
rah, Keluanga korban lalu me- Mendrik adalah teman seke- sudah asyik berlatih drama di melukai leher Jong Ket, Korban rena sabetan dan tikaman pi 


mahan surat tanda nomor ken- las Sami yang kamar Hendrik Berselang sete- ambruk dan akhirnya meninggal sa 
daraan bermotor (STNK) serta Juga sahabatnya. Hendrik tinggal — ngah jam, Sami menyetrum kk di lokasi kejadian, Hendrik yang 
sepeda motor Sami her Hendrik. Namun, sahabut- berbadan lebih kekar ber 


korban al tetap melawan dan akhi Kamis (8/M), 
STNK dan sepeda mv ekap Sami dari belakang Tersangka 
sudah melunasi biaya perawatan sambil berteriak minta tolong, Pagal 361 KUHP tentang pong- 


korban, lingkungan rumah Hendrik juga Mendengar teriakan Hendrik, ani 


pupar Kani 


I Polsek Metro Kalideres ara. Dari tangan & 
Iha Ajun Komisaris Sai 


berat, dengan ancam- 


1 Reserse Kri- an maksimal 


na tahun pen- 


1 Anwar, 


pisau Ti 


Sore kemarin, isak tangis ke- 
4 korban mewarnai Rumah 
bar Agung, di Jalan Tu- 


sek Metro Kalideres, WIN) 


Peresmian UMC WARU Outlet Mobil Suzuki 


Jl. Raya Waru 55, Waru - Sidoarjo Telp. (031) 8549799 Fax. (031) 8543209 


$sSuzuKI 
Sole Agent : PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR 


aa D IE 


s 


SUZUKI 


4 Ruang tunggu service yang nyaman 


Sole Distributor: PT SUZUKI INDOMOBIL SALES” Kami siap melayani Anda di daerah Surabaya dan sekitarnya dengan Pelayanan 3S kami yang didukung oleh tenaga-tenaga profesional 


Sales, Service, Sparepart apem )( Memaaa )(O—Moamamooa—) (aneapaaa Ke) (TANTE ) (UAN SOTO 
ra we 
Gi nan Green en GK Gea Tenan Gina ono dm 
Fa ea PT ANUGRAH MOBIL UTAMA. )( PT PUSAKA MOTOR. )( (PT BUANA ALEXANDER TRADA )( PT OWI PERKASA MOBILTAMA. )l (PT DUTA CENDANA ADIMANDIRI: )I PT OITRA ASRI BUANA 
Ira Sa TE5 F5 2 2 aa naa 


GRerON TANGERANG, pena NOGYAKATA s010 


(Gomonpremmonuan) (#eonoa munamaon) (ranmagagarawiman ) (PTamsnyesaAaaworon) (MT setompomEMUTANA ) ( PTmmNaganmonTawa (FT somammoron 


BAMAKMASIN BANGKA BELITUNG 


) (7 amoogeona maan 


PKLEMBANG. pare peni PADANG. DAN BARU, 


((7usnsaamuncmanaaen ) (Premncmoomotonmanom) (— TaAwAWoANWoToR —) ( PTELANGpEMASAWOTOn ) (Praunwamosi sek. Tmmon) (PT 


PERSADA LAMPUNG RAYA. 
TAMPUNG. 


) C "wowmporcantn ) (rena mostunoo 
AMBON 


tomnor 


KEK Paw KEPULAUAN BAU SURANAYA. Tae 


(C7 mangamaenoan) (TATO merona) (OMA) (TramumoomaeL mon”) (—PrenaNereaaMaN) (uemcanuaamu) TAMAT ATAS 


GORONTALO "PALANGKANNYA. 


 Oaaamoo won 


TAUKPAPAN. 


(CO memuoraatonaa ) (PESONA Mantan) ( Weayamaton (CO PISUAMEGAHKENGANA ) (PSU 
An KUPANG PONNANAK PauR, 


MEGANKDICAMAUTAHA) (PTSNANGALSONGPEIMA ) (— PTRODAMASMMKKUN 


PAPUA BARAT 


mrloperkoran @ & 


26 KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


Carrefour “wb na nyaata 


Untuk hidup yang lebih baik. 


di iskon: “ Susu Bayi Khusus pengguna 
(diatasitahun) IX 


“ Popok Bayi 
Sekali Pakai 

« Produk 
Perawatan & 
Kebersihan Bayi 


9- Lu November 2012 


Dapatkan promo spesial 8 . 
1 FE an 
adu Teo avembar 201 


1-700 


990 


Pir Khung Lie 


Beli 2 diskon 10X, Beli 4 diskon 15X. 
1 2 
PHILIPS , Essential 


mExanan ( coretour.indonesia (7 carretour.IO » 


mrloperkoran @ 


KOMPAS, JUMAT, 9 NO" 


VEMBER 2012 


METROPOLITAN 


Bitan taria 


handining 


INFRASTRUKTUR 


Terlalu Banyak Instansi yang Tangani JPO 


JAKARTA, KOMPAS — Tang: 
gung jawab di sejumlah institusi 
membuat penang: as ke- 
tusukan jembatan penyeberang- 
an orang lambat dilakukan, Ideal- 
nya, satu institusi saja yang me 

yeberang- 


kewenangan penuh ke 
stitusi untuk mengurus jeml 
penyeberangan orang JPO), 


negal 
Misalnya, kalau ad: 
yang berjualan di jeml 
yeberangan, 
Ahmad, 


Ketidakteraturan — koordinasi 
ini, menurut Ahmad, merugi 
pejal 


in Umum, Penertib 
ang merupakan tanggung 
jawab Satuan Polisi Pamong Pra- 
ja (Satpol PP), Pe 


Pekerj 


lari Dinas Pendapatan Daerah. 
Ke depan, Ahmad men 


in begitu, pejalan kaki 
tak perlu 
penyeberanga 
zebra cross,” uji 

Pemerintah Provinsi DKI Ja- 
karta berencana menambah jumi- 
lah jembatan penyeberangan ser- 


nyeberangan diperbany 
dak perlu harus m 
mal saja," katanya. 


dibuat lebih banya 
Anggaran juga akan di 
tuk perabi 


Kepala Bat 
Pembangunan 


ndaraan lain. 
bantu sterilisasi 
menyetujui 
lihan sebanyak 1000 pet 
sonel Satpol PP ke Dinas Pe 
gan, Namun, diam 
u kesejahteraan dan ko 
in tugas mereka juga di- 
(ART/FRO) 


terkait 
nggarannya. 
ran untuk jembatan pe- 


tengah m 


karena untuk mengami 
eberang. Dari ang 


Empat Pihak di 
Bekasi Bersepakat 


Cegah Anarkisme, Tim Deteksi Dini Dibentuk 


Kabupaten Bekasi dan Kota Be- 
lanya deklarasi 
umi akan ter- 
libat dan mendorong perusahaan 
menyelesaikan masalah daripad: 
berhenti, 
Dia juga menginga 


BEKASI, KOMPAS — Pemerintah, pengusaha, 

pekerja, dan penegak hukum di Kabupaten Bekasi 
gera membentuk tim deteksi dini di 17 kawasan 
industri. Pembentukan bertujuan mengat 
berbagai masalah ketenagakerjaan sedini mungkin 
agar tidak berkembang menjadi aksi merugi 


a bahwa 


menutup perusahaan juga tidak- 
lah mudah, Penutupan industri 
paling cepat tiga bulan. Industri 
Ikan sejumlah 


harus menyeles 
tanggung jawa 
menuhi hak-hak pekerji 
berhentikan serta membayar ke- 
wajiban pajak atau ta 


Menjadi model 


dihasilkan 
Harmoni 
cdung Ci- 
karang Teehnopark, Kawasan In- 
dustri Lippo Cikarang, Kabupa- 
ten Bekasi, Kamis (8/I). 

Turut m 
gam dek 


Kesepakatan itu 
acara Dekla 


tah, serikat pekerja, so 
pengusaha, dan Polri/TNI. Tim 
bertugas menampung dan met 
cari solusi persoalan ketenas 
kerjaan di suatu perusahaan. $ 
tu tim akan dibentuk untuk satu 
iwasan industri 

Kami juga segera menambah 
pengawas ket 
masih ami 


an, DPRD 
erikat 


Kabupaten Bel eni Ujiarto berhai 


Pekerja Nasional Bekasi Joko Tu- neng. detoksi 
Di Kabupaten Bekasi terd: del p 
Independen 8500 perusa dengan masalah ketenagakerjaan di 


epriyanto, Ket 
1g dan Industri 


900000 pekerja. Namun, peng- 
awas yang ada cuma 24 orang 
yee 


kat kabupaten/kot 
Ta juga menegaskan bahwa si- 
uasi keamanan di Kabupaten 
Bekasi tetap kondusif, Karena itu 
pihak industri tidak perlu ragu 
berinvestasi. 
"Jangan 
keamanan 
an tetap kondusil 


"Dengan adanya tim, tidak bo- 
leh tiba-tiba buruh gerebek pab- 
au perusahaan memecat 


Abdullah, 
Ketua Serik: 


Kodim 
Kolonel 


dukung — Komandan 
0507/Bekasi | Letnan 
Gnf) Aditya Nindra Pasy 
Menurut Ketua Umum Forum 
Investor Bekasi Deddy Harsono, 


Pekerja Metal 
ia Bekasi Obon Tabroni 
ngan adanya tim de- 
Ih ketenagak 
jaan cepat mendapat solusi 


dibolehkan untuk pckerja- 
m kebersihan, katering, penge 
| pengamanan, dan penun- 
jang pertambangan/perminyak- 


Semei itu, buruh dido- inisiatif pembentukan tim de- 
rong mengedepankan perun- Perusahaan niat hengkang teki dini munculdari pertemuan 
dingan. Ketua Apindo Jas informal W intensif, antara 
Pemerintah juga diminta Widjaja mengakui, ex pengusaha dan pekerja. 
membuat aturan yangji n buruh yang menii aha atau pekerja yang 
dilaksanakan sec jadi demonstr sendiri” memecahkan 


Pemerintah dan apa 
rat juga “di menerapl 
aturan, aktif memani 


pabrik. blokade prasar 
mogok nasional membu 
perusahaan di provinsi ini be 
beroperasi 

a enggan membuka 


ugikerjaan akan 
nksi oleh pemerintah, 
ha, serikat pe 
kerja,atau penegak hukum sesua 
dengan jenis pelanggarannya, 

"Perusahaan akan didorong 
terbuka berkomunikasi dengan 
im deteksi dini," katanya. CINO) 


berani bei 
Tim: 


KILAS MET 


Keributan di Diskotek, Satu Orang Luka 


Polisi masih mene 
pelaku kerusuhan di klub Do 
seki 

Paripurna luka di mata, dagu, hd 
Tanah Ab 

kan, hingga kemarin sore korban 
"Kami tetap meneruskan kasus i 


pukul 02:30 Akibat kejadi: 


ng Ajun Komisaris Besar 


RO 


dahi, Kepala Polsek 
di Aryo Seto mengatt 
im melapor ke polisi, 
ujarnya. (AR) 


ng da 


be 


Penghuni Apartemen Ditemukan Tewas Membusuk 


Cakung Jakarta Timur, ditemul 
busuk di unit yang ditempatinya 


n gosong Menurut 
Aju 
korban pertama kali ditemukan p 


rigai munculnya bau busuk menyengat di tan 


Diperkirakan korban telah meninggal empat hari, Dug 


didasarkan pada hubung: 
telepon selulernya, 
satu toko telepon seluler di Cemp 


son (42), penghuni Aparteme 


situ diket 


entra Timur, 
an meninggal dan sudah mem- 
dilantai 1 Karnis 6/1), Saat 


Kepal 
n Komi 
petugas satp 


on terakhir yang terekam pada 
ul korban p 
puka Mas,” jeli 


Renovasi SDN 03 Akan Diawasi Gubernur 


pada 4 k 


Polisi Selamatkan 12 Kru KI 
Polisi patroli Direktorat 


al ber 
m 


Kamis (8/1) dini hari. K: 
bocor dan setengah tengge 


dian itu dan langsun 
unatkan adalah na) 


epolisian Perairan (Ditpo 


lokal yang baru selesai di- 
ti sebagai kontraktor d 
sesuai dengan kontrak. 
selesai Desember, 


M Maju Setia 


2 kru KM M: 
n Muara Buru, Jakarta Ut 
bobot mati 30 ton itu diduga 
at kru melambaikan tangan 


riak minta tolong Beruntung petugas patroli mc 


ng memberikan pertolongar 
khoda KM Maju Setia Asnawi, 
aluh ani 


KERACUNAN 
Tiga Orang Tewas 
Minum Miras Oplosan 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Diduga akibat ke- 
racunan minuman Keras, tiga 
Pondok Aren, 


Penjual jamunya telah kami 
amankan, tetapi kami masih 
yelidiki kasus ini sehingga 
bisu memberikan keter- 
angan atau datanya secara en 


Kamis (8/1), Seorang 
masih kritis dan diraw 
Rumah Sakit Sari Asih, Ciledug. 

Korban tewas ya 


lurahan Juri 
Korban tes 
Korban berikutnya 


Berda 
dihimpun, korban mc 
nu Minggu @/M) dini 
hari, Minuman itu kemudian d 
tengggik para korban saat 
hiburan d 
ra korban itu kembali mel 
jutkan meminum minuman op- 
losan itu, 

Barulah po 
korban tid: 
dilarikan ke rumah sakit, 


setelah se- 
di Rumah Sa- 


Ta dinyatakan tew 
belumnya diraw: 
kit 


eterai 

Seorang korban tewas Ininnya, 
Nur (29), adalah warga Jurang- 
mangu Barat. Ta juga meninggal 
meskipun sempat dilarikan ke 
Rumah Sakit Sari Asih, Ciledug, 
Kota Tangerang. 


a Rabu (G/I), para 


sadarkan diri dan 
Ma- 


cpala Polsek Pondok Aren  langnya, kondisi more) 
Komisaris P: parah sel waw tiga 
firmasi met itu tidak bisa diselamatka 


dangkan satu orang | 
kritis. 

Akibat meninggal 
korban, memb 
korban marah. Mereka menda- 

gi DT dan menghancurka 
sisa stok minuman keras 
belum terjual. 

Parmono menambahkan, pi 
mengecek ke 
pangan langsung atas peredar: 


u ia belum 
ngan de 
ih dalam 


penyelidi 
“Mema 


itu, korban ain 
Bet (I8) masih men- 
i perawatan di Rumah Sakit 


Sari Asih. Korban-korban itu di- minuman keras yang m 
duga keracunan karena minum newaskan warga itu. "Kami ma- 
minuman oplo dibeli di sih menyelidiki peristiwa ini," ka- 


tukang jamu, nya. RAY) 


TRANSPORTASI 


Tangerang Selatan Belum Miliki Terminal 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Kota Tangerang 
sampai saat ini belum 
memiliki terminal 
umum sehing 
di kota itu menjadi terminal ba- 
yangan, 

Pemerintah setempat tengah 
menyiapkan kajian untuk mem- 
bangun sejumlah terminal Salah 
satu terminal itu ditangetkan un- 
tuk menggantikan Terminal Le- 
bak Bulus yang diwacanakan 

an ditutup, 

Wali Kota Tangeran 
(Tangsel) Airin Rachmi 
is (8/0), berharap setelah 
(erminal bisa se- 


Sela 


era dibangun. 

“Tangsel memang belum me- 
miliki terminal. Saat ini tengah 
menunggu selesainya kajian, di 
lokasi yang paling tepat, 


terus erkorz berapa li 
mrloperkoran @ 


nanti tidak sak 
kata Airin. 


membangun," 


Menurut lokasi pem- 
bangunan terminal tidak boleh 


pkan sembarangan. Dibu- 
n yang matang 

a pembangunan terminal 

tidak si 


Target pembangunan 2013 

Selain lokasi, kajian itu juga 
akan meneliti berapa banyak ke- 
ingsel dar 


butuhan terminal di 


ya ingin agar terminal segera 
dibangun, setidaknya pada tahun 
2018” ujar Airin. 
Berdasarkan pantauan, ket 
an terminal itu selama 
membuat angkutan umum $ 
perti angkot dan bus memakai 
lokasi-lokasi lahan kosong. mi- 
di sekitar Pasar Ciputat. 


Termir 
cul di sepanjang 
Ciputat, yang menimbulkan ke 


Pondok Cabe diharapkan bisa 


macetan parah di itu se- menjadi terminal induk meng- 

panjang busi, @etkan Lebak Bulus” ujarnya. 

. : Menurut ” Murar,  pornban 

Empat lokasi alternatif Meta diana Mung 

Kepala Dinas Perbtibungan rena empal sat ini Tengoc ber 
Komuni & Informatika lum memilikinya. 


Tangsel Mursan Sobari menam- 
4 empat 


"Tangsel tidak punya terminal 
sehingga yang terjadi adalah te 
minal-terminal lintasan, seperti 
Pasar Serpong Pondok Aren, 
utat, Terminal lintasan 
enjadi sumber kemacet 
ujarnya, 
Dalam rencana tata ruang wi 
yah (RTRW) yang telah uda, 
jelas Mursan, Pondok Cabe di- 
rencanakan menjadi lokasi te 
minal tipe A. Ditargetkan, kaji 
soal pembangunan terminal 
bisa diselesaikan pada akhir 
hun 2012. (RAY) 


bahkan, selama in 
lokasi alternatif pembangun 
terminal. 

Empat lokasi alah Ci 
putat, Pondok Cabe, Muncu 
Cimanggis Sejauh ini, da 
lokasi itu, yang telah tersedia 
lahan adalah di kawasan Pondok 


sudah terse 
Di Pondok 
lahan 


ar Mursan. 
telah ter- 
uas sekitar 25 


hektar, 


ScraperOne & Kaskus 


Seorang warga, Tiar, bersiup memberi makan lele peliharaannya di keramba yang terdapat p 
halaman rumah di Kampung Apung, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (8/1), Warga 
memanfaatkan air banjir sejak 20 tahun lalu tersebut untuk budidaya lele, Saat ini, terdapat 
kelompok warga yang menjalankan budidaya lele untuk memasok pedagang » 


PENERTIBAN POLISI 


Perut Buncit, Waspadalah-waspadalah... 


abibur Rehman, Kepal 4 kilogram lagi untuk men- tubuh ideal agar dapat menju- 
Ii 
Punjab, wilayah terp ta Krismi kepada Kompas. dan tepat. Postur tubuh yang 
penduduki Tidak hanya Krismi, Kepala gemuk dan berperut buncit me- 
nah memerintahkan 175000 Polsek Ciledug Ajun Komisaris nyebabkan gerakan menjadi ter- 


n dilantik 


tidak mem- 

biarkan lingkar pinggang mei 
96 sentimcte 

Komandan kepolisian Pakis- 
tan itu memerintahkan polisi 

berperut buncit agar berdiet. Ji- 

ka tidak, mereka dipers 

s-tugas di ga- 

ris depan, seperti dikutip dari 

AFP (18/6/2012), 

polisi berba 

dan berperut buncit 

menjadi program Kej 


Haris Zy 
pada akhir pekan lalu ju 
terkena razia polis 
Kepala Sati 
Ajun Kom 


hat saja sebagian besar 


3 
sing-langsing, Dengan badan 
langsing, mereka lincah berlari, 


ris Besar Pamudji 
dan Kepala Bagian Operasional 


Polres Tangerang Kota Ajun Ko 
iga juga masuk da- 
Mereka diwajibkan 
mengikuti program pengecilan 
in penurunan berat bu- 


gota polisi mengikuti tes kes 

1 dilakukan enam bu- 
| banyak di antai 
yang terdeteksi berpenyakit d 
u kolesterol. 


"Tujuannya mem 
agar tubuh dan roh: 
hat, Perut bisa kecil dan berat 
badan tak berlebihan lagi agar 
bisa lincah melaksanakan tu- 


sar Wahyu Wi 
pekan terakhir ini 
banyak 132 dari 1472 polisi 


dijajaran Polres Tangerang Ko- gus” kata Krismi. tambah Wahy 
ta pun terjaring di 1 Mena 
delapan anggota po anggota seminggu 


Program ini muncul, menu- 
rut Wahyu, setelah setiap 
upacara dan kunjungan ke pol- 
i banyak 

in tidak pro- 


(polwan), 

4 terjaring m 
program ini semua anggota po- 
tidak hanya anggota dengan 
pangkat rendah. Mereka 
berpangkat tinggi pun terjaring 
dalam program ini, seperti Ka- 
sat Tantas, Kabag Ops, Kapolsek 
Batu Ceper, dan Kapolsek 
ledug” jelas Wahyu. 

Kepala Polsek Batu Ceper 
Ajun Komisaris Krismi, yang 


ag terjaring razia, ki- 


polisi yang berba 


ngerang Kota. Mereka juga di- 

Wajibkan senam dan latihan ba- 

ris-berbaris Kalau program ini 
ng, anggota dipersi 

inisiatif sendiri me- 

n olahraga di 


i yang memiliki 
100 kilogram, 


w sudah begini, baguimana 
mau menjalankan tugas? Bagai 
mana mungkin dia bisa menge 
jar dan menangkap penjahat. 
Yang ada malah penjahatnya 

abur karena polisinya tidak 
isa bergerak cepat," papar 
Wahyu. 

Seorang polisi, menurut Wah- 
yu, dituntut mempunyai postur 


logram dinilai ti 
dengan tinggi badan 162 sen 
timeter, 

"Masih harus dikurangi seki- 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


Harga Dengan PERMATAMERO CARD 


AYAM BROILER 
/ekor 


. (etill 2 
! forVITA y 


Fortiri 


MEROCARD MANGGA GEDONG 
GINCU /100g 


PEAR KHUNG LIE 
1v00g 


Oo 


MAATAMENO CARD 


BELFOODS ROYAL 
Nugget S/ Chicken Stick/ 
at ar 

BATU DIT 500 


OVALTINE 
Fresh Milk Cokelat 1L 


21.690 


SEGO WANGI 
Berawpandan Wangi 


LION STAR 
Emerald Bottle 1.2 L 


MERAH PUTIH 
Towel Plain 60x120 


laku untuk trader 
produk Fresh hanya berlaku di Jawa & Boli 


shabuta N EXGeLso" | Tonton 5 
ar en —— 


mrloperkoran @ 


PASTI LEBIH 


Harga Dengan PERMATAHERO CARD 


(C' MIYAKO 
Magic Warmer 
MCM 508 


FORVITA 
Minyak(Goreng 


| Vitamin A 


| 


PMATAHERO CARD Maks 4 pc 
IMATAHERO CARD Rp 19.490) 


TOMAT GELAR 
1og 


HUGGIES 
Ultra M40/134/ XL30/ 
1XXL26' 


LIFEBUOY 
Body Wash 450mt 


SOFA BED 


Size 2172 x 54x 85cm 


mrloper 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


29 


OLAHRAGA 


Tinju di Rutan 


Ti Pa 


Penghuni Rumah Tuhanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, menonton pertandingan tinju kelas bantam 59,5 kilogram antara Yani Benu dan Carlos Abi Suru, Kamis BAD, 
Pertandingan yang menjadi salah satu partai dalam kejuaraan tinju profesional Piala Kepala Rutan tersebut menjadi hiburan bagi penghuni rutan, 


Surabaya Kalah Suara 


Hanoi Terpilih Menjadi Tuan Rumah Asian Games 2019 


JAKARTA, KOMPAS — Hanoi, Vietnam, terpilih 
menjadi kota tuan rumah Asian Games 2019, me- 
ngalahkan Surabaya, Indonesia. Dalam pemungutan 


sul Jakarta dan Palembang seba- 
tuan rumah SEA 
Surabaya akan dipe 
ngan sungguh-sungguh. 
tahun adalah 


Hoang Vinh Giang, 

Hoang menambahkan, Ftanoi 
akan menyiapkan segalanya, 
merintah merencanakan “arena 


ini bagus karena akan membantu 
Vietnam mengembangkan ob 
ragu lebih besar lagi," kata Tran 
Van Hoang (30), tukang ojek di 
Hai 


suara di Makau, Kamis (8/1) sore, Hanoi meraih 29 ntukmempu dibeberapa provinsi sekitar,"Be- Vietnam belum pemuh meng- 
suara, sedangkan Surabaya mendapat 14 suara. Dua — termasuk anggaran. berapa cabang olahraga bahkan gelar hajatan Asia ini, Adapun 
Andi optimistis lantaran pre- akan dipertandingkan di Mo Chi — Indonesia pernah menjadi tuan 


suara di 


i Indonesia dan Vietnam tidak dipakai. sentasi dan promosi yang dija- Minh City, misulnya sepak bola," rumah Asian Games Ke-4 pada 


barkan delegasi Indonesia me- ujarnya, 1962 di Jakarta. Indonesia di ba- 
Ketua Umum Komite Olim- — Sebagai mitra, kami siap bekerja nuai pujian banyak anggota OCA. Pemerintah Vietnam. mem- wah Presiden Sockarno kala itu 
piade Indonesia (KOP) Rita Subo- — sama agar Vietnam lebih sukses” Persiapan Indonesia dinilai perkirakan hajatan ini akan me- — membangun. kompleks Gelora 


VARIA OLAHRAGA 


Juara Balap Sepeda Ditabrak Mobil 


Juara balap sepeda Tour de France 2012, Bradley Wiggins, yang 
juga peraih emas Olimpiade London adalah orang yang mc- 
nggampanyekan kocksistensi di antara pengendara mobil dan 
sepeda di jalan raya. Malang, dia justru ditabrak oleh mobil 
yang dikemudikan warga setempat saat melintas di depan 
Stasiun pengisian bahan bakar, tak jauh dari rumahnya di 
Eccleston, Inggris, Rabu (7/1). Pebalap berumur 32 tahun itu 
terlempar dari sepedanya. Tulang tusuknya memar. Perge- 
ingan tangannya terkilir, Beruntung hanya semalam meny- 
inap di rumah sakit, Wiggins bisa keluar dari rumah sakit, 

Kamis, meski belum benar-benar pulih, "Sayu mendengar suara 
derit ban, lalu benturan, Saya berlari dan melihat seorang lelaki 
tergeletak, Saya semula tidak mengenalinya," kata Yasmin 
Smith, karyawan bengkel yang menolong Wiggins, (AFP/IVV) 


Pishchalnikova Terancam Hukuman Seumur Hidup 


Alet lempar cakram Rusia, Darya Pishehalnikova (27), ter- 
'ancam hukuman berat jika terbukti menggunakan doping Di- 
rektur Eksekutif Badan Antidoping Rusia (RUSADA) Nikita 
Kamayev, Kamis (8/M), menuturkan, Badan Antidoping Dunia 
(WADA) menyelidik setelah salah satu sampel milik Pish- 
halnikova mengandung zat terlarang steroid, "WADA me- 
merintahkan RUSADA mengambil sampel dari Pishehulnikova. 
'Tes membuktikan ada kandungan zat terlarang steroid dalam 
ulah besar” kata Kamayev. Pishehalnikova pernah dihukum 
selama 2 tahun 9 bulan ulasi hasil tes doping 
sebelum Olimpiade Beijing 2008, Pishehalnikova yang merebut 
perak di Olimpiade London bakal dihukum laranyan bertan- 
ding selama delapan tahun sumpai seumur hidup karena sudah 
dua kali terlibat doping MEUTERS/WAD) 


Kejuaraan Nasional Bola Tangan 


dar 


Pemain bola tangan UPI A, M Goul: 


(enggah), melempar 


bola ke gawang tim UNJ B pada babak semifinal Kejuaraan 
Nasional Bola Tangan Tingkat Pelajar dan Mahasiswa 
Lapangan Vidi Arena Pancoran, Jakarta, Kamis (8/1), UPT A 


menang 17:14 dan akan berhadapan dengan UNJ A di final, 


Wo kecewa atas hasil ini, "Jelas katanya, lebih baik dibandingkan d nelan anggaran sekitar 150 juta Bung Karno, Hotel Indonesia, 
kami sedih dan kecewa Namun, Sebelum pemungutan suara, Vietnam, Namu i dollar AS, Dari dana itu akan dan pusat perbelanjaan Sarinah, 
kami harus bisa menerima hal ada tiga kota yang berhasrat baya gagal, OCA memberikan ke- dibangun stadion baru (NFP/ANTARA/HIN/IVV) 
ini” ujarnya seusai pemungutan — menjadi tuan rumah Asian Ga-  sempatan kepada ibu kota Jawa let, 

suara yang merupakan bagian da- — mes Ke-18 Surabaya b Timur itu untuk m 1 membangun 

ri sidang umum anggota Komite nyan Hanoi dan Dul rumah Asian Youth Games frastruktur buru, tidak hanya di- 

Olimpiade Asia (OCA) ke-31 di Namun, Dubai mundur 202 untuk Asian Games, 


Gedung Olahraga Pekan Olah- 
raga Asia Timur, Makau, 
Presiden OCA Sheikh Ahmad 
had al-Sabuh yakin Hanoi 
siap menjadi tuan rumah pesta mx 
olahraga se-Asia ini Ta yakin 
merintah Vietnam menduki 
pemih kapuas in, A-Sabah 
selalu mendapat laporan dari tim 
peninjau OCA yang berkeliling ko 


merintah sudah menyetujui re 
cana pengembangan Hanoi 
tuk sepuluh tahun ke depan, 
tutur Hoang, 

Investasi di Hanoi dan seki- 
tarnya akan sangat be 
pembangunan juga besar, 
Jan tol-jalan tol baru, tero- 
rowongan, "Ini sesu 
tu yang besar,” ucap Hoang, 


Melecut investasi 


Jika dolegasi Indonesia ter- 
diam, sebaliknya delegasi Vict- 
num diliputi kegembiraan yang 
meruah. Keputusan ini diyakini 
Jakan membuka keran investasi 
sebesar jutaan dollar AS, khu- 
susnya untuk infrastruktur, 
"Kami menang kami menang, 


lang pemilihan dan memilih m 
wawarkan diri pada lain waktu, 
Al-Sabah secara singkat 
umumkan Hanoi terpilih 
sebagai tuan rumah, puluhan 
angtota delegasi Indonesia yang 
berada di sidang umum OCA 
terdiam, Di antara mereka hadir 
Menteri Pemuda dan Olahraga 


memenuhi target perekaman 


kota-kota kandidat dan melihat Andi A Mallarangeng, Rita Su- kami menang,! Semua a Reaksi yang muncul di Viet- | | @-KTP untux program tahun 2012 

langsung kesiapan mereka, bowo, dan Gubernur Jawa Timur — delegasi sangat gembira, $ nam beragam, "Saya bahkan jengga 1 Nerenhar tenan, 

“Para pemimpin di negara itu — Soekarwo. Warga Victnam turut senangatas dak tahu Vietnam mengajukan || menempai 172428 575 Wajib 

dan masyarakat olahraga juga Sebelumnya, Andi optim diri menjadi tuan rumah Asian | | KTP' Angka in lebin besar dari 

miliki korsitme i. Surabaya bal omite Olimpiade Victn umes Kami menang? tag yakni sekitar 
memiliki komitmen yan Surabaya bakal m deral Komite Olimpiade Vietnam” Games, Kami menang? Mungkin | | 'aget pebekumnya ya 

Pencapaian ta 
Kemendagri juga labin cepat 
ari amanat Peraturan Presiden 


TINJU 


Tekad "Sang Naga” pada Laga Ke-50 


Waktu yang ditetapkan,” ujar 
SINGAPURA, KOMPAS — y nginkan yang terbaik Strategi Mendagri Gamawan Fauzi 
Chris John, juara dunia tinju pada laga ini, Lawan petinju ba- Craig Christian, pelatih Chris pen snaged perapian 
kolas bulu 'badan tinju World gus. Rekornya juga bagus,” John, menjelaskan, dari rekor w 

Boxing Association, akan mem- Chris John kepada wartawan Chonlatara terlihat kualitasnya Tercapainya targot ini, kata 
pertahankan gelar untuk ke-16 Kompas Mahdi Muhammad di cukup bagus, Usia Chonlatarn Gawaman, 


kalinya, Jumat (9/1). "Sang Na- Singapura. 

"julukan Chris John, bertekad Sesuai hasil timbang badan 
menampilkan yang terbaik pada” Kamis, berat badan Chris John 
laga profesionalnya yang ke-50. adalah 574 kg, sementara bobot 
temui seusai timbang badan — sang lawan, Chonlatarn Piriyapi- 
sa Marina Bay Sands, Si- nyo (Thailand), hanya 568 ks. 


yang enam tahun lebih muda 
membuat tenaga dan pukulan- 
nya, kata Craig cukup keras, 
“Tubuhnya kokoh, tetapi lebih 
pendek dari Chris John. Ini yang 
bisa dimanfaatkan,” ujarnya. 


Ortodoks” GAYA Ortodoks 
Tai naa Ra 


2 Ie, 


6-KTP. terdapat 217 kabupaten 


gapura, Kamis, Chris John tam- Rekor bertanding Chris John Tinggi badan keduanya han maba 
pil sangat Tak adu yang bergaya ortodoks ini adalah — terpaut 2 cm. Chris John 169 cm, ea R menang Ia anda yang tatakan argot” 
tegang di wa nj 49 kali, dengan 47 kali menang, sedangkan Chonlatarn 167 cm, Gaon (27K0x00 | | “Sementara yang belum mencapai 
Semarang,38tahun lalu, itu. 22 diantaranya menangKO,dun Keuntungan Chris John tak $-52012 162012 pegang ankle rp 
Chu John mengatakan, ls 2 ka draw St Ing kemenang” Iin Jangkawannya yang panjang, Gram MBM Gs Rori sam tahun 2611 sementara 
ap melakoni laga kali ini. Per- am akan mengukuhkan Chris mencapai 175cm. Dengan modal Kimura) Toiso) 10 aninya untuk progam 2012 
siapan sudah sanygat matang ter- — John sebagai salah satu petinju itu, Chris John berpeluang le- api mereka masih bsa mengejar 
luasa memukul tubuh tawa ve | | target hingga.aktur Desembar 


masuk kesiapan mentalnya, "Sa- legendaris terbaik Indonesia, Gaga Gamawan, Bagi 


SEA GAMES 2013 


Menembak Perlu Penambahan Nomor 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
urus Besar Persatuan Menembak 
Sasaran dan Berburu Seluruh In- 


ra dan rifle prone 50 meter putri 
SEA Games 201 Indon 
bisa menambah jumlah medali 


pelatnas sudah terbit pertengah- 
an Oktober lalu. Sebanyak 12 
atlet dijadwalkan berkumpul di 


donesia menginginkan penam- dari dua nomor itu. Kebutuhan Jakarta, akhir November 2012. 
Haber mana yan toe anfan (4 pelatih asing Juga sudah mens Pelatih loncat Indah Hari Re- || anggaran ya 
di SEA Games XXVII Myanmar desak,” kata Glenn. mayani mengatakan, ke-12 atlet belum torsedu 


2013. Nomor yang perlu ditam- itu terdiri dari enam putra dan perekaman 


bahkan adalah nomor andal” Kondisi di menembak — Pelatnas belum mulai enam putri. Mereka di antaranya | | dan pencetakan e-KTP. massal 
2 4 . nya || Pemerintah menganggarkan 
Indonesia. sama dengan cabang Robby Atmadja, Wakil Sekre- Nasrullah, Nico Abdillah, Aditio | | Gemerintah menganggarkan 


Pelatih kepala tim. nasional 
menembak, Glenn Clifton Apfel, 
Kamis (BAD, mengutarakan, no- 
mor yang perlu ditambahkan ada 
empat, yaitu center Jire pistol 
Istol militer) putra, standard 
pistol putra 25 meter, air rifle 
prone Senapan angin posisi tia- 
rap) putra-putri 10 meter, dan 
running target (sasaran bergerak) 


taris Jenderal PB Perbakin, 
mengutarakan, surat keputusan 
pelatnas SEA Games 2013 sudah 
diterbitkan, tetapi pelatnas be- 
lum dimulai karena masalah da- 
na, "Kondisi di menembak sama 
dengan cabang lain, pelatnas be- 
lum dimulai karena menunggu 
dana,” ujar Robby, 

Glenn menambahkan, atlet 


Restu Putra, Gatot Taruna, Sari 
Ambarwati, Maria Natali Dinda, 
dan Eka Purnama Indah. "Begitu 
sampai Jakarta, mereka akan 
langsung berlatih,” ujar Harli, 
Pelatnas penuh akan dijalani 
sampai April 2013. Selanjutnya 
mereka akan mengikuti kejuara- 
an nasional pada Mei 2013 yang 
merupakan evaluasi tahap 


lain, pelatnas belum 
dimulai karena 
menunggu dana. 
Robby Atmadja 


Ini atu sekitar 47 trlun yang 
digelontorkan. “Si 
Arihun lainnya 


Rp3 
In dikeluarkan 
tahun 2013. 


selanjutnya. Yi 
lema Itu kan perekamannya. 
Karena itu kepada masyar 


putra-putri. air pistol @istol angin) put- menembak yang dipanggil ke pe-  kaligussebagai pembentukan tim Kabel? bol mendapat 

Nomor yangakan dipentaskan — ra-putrilOmcter,/eepistolputra  latnas sebanyak 24 orang. Me- inti, "Ada delapan nomor yang Hua aa aa 
tuan rumah hanya enam, yaitu 50meter,dansportpistolputri25 reka sekarang berlatih di daerah diikuti di Myanmar. Evaluasi “Dituohahkan  Gasiwbn 
small bore prone (senapan posisi meter. karena pelatnas belum dimul akan membentuk tim inti yang Saat ini juga lengah 


pemerintah 
Niarap) putra-putri 50 meter'dan “Indonesia mendapat emas Cabang loncat indah juga baru terdiri dari empat putra dan em- | | mempersiapkan perubahan 


pat putri,” katanya, (WAD/HLN) 


Mendagri Gidampingi Oon Dukcapil Sekjen dan Kapuspen Kementerian 
Dalam Negri menjataskan tentang keberhasilan pelaksanaan program 
KTP yang telah memenuti target. 


Undang-undang Nomor 23 Sehingga kalau terjadi apa: 
tahun Aaminitrasi apa kita masih punya beberapa 
Kependudukan. Direncanakan. " katanya lagi 
masa berlaku e-KTP akan Sementara itu, Direktur 
au 8 tahun menjadi Kependudutan dan 
seumur hidup. “Dengan begitu Pencatatan Sipil Kementerian 
Pemantantannya lebih luas Dalam Noget Iman, mengatakan 
Imbang KTP lama. Rencana — hingga kim masih banyak 


perubahan UU Ini sudah: yang mencoba “meng 
Wstom e-KTP Ini, Kemendagri 
mencatat sebanyak 685 ribu 
Wwatga yang merekam e-KTP 2 
tingga 3 kal. Namun demikian, 
Ikmen memastikan dak akan 
warga yang mei 

dengan sistom perekaman Ta Yng 
sekarang. “Ada yang 

dua tempat bai tu di kecamatan 
berbeda dalam satu kota atau 
bahkan di kota yang berbeda. 
Itu bisa saja. Tapi. berapa kali 


91 
untuk keperluan 
Pemilu "Nasional 


uukseakan 
O14 dan 
pilkada, data e-KTP juga bisa 
@ipukai oleh kepolisian, Badan 


Pemariksa Keuangan: Dirjen pun ia melakukari parakaman, 
Pajak Gan miyoygan Kia past akan tanu dan e-KTP 
membutuhkan. “Jadi bisa dipakai kita pastikan hanya satu, yaitu 
'untuk terormmme. — yang sesuai dengan perekaman 
nerinaktas. vangdan Yang pertama. ujarnya. Irman 


memaparkan, banyak aspek data 
yang diubah oleh warga yang 
melakukan perekaman ganda, 
mulai dar usia, nama, lompai 
gan ingga bentuk. 
Wajan, Hamun, kargna e-KTP 
menggunakan sidik jari dan ira 
mata, maka perekaman ganda 
dapat dengan mudah diketahui 
“Jadi lidak mungkin bakal ada 
#-KTP ganda. Mau mengubah 
Wajah, usia atau apa pun pasii 
jakan ketahuan. Karena sidik jari 
“dan iris mata itu tidak berubah,” 


pencuaan 
kejahatan lainnya." terangnya. 
Namun demikian, Gama 
mengatakan, masyarakat tidak 
Fetu lahut data pribadi mereka 
kal bocor. Sesuai dengan 
Peraturan yang bertaku, nanya 
'emendagri yang berhak 
memegang data kependudukan 
dan meme kepada muttusi 


hanya 
tersebar, berai itu tanpa ada izin 
negara dan kita past tahu. Jika 
terjadi, kta bisa segora tindak. 


lanjuti, ujatnya lagi, Gamawan jelasnya. 

juga menjamin data e-KTP” Sesuai dengan Undang: 

lidak bakal bocor ke pihak lain undang yang berlaku. menurut 
iman seharusnya 


pengubah data dent Mu 
dikenai hukuman pidana 2.5 
tahun dan denda sebesar 20 

Namun karena program e-KTP 
(mau daa maya yana maka 


Gino yang Bpoka antam ATP 
ivan berbada dangan Jaringan 
Ieternet umumnya. 


Setan tu untuk penyempanan 


Penajam pre rotentngirons 
Gene hga punya bec up. ad dee keringanan” Kila 

Da aa mede dng 
Hg rnpenaal ha Wi mer reid came 


menyimpannya di Kalimantan. tandasnya.m 


ai maa ri dari  daristandardpistol25meterput- saja memanggil atlet meski SK 


oran @ ScraperOne & Kaskus 


30 OLAHRAGA 


Jhon van 
Beukerin 


nasional 


Pemain Baru Dipantau 


Insiden Diego Michiels Jadi Pelajaran bagi Skuad ”"Garuda” 


JAKARTA, KOMPAS — Tiga pemain keturunan 
Belanda-Indonesia yang mulai bergabung dengan 
tim nasional sepak bola, Kamis (8/1), belum pa: 
masuk daftar 22 pemain yang akan i 
AFF 2012. Penampilan mereka masih al b 

uji coba melawan Timor Leste dan Kamerun $9 Dela itu menunjukkan 


pada 14 dan 16 November di Jakarta, Sementara Van Bes 
karakter sebagai penyelesai 


Insiden Diego 
Di tengah persiap 
ah kl 


.ang masuk tim terbu 

Fabio menilai Tonnie Cusell 
paling menonjol. Sentuhan bola 
gelandang klub GVVV di divisi 


3 Diego dihul 


ring ber- 500000 yang dis 
ten timnas EI 

1askam sanksi ini buk: 

melainkan pelaj 


Pemain serang Jhon yan Bcu- 


um per- 
ar asisten pe- buat tem 
n kami evaluasi tidak b 


sidiabagussteta- Untuk 


rta pada Rabu 
4 mulai berlatih 


Ik" ujar N 
nencegah pela 


mungkin baru 


kan lapangan penuh. au sentuh- Adapun Raphael M 
4 menunjukkan pe- kit individu pastikan belum bis 
mengo- terlihat saat ujicoba Piala AFF 
liki paspor 


imo dis untuk menjunjung & 
tampil di fesionalisme. (ANG 


.x DIPO STAR FINANCE 


Solusi Kredit Otomotlf Terpercaya 


FUSO 


Informasi lebih lanjut, hubungi Dipo Star Finance: 


Head Office: Jakarta Selata 
Sentral Senayan II Lantai 3 Plaza Alstom, 2nd Floor, Suite 2AB, 

Jl. Asia Afrika No 8, Jakarta Pusat 10270 Jl. TB Simatupang Kav. IS-1, Jakarta Selatan 12310 
Tel: 021-57954100 Fax 021-57954099 Tel.:021-29203510 Fax: 021-29203520 

Jakarta Utara: Cilegon: 


Gedung Graha Kirana, 3rd Floor Suite 304 Komplek Ruko Cilegon City Sguare 
Jl.Yos Sudarso Kav. 88, Sunter- Jakarta 14350 Ruko C No 12 dan 15, Cilegon, Banten 
Tel.: 021-65311005 Fax: 021-65311006 Tel.: 0254-374300 Fax:0254-326200 


www.dipostar.com 


» Syarat dan Ketentuan Bartaku 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


e Aiboy. Nil men 


bruari 2018, keturunanbelanda 


FINAL TUR ATP 2012 


Djokovic Unggul Kekuatan Mental 


LONDON, KAMIS — Keme- kalah di mateh point” un 
nangan petenis nomor satu du- kap Djokovic, yang kini beru 


ku 


Cusell, Raphael | saturivalterberatnya, Andy Mur- —— Kematangan itu menjadi m si pukulan-pukulan back: 
Guillermo ray, Rabu GAN) malam, menun- ngat penting bagi hand-nya, sehingga skor sempat 
Maitimo, dan — | jukkan kekuatan mental petenis — Serbia tersebut untuk menjuarai imbang 3-3 


1 Serbia itu, yang terbukti lebih 1 Tun 


ng (dari | baik dal inal Tur kapi gelar nomor satu dunianya 


ATP sekaligus mel 


ATP 2012 di London, dengan kemenangan dalam tur- as Berdych, berhasil 
bersama tim Djokovic menunjukkan kete- memenangi laga keduanya de- 
nasional sepak | nangan yang luar b kinan diri berperan kun- ngan meng: Jo-Wilfricd 
bola Indone dan dengan sabar menunggu ke- ci bagi siapa pun di dunia ini,” Tsonga Perancis), 

di Stadion sempatan baik untuk berbalik khususnya untuk para atlet di Dengan kemenanj 
Starma Gelora ul, Hal itu cukup berbed: us bergan- — dyeh memperketat persaingan di 


dalam G 
harus m 
in At 


impilan Djokovic sebe- 
ag kali tampak 
Ik membuat 


up A, dengan tiga petenis sa 
na berpeluang lolos ke se 


dari pci 
lumnya, yang sei 
nik ketika ba 


Kehadi lahan sendiri dan tertinggal — da, meyakini insting Anda," tutur — dan Berdych. 
ketigang dari law Djokovic, kemarin. “Saya — sama sekali 
diharapkan "Pikiran yang tenang selalu 8 suka “mate 
menambah Federer memimpin berusaha berm 
kekuatan tim Pada pertandingan kedua di Saya akan be 


Grup B, Kamis, Federer untuk lakukan yang terbaik. Namun 
sem pin atas Novak telah menunjukl 
nya, David Ferrer (SpanyoD. tapa hebat permainan diasa 
Maestro tenis Swiss itu meme- — sehingga dia |: 
nangi set pertama, 6-4 tenis nomor sat 
andingan-pertan- Federer sempat memimpin — buah tantangan san 
dingan di mana saya bangkit dari 3-0 akibat buruknya akurasi pu- saya," ujar Berdyoh, 
kekalahan pada set sebel 


baik dari semua pengalam 
nakin dewasa setiap tahu 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


Ferrer kembali menemukan 
asi pukulannya, dan seba- 
nia, Novak Djokovic, atas salah 25 tahun, liknya justru Federer kehilangan 


Kamis dini 
petenis 


mifinal, yaitu Djokovic, Murray, 


pi, setelah (AP/REUTERS/OKD 


RELI MOBIL 


Subhan Bisa Adaptasi Lintasan 


SALOU, KOMPAS — Pere 


lah cara menyetir di ling 


sional Subhan Aksa sudah bisa” kombinasi aspal dan gravel 
beradaptasi mIintasan — harus mengu dengan lima pesuingny 
campur lik kemudi, Itu tak mu pasti ngotot berebut gelar 


akhir kejuaraan dunia reli — lebih di lintasan asp 
RACC Rally di Salou, yang ricky dan berbaha 
Spanyol, yang Jumat ini Banyak baltelah dil 

Rp | hinggsa Minggu @1/1), Pereli Bo- — sowa Rally Te 

kap- | sowa Rully Team itu, 

dah menjajal bebe 


tunggu momentum saja 
lau ada peluang jadi ji 
akan kami kejar: Ki 
ya di tiga be 
sudah sangat ba 
Indonesia 2009 


ukan Bo- 6 


an 2010 itu, 


tipe aspal lebih stick tanpa ker 


tvek campur bangan yang besar), juga di ung terpenting, cari peng, 
"Kami sudah memanta apkan pengaturan suspensi lebih alaman dan menimba ilmu, 
persiapan teknis di rendah rena) In 
cepatan mc as PWRC 


tikungan-tikungan cepat, di Spanyol sejak 
Tim juga sudah memperbaiki Subhanm 
bodi mobil Mitsubishi Evo X ba-  nimb: 
kanan belakang yang meng- — terkes 
lam batu di Reli 6 


kendala," kat 
pacara re 


onggaran 
tihan sore, mereka ikut bermain atu nya yang masalah,” disiplin terulang. Nil membuat 
dalam latih tanding mengguna- 4 lebih ujar Pelatih Nil Maizar, perjanjian dengan para 


pemain RACC Rally de Es- gitor, Dienam seri PWRC 
lona. lu. P yang diikuti, hanya sekali 
menyebut persiapar didampingi navigator setian 


di Reli 4 
etebilan 


reli 
pada pagi hari pukul 


ani proses 1 Lihat Video Terait waktu Spanyol, Apalagi, vigator asing. Yang terbaru 
diperkirakan baru selesai “Tiga Pemain Keturunan | pada Jumat sudah. diprediksi Subhan, Bill Hayes (Australia), yang men. 
tahun depan, Dia ditargetkan un- Belonda Bergabung” n turun hujan, Berdasarku peluang memenangi reli — dampi 

fikasi Piala Asia 2015 Gi vod.kompas.con/ an dan survei, Subhan me- ini, Subhan mengatakan selalu (GATOT WIDAKDO 


tantangan terbesarnya ada- ada peluangkarena bany 


Untuk pembelian kendaraan dapat langsung menghubungi 
dealer resmi Mitsubishi terdekat: 


JAKARTA: PT CIWANGI BERLIAN MOTORS, Ciputat: (021) 7401448 « PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS, Mampang! 
1021) 79188838 : Sunter: (021) 6506425 : Cakung: (021) 4615252 : Samanhudi: (021) 2313232. 3850333 

« PT SUN STAR PRIMA MOTOR, Fatmawati: (021) 7507316. 7507352-36, 7509222 « PT BATAVIA BINTANG BERLIAN, 
Pulo Gadung: (021) 47863456 « PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR, Matraman: (021) 8581642 - 45: Jembatan 
Lima: (021) 6393108 63853288: Kebon Jeruk- (021) 5321478-82-64-86 - PT METRO TIGA BERLIAN MOTORS, 
Cempaka Putih: (021) 4243838, 4241551, 4240137-0093, 8251571, 82600735 « PT BUMEN REDJA ABADI, 
Latumentere (021) 6319881, 6912381: Kelapa Gading: (021) 4515239 « PT SETIAKAWAN PAHALA MOTOR, Pluit 

(021) 6624956 - 60 PT SALINDO BERLIAN MOTOR, Daan Mogot (021) 5452455, 5452457 « PT JUDA TERUNA, 
Penjaringan: (021) 6600166. 669057! « PT PRABU MANDIRI MOTOR, Slipi: 1021) 5709057, 5209072. 5709068-69 

- PT MUSTIKA PRIMA BERLIAN, Dewi Sartika: (021) 80483616 BOGOR : PT PRABU PENDAWA MOTOR, Pajajarary 
025118312296 CIBINONG : PT SINAR BERLIAN AUTO GRAHA, Cibinong: (021) 87915333, 87915555 TANGERANG : 
PPT BUMEN REDJA ABADI, Serang, Cikupa (021) 5960815, 5960344 « PT SETIAKAWAN MENARA MOTOR, Raya 
Soekarno Hatta, Rangkas Bitung: (0252) 5282443 - 45 « PT PAJA RAYA MOTOR, Daan Mogot: (021) 5522202 - 03 

- PT WINDO BERLIAN SAMJAYA, A 5 No. 1 Kawasan Bintaro: (021) 7458383 BEKASI : PT MUSTIKA PRIMA 
BERLIAN, Narogong Raya Km.12: (021) 8251553 « PT SUN STAR MOTOR, Juanda, Margahayu: (021) 88347777 


ingkan 
yang 


Ir, tu jug 
us,” ujar juar: 


In suka gonta-ganti navi 


tina 
dengan 


dari Barcelona, Spanyol) 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 31 


DATA DAN AGENDA 6n6 1.Keroto 20162195 Gned india sebntiontoeb kropos ker Crban 
Bana (Pof-Spetak Mosva (s)20—$ Pars SintGemaah #8 0 1102 9 Mint Ciy Impor (BM) Sman Sittknlaeh —5.Sibndibau “Mac ta 
Ceik Sia) born So) Siomamokias "NAN ID SIA ReslMatnd GoohBarsi Dorimand22. 10 Ws ngyis,) laba 8 Mesin 
Dmmozamd oo 400 201 0 Mikat Penis HSebantentoed 7 Suri tai Moeis 
TENIS SEPAK BOLA "3 UBondstaDertmung40212005164785 1 Sarin tata” Mio fincnen 
a BRMMnp #21 1107 7 
FA arp Usa Odongons #1 sapa ditata Masenen 
Rabu (7/1) Rabu (/LI) 41 “Sehalee 04 (Jer)-Arsenal (ing) 2-2 4022 2 Klasemen 1 Benito Guerra 
cnpa awt Bg Ohonniatos Mato ra) 1 1 Seanten Loc “idul Kesdesan 
ya cu si 2 mito tina 
Not Door (Ser Mera Ing) Jt artnd (DE AO tang alatasry (TU) 13 staneot anang 
206315 nie Ong Star Doel (Ue)32.— BOGA PU) MMOMAK UMK MMA3 2 Aroma #2118) OTOMOTIF 
Tomas Bereed (CW Tong Pra) SiOfmpalos 202176 
75,36,61 1 Gala WRUNNNGTI MandesterUniteh SANRTOVONASARI #eMompolleeHeaut 6 01 3 59 1 World Raly Oampionship 
(2 Shakhtar Dotsk 11 2GR0 811256 6 wae 7 Tony Melo Louise Cook 
&— KGlatasany TTD AS 4 tmpt Masim 2012 &.Ot Tanak 9. Gionlca Lnari 
Lo @Spedngbrap)o 4108 58 3 Ande (Bel 2entS Ptesty MOLO 3. patin ootop Wikan Bri 
Cia ka Maag (eSP) 1 Mentan 1Seastntoed 10 Seastien Or 11 Rogo Sala 
fa (SpAY-BATE Borisov (B1) 42 2 Swedia JariMatti Latvala Oleksii Kikireshko 
oli (pa-BATE ore setan ai MIO 119 XGndkata Meksho Seasin Lo Barata Karson 
Pan ee to P3 HAN ai Lg PO gan 1 Gamat et Senada. NAN tani 
2 Dinamo Ki Ukp)fC Pro (er) 00 Ea Oppa Setamtentath 1 Mate ato mei scusato 
Itam Mreden 9s int ermah ro rata (ko) A20 #1052 3 Setan Lo nakal Meksiko Bono Otara 
S Bar bot 8 Stan ah Tata Banito Goro 
ute i 


Runtuhnya Mitos 
Kekokohan Barca 


”Set Piece” Kunci Kemenangan Bersejarah Celtic 


GLASGOW, KAMIS — Striker belia Tony Watt dan — Ma 
gelandang Victor Wanyama membuka mata Erop etanol naa 
lak ada tim sepak bola di planet ini yang tak bis bak 16 besar, 

dikalahkan. Kemenangan Celtic atas Barcelona, 2-1, aseton 
di Liga Champions, Rabu (9/1), jadi bukti. Bintang 

rock Rod Stewart pun dibuat bercucuran air mata. 


patta Monkwn 
penyisihan ter- 


Benfica (20 Nover 
kandang vs Spartak (5 Desem 


penangan itu me ber) 


ni lagu 


cetak gol keme 

Celtic lewat tendan 

lam satu proses ser: 
menit ke-83, Ki 


seri di Lisabon untuk lolos. 


yg komentator per 
Stadion Celtic Park, term 


Rahasia "set piece" 

Puda pertemuan dua pekan la- 
lu di Nou C 
dulu 0 sebelu 
non dan para legenda gol Jordi Alba pada mx 
lanjut sang komentator. Begitu Pelatih Celtic Neil Lennon meng: 

bintang rock yang su- analisis, salah satu kelemahan Pemain Ceftic, Tony Watt (kedua dari kiri), mora 
porter fanatik Celtic, Rod Ste- ang banyak pemain- hari WIB, di ark, Glasgow, Skotlandia. C 
wart terekam kame nyaberpostur tubuh pendek 
ngan wajah berura 


Barcelona, denyan 84 persen 
penguasaan bola, dibuat frustrasi 
mampu menjaringk: 
menit injury time me- 
in terbaik dunia, Li 


hester United n 
n lolos ke 16 besar setelah 
memukul Braga, 3-1 Chelse: 
nyikat Shakhtar Donetsk, 
wat gol injury time Victor Moses. 
Bayern Muenchen melibas Lille 
64 Grup F) dan Ju 


memberi umpan bagi sundulan 
reka lewat tendangan sepak po-  Wanyan itu pen- 
jok” ujar Lennon g la tikkan energi 
Koran-koran Inggris seperti amati arca di belakang bek de- g 
keme- Daily Mirror dan Daily Mail, da- — ngan (Jordi) Alba dalam sistem 
n sejarah lam edisi mberi 
klub Skot tersebut setelah — tempat utami 
mereka memukul Inter Milan an Celtic dibanding kemena 
dan menjuarai Piala Eropa 1967. dua klub Inggris, Chelsea dan 


kata Watt, 
lagu penyisib: 


Kendati ban 
Grup G, keme 
kan itu diat 


Peluang Bareelor 
Aloxis 


ni berlatih dengan k 
dalam teknik bola mati ka 
mi tahu 
(dengan c 


lawan, Mereka pahlawan sa 


9 November 2012 
CONGRATULANIONS 


on the Re-Launch.oi 


Garuda Iidohesia 8 


kaan 


SMAILING TOUR #7 R2 NN Aerotravel 
ace insurance di 


MACAU GOVERNMENT TOURIST OFFICE Z U R I ( H 


y Abi Tr 1 1 
felatos | Ooo cematou 215! Panfave | en | RERE | Sonandiay 


BEEHOLIDAY.COM sa memang City Center A50 Conan” 


friend for your journey 


: hh 
Wawa KT d KEL & — 
K S2 rom | oran | Ne ALIA WISATA 


» | medianwisataP |, Dwidayatour 


Gedung Garuda Indonesia 
FI 


Jl. Gunung Sahari R 


Jakarta 10610 - Indonesia 


Ph: (#6221) 2955 3100 


Fax: (16221) 2955 3101 www.garudaindonesiaholidays.com 


. 
32 KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


| ANTHONY GUNAWAN 
Talenta Papua 


udir sebagai bintang tu- Aspac dan Satin Muda itu 
H si “bola sibuk mengurus bani busa 


gerai 
Anthony pun bercerita, pc 
tokonya tidak mendapat 
kantong plastik. Sebagai 
wadah pal 


TITIEK PUSPA 
Pohon Cinta 


Cs negeri, bagi artis senior Titiek” Hendratmo, dan Bob Tutupoli, serta pe- anak untuk mencintai 


Puspa (75), bisu diwujudkan dengan — jabat Admi ur Jakarta Utara d Indonesia. Di hadapan anak-anak dan 
menana warga penghuni Rusun Marunda, 
pohon, tet Bagi pc endaris, dia "menyanyikan | ingan 
bertunas masuk "Kupu-Kupu Malam" dan "Cin: lirik baru. "Rumah susunku, 
ulang tahi mm pohon ternyata bermak- — menjulang tinggi ke awan, 
Ulangtahun dengan pestasudah membuatku dekat dengan 
aya berdoa supaya damai negeri — Tuhan, Cintaku, rumah su 
ini, saya ingin mencintai negeri dengan  sunku/ Kami semua hidup 
rukun dan damai. Cinta ling: 
kkunyan/ indah dan permai." 
KN) 


di Rumal 
bir pek: 


lenta anak muda Papi 
ar LA Lights 


tersel 


perti Nagril Trham, Inul Daratista, Koes kaleng dia boleh m 


Pa PA dipoles genetik, balikan asal membayar Rp 
mereka luar biasa untuk 10000 untuk amal, 
a perlu untuk 
SOIMAH PANCAWATI BENNY SOEBARDJA h tu sa 


4 terke- 


pi Rock 


Tak Lagi Diprotes 


musik rock Benny Soebardja, Jumat (2/1), melihat 
Pss akut dan langsung | mereka tampil, yang 
menuntut kerja asi di Rumah Sakit Puri Cinere, berlari ke sana ke- didukung 


artis Aline Adi- 
ta dan Risa 
Susmex, 
toko saya, berbe: 
lanja sambil be 
1 saya tersela- Anthony al. Bisnis itu tidak 
Pebasket jauh — dari basket, 
yang dulu kerja tim, 
membela klub Anthony. GTA) 


din sudah pulang ke. rumah. 
Ha ubtu, 10 November mendatang, ia sudah 
3D), pesinden asal Bantul Yog- | sa manggung di perhelatan musik Djakarta Art» 
, itu pun mengalaminya. Ia mosphere di Ba Jakarta. 

mengisahkan, dulu saat masih di Yog- "Anak dan istri saya memberikan keputusan yang 
i ng malam anaknya beri tepat pa 

kenapa pulangnya malam. Sekarang, ketika n matka 


nya kian melambung d ada era 1970-an sebagai gitaris dan vokalis bund |) 
aknya: y rock Giant Step, 
Yaekonang (3)—bertanya kenapa ia Dalam Diklaiti Atmtiptore/ Betiny apl 
di Jakarta. bersama The SILGLT, Acara juga mengolaborasikan 
The Upstairs dengan Andy Ayunir,Shysydog'dan Bob 
Tutupoly, serta Zeke Khaseli bersama Ermy Kulit, 
elang hari pentas, Benny 


pi juga na anan. Soima 


peknya 


Hampir sepanjang waktu ia ha 
hatinya. Beruntung, si 
nemberi waktu yang c 
pat berkumpul 
akcunaknya di Yog- 


any d 
"18 Years Old 


dengan 
yakari 

Meski hany 
minggu setiap b 
nemani dua buah ha 
nya, Soimah tak lagi 
serisau dulu, Ked 
buah hatinya itu su 
dah dapat mem 
hhami bahwa ia harus bekerja cukup jauh dari 


Untuk tampil pa 

tersebut, Ben 
berkonsultasi” dengan 
dokter ng me- 
rawatnya, mpilan 
saya di konser 


sutu 


penyembu 
an” ungkap 


Benny, 


obu memberi pe Wah, rock 
ia harus be terapi nama- 
bekerja di Jakarta, ibu bisa beli nya, XAR) 
boneka Batman, dapat sekolah," kata Soimah 
uskan salah satu cara dia membujuk 
Soimah tinggal be kerabat mereka, 
lebih p kepada mereka daripada kepada pen PENCABRI) aro ppi) (rest BRI 
bant ah. GOS) Ana 5 En naas. 


fohun 


PERTAMINA 


— Sobat Bumi — 


| Sebagai BUMN unggulan bangsa, kami senantiasa berupaya mempersembahkan karya terbaik 
bagi Indonesia. Corporate Governance Asia - Hong Kong telah mengapresiasi pencapaian 
| kinerja terbaik kami dalam penerapan tata kelola perusahaan, aksesibilitas komunikasi serta 


kinerja bisnis. Berbekal semangat terbarukan, kami terus berkarya, meraih asa lebih tinggi, untuk 

menjadi kekuatan yang memberikan energi bagi Asia. 

Kami turut bangga atas penghargaan yang juga diraih oleh PT Bank Mandiri Tbk, 
Aa PT Garuda Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. 


«Asian Corporate Director Recognition Awards 2012 


a21 47“ PERTAMINA 


www.pertamina.com Semangat Terbarukan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS sorxs,9 oveunen 2012 F OKUS 33 


' Perawatan: Hidup Bahagia Su Kamu Bisa Jadi Penyapu Jalan 


bagi Orang Lansia mua Pahlawan mus Itu Pahlawan mase 


PERTUMBUHAN LANSIA 


Dunia Menua 
engan Cepat... 


Meningkatnya usia harapan hidup adalah baru menjangkau sebagian kecil,” mental dan infeksi, diabetu 
kemenangan pembangunan. Namun, tantangannya Darat Direktur Usia Tanjut Ker an Ya maan 
besar. Dampaknya memengaruhi seluruh aspek 'a kesehatan lansia jauh 
kehidupan, khususnya terkait pertumbuhan man 3 Mingka 
ekonomi, jaminan pendapatan, dan kesehatan 

kaum lanjut usia, ema 


uk penanganan lansia sa 
Rp 84 miliar. Sekitar Rp 67 
dari dana itu digunakan 
asistensi lansi 


(penyakit dia- 
Gon-commu: 
diseases), ahli psiko-ge 


duduk I 
nggaran Kemensos 


Oleh MARIA HARTININGSIH dan FITRISIA MARTISASI 


berat adalah demensia 
dan depresi 


alah satu feno- total penduduk dunia yang d 


mena terpen- perkirakan berjumlah 9 mili: cukupu 
tingabad ke-2 | dakan lansia guna, menjamin 


adalah pen 


an pe Kepala Perwakilan UNFPA di 
laporan Dana Kependudukan Indonesia, Jose Ferraris, meng- bangunan, kesehatan dan kese 
Perserikatan Bangsa-Bangsa orta lingkungan fisik 


UNFPA, 2012, "Ageing in the 
Twenty Pirst Century: A Coleb: 
ration and A Challenge” m 

parkan perubahan demogg 


| menjadi 65,7 ju 

jiwa tahun 2030, Di Indones 

sekitar 1 juta jiwa pada tahun 

O1O, menjadi 3 juta jiwa tahun 
1 


8 persen Ih 
kondisi  sangat-san 
dan strategi peme 
api pertumbuh- — bantuan 

asi lansia Uidak tepat 


Jaminan pendapatan 
Bagian terbesar perso , 

sia adalah cegah, der 

sebatan. Sebagian besar faktor risiko 

a berpendidikan rendah, tak seperti kok 
ninan pendapatan,” depresi,” 

aga kerja fo 

30 persen d 


deviden usia panjang (longe 
di bene 
Asia menghu 
n jumlah popul 


di Asia Tin 
donesia akan menjadi sala 
oyara yang mengalami per 
ai 10 penduduk dengan cepat, setelah 
tahun Madrid Inte U Plan Chi rikat, dan In- 
of Action on Agcing, Tema pe- 

tan tahun ini adalah "Umur 
16 Membentuk Masa De- 


whadapi perso 
dekatan yang cfekti 


gal 1 Oktober 2012 me « bisa dikurangi, 


I, diabetes, dan 


Penurunan kemi 


.mening- 
katnya jun sia berk 
enurunan tingkat £ 


sen lansia di 
ji, Indonesia, 
and, dan Viet 
am laporan 


dan sedikit pe- 
Ja Lem- 


nomi padi 
penuaan ini,” Log Eh 
en, Direktur Regional Asia Timur 
n Pasifik HelpAge Interi 
pada sosi 

rta, Rabu (81/10) pekan 


baga Demografi (LD) UT 
Harmadi, secara terpisah. 
4 Tri Budi menambahl 


linggkun ti, 


pan hidup 
suat ini 72 
p Prof Tri Budi W R 
ardjo, Direktur Center for 
Ageing Studies UI 
lebih tingg 


Penghuni Panti Wreda Flim di Kota Sei 
Selasa (29/89). 


14 Jawa Tengah, berekreasi di sekita 


» 


J 
! 


Penduduk dunia menua de 
ngan cepat. Laporan itu mere- 
kam, setiap detik terdapat dua 
yg berulang tahun ke-60 di 
58 juta setiap tahun, 
satu dari sembilan 6 


kan keuangan negara. mo mengutip pernya- an Sosial AS, yang tahun 1983 
Dikatakan, kalau sistem jamin- tan Alan Greenspan di majalah melaporkan hasil kajian tentang 
ng melibatkan ma- Fortune, September 2012, "Ifyou — jaminan sosial kepada Kongres, 
kat, pemerintah, dan get the right people in the room, — karena persoalan lansia akan 
terbentuk dan dikelola tr you can solve Social Security in 15 menguri 
"minutes, and the first seven mi- "Artinya, k 

nutes are pleasantries," pasti bisa,” k 
Greenspan adalah Ketua K I/ you get the wrong per 
misi Nasional Reformasi kolaps seperti Yunani," 


ait lansia 
signifikan kesejahteraan lansia. 
Mantan Ketua Tim Sistem J 
minan Sosial Nasional (SJSN) Dr 
Sulastomo mengatakan, kebijak- 
n populis tak menyelesaii 
al, malah rentan membangh 


Mari 
di duni 
2050, seo1 
penduduk, 


TITIK KRITIS 


Menyambut Generasi ”Sandwich” (4) 


umlah orang lansia mele lam di Industri Jepang lah lansia di masa depan," lanjut ikan, sampai 2030 sebagi - 
begitu bonus de kertilit tadahal pendapatan se- nkatan kerja masih berka 
di berakhir, begitu ditegsuskan — nya,setiap keluarga rata-ra ng Berpunjikkarena ng boro-boro bisa dipakai  rakteristik pendidikan SD ke ba 


hasilan 2-20 dollar AS sehari” pegawainya menua, 


og belum bisa menabung se- produktivitas turun. 
memada 
Padahi 


sih memiliki 2: ngatkan, kondisi 
lau kita 16 


window “Of opportunity, 


anak, 


aja tak je- wah, 
Melejitnya 


DS Meera 

Kaban Done donggal at 

tandai penurunan jumlah anak ngat berat memasuki ta- 

bata bana Ken baManya. Dekan laa 

Ba La Da bapa ba 
atap 20 eng Uti ep bag kl Bebe ma 

mena jamban Tai Under Tedongai “DU 

Pa pn ). Titik Kritis 

Bonus demogr terberat ter- Titik krisis itu terka 

buka jendela kes beberapa h2 


jumlah lansi 
an ho 
tang di semua sek- 
i Jepang pun 


70 persen p 

at ini terserap di sektor 

informal dengan upah minimal, 
pa kesejaht 


drag Sonny 8 Harmadi 


lau tidak 
rang," 


ri sisi demografi ki 
i serius sejak sel 


ndustri Jepang terpuruk ka- 
rena pegawa produk- 
livitas turun,” uj "Beban 


engurus orangtua yang butuh 
materi dan moral 
Ja keluarga akan di 


am 
mpatan diper- 


kelompok besar "sandwich gene- — Sumber & 


n 2020-2030 bungan yang ration", yakni yenerasi yang be-  perebutkan antara yang mud: kerjadalam kompetisi — dei erat sekali karen: 
jangka fertilitas ((otal /erti- — menanggung satu lansi te Meskijum- lum selesai dengan urusan dan lansia, pasar kerja yang kian ketat. Dari il” 
un. Namun, da- Tuning, “Tahun 2 kelompok masyarakat ber- tetapi sudah harus "Angkatan kerja seka yang diolah, LDUT men Muyerny 


Sensational Crystal Clear 


Lumina LED TV berstandar visu 
Gambar & Musik MP3 secara langsung melalui koneksi penyimpan 


High Definition menyajikan kualitas ketajaman gambar & sudut pandang terluas. Dag 


memutar b 


bagai ormat Film Video, 


USB maupun Ponsel. Tersedia koneksi HOMI untuk beragam perangkat audia video canggih 


dirumah, Dilengkapi fungsi Monitor VGA bagi PC, Laptop maupun Netbook. Segera hadirkan kecanggihan SANKEN Lumina LED TV ke rumah Anda! 


seat pesat 
USB» 
teknologi Multi Format Movie namp: 
menghadirkan m dari beb: 
lermat video digital yang dikemas ke dalam 
agam perangkat penyimpan data USB. 


SANKEN 


wwwsanken.co.d 


GAB 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


34 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


Hidup Bahagia 


Warsiah tidur meringkuk di ranjang putih yang 
berderet di lorong panti. Jatah makan siangnya di 
dalam rantang plastik masih utuh, tergeletak di pojok 
kasur, Saat disentuh, ia terbangun sedikit sambil 
merintih, "Mau mati saja..." 


Oleh FITRISIA MARTISASI dan MARIA HARTININGSIH 


iti | Murtofi- "Keluarga" 
ngah, Pes Di halai 
1ggung Ja- ngang. Liana (65) dan Ju 
wab Rumah (70) sibuk membui 
Perlindungan — bahan sisa kain. L 
Lanjut Usia tubuh subur dan 
Jelambar, mengelus pelan tubuh- an sesekali mengisap rokok. 


nya seraya menimpali, "Y. 
nganlah, Ayo m 


ckor' lalat menghinggga 


inya yang gendut lincah 
in yang dipilin di 
deretan paku, Jumini memban- 


ja 
Se 
ujung 


rantang seolah siap menyantap kan kai 
nasi, sop sayur, seekor ikan go- Dari mulut mereka mengalir 
1 semangka di berb Liana mengaku 

i mencoba mens memiliki Ik dan tujuh 


halaunya, 
Siang itu, 
siah mungkin le 


aci tet ng sanggup 
merawat, Anaknya di kawasan 
Krukut, Jakarta Barat, tak punya 
Tumah, menumpang di rumah 
bi sang suami, Anak yang lain 
tiduk tinggal di Jakarta. 

s itu, Jumini men 


sa (GM, Wars 
h. Nenek ber- 


Penghuni Rumah Perlindun 
warga lanjut usia yang tinggal. 


ruh psikotik— 
sempat mencob 
gi bisu ber- 


jadi "keluanga” mere) 


sebelum d 
hn petup 
"Sesekali Ha 
Bilang, mau pul 
Ike mana, coba" 

tersenyum, 
Bersam 

lain, 

gun 


mencoba kabur, 
1g Mau pulang 
tutur Siti sambil 


sglaukom: 
buta, 


praktis membuatnya menyapu, 


lah di sini saya 
(Siti Murtofingah) 
endapatkan Op katar 
gratis di RSCM 


dengan 14 petugas 
Murtofingah bertang: 
wab: 


sehatan, kesejaht karang b 
boleh jadi juga keba kiri,” ujar Kunjungan reguler 
orang lanjut usia Clansia), ang dikirim ke pa Dibanding ketiga 


di atas 60 tahun atau 
diduga 60 4 

Praktis mereka ini telani 
Tak jek 
yang m 


set 


seorang anggota DPR mei Mohamad 
kannya di Pasar Cikini, Jakarta. kai perusahaan pencctak- 
Bagi Warsiah, Luna, dan Ju- an tanda pangkut-—bernasib le 
i, panti yang kini mereka — baik. Di usiun 
tinggali benar-benar menjadi — jut dan mu 
umah perlindungan. Du diabetes yang diderit 
ga dun rumah ting- w 


Tohir (22. 


papan berisi ket 
ngan pe ti, Di ujung 
pan tertempel bebera 


buruh pabrik, Tohir setiap hari 
Juk di teras, bertegur supa 
dengan siapa pun yang lewa 
jalan yang sempit di depan 


hubungi 


Masih Tidak Memadai 


Oleh HARYO DAMARDONO 


bagian besar tas 
mum dan fasilitas sosial di 
Indonesia belum memper- 


timbangkan kebutuhan or 
lansia. Belum banyak pemb 
kebijakan di daerah mci 
konsep warga senior, 

Di Jakarta terdupat 96 jutu 
penduduk dengan 5586 
duduk berusia 60 tahu 


menurut 

Prof Sri 
mo, ma 
"Banyak 


Kondisi orang lan 
pakar demografi UI, 
Moertininygsih Adioet 
Uda dipahami 


Ja pemahaman tentang konsep 
warga senior, Linygkungannya be- 
lum ramah terhadap or 
Ru 
sempit, tak 
jongkok, da 


nyun tahun 2014, 


Belum dipahami 


yang mendapatkan pelaya 
kesehatan gratis, mulai da DKI adalah satu di 
meriksian, penge provinsi yang sudah me 


torium, aka Puskesm Tri Budi, 


nter' for 


prograi 


yang ju 
Ageing $ 


Hulu persoalan 


lenurut tudics UT, 
utota 
Komnas Lansia, 
program itu sebenarnya berlaku 


di 38 provinsi di Indor 


kecan 


Menurut Kepala 

Puskesmas Cakung dr Shint 
$ lansia di Jakarta telah ter- 
esehatanny 

bangun. Warga 

DKI yang akan berobat tin 

daftar, kemud 


N 
rut dr Martina Wiwie 
psikiater geriatri dari Pel 
Geriatri Terpadu RSCM, adi 


i DKI Jakarta Lies Haryoso 
menengarai ”ruwetnya  pena- 


la Ta Puskesmas Ca-  yganan orang lansia, khususnya hulu persoalan melalui pence- 
kung, Jakarta Timur, Senin dalam kondisi darurat, ahan dan meningkatkan penge- 
Gn, ia harus dilarikan ke tahun 

Populasi Kecamatan Cakung " 


503.890 jiwa, dengan 60421 pen- 


duduk berusia 50-60 tahun itu terlambat membutu 
(praelansia) dan 15350 pendu- 4 keluarga harus latih karena belum ada obat yang 
duk lansia. Puskesmas itu di- Rp 700000. 


ukapi kursi tunggu orang lan- 
tiap 


miskin. "K: 
nya. dipermudah, 
tinggal tunjukkan kartu, lang- 


sia, juga pengumuman di 
sudut 


untuk 
1g lansia. 


mendahulul artin. 


meni 


mendukung berbagai 
ukatkan kesa 


Tak Layak bagi Warga Senior 


am semakin kelam, perkeret 
perti nasib penum- — reta komuter, Dedy Herlambang 
melihat tak ada £ 
ng berjuang untuk orang 
anggga terowong- muter, 
uri cmplase- Buruknya 
anbertam- apian setali tiga uang dengan 
bah berat kalau membawa koper kondisi transportasi darat 
dan menenteng barang, nya, Halte transjakarta didesain 
Siksaan di terowongan seperti sama tinggi dengan lantai bus, 
antiklimaks upaya pelayanan ba- — tetapi akses menuju halte belum 
Xi orang lansia setelah beberapa — semua memadai. Tangga menuju 
kebijakan, di antaranya, reduksi halte transjakarta di Paneoran, 
20 persen dan jaminan tem- 
duduk. 
Peraturan 
bungan Nomor 9 
meng 


nyak trotoar tak memadai, bah- 
kan sebagian besar jalan tak me- 


nsportasi 
publik d 


an berbagai 
Indonesia ma- 


menstasi 


serta di kota-kota di Eropa 
bus dirancang beri: 


Menteri  Perhu- 
ahun 201 
fasilitas bagi 


nekukkan Jutut. 
permukaan tanah seder 
pis sehingga memuda 


rah di Indonesia yang mengin- 
tegrasikan kepentingan orang 
lansia ketika membangun fasi 
tas umum dan faslitas sosial. Di 
Jakarta, fasilitas bagi pejalan kaki kong, orang lansia gratis mema- 
diserobot oleh sepeda motor, Bu- | kai kendaraan umum. 


ScraperOne & Kaskus 


ruta, tanpa merinci d 

litas itu, 

tas itu tampakn 
in merata, Pemerhati 


mrloperkoran @ 


di Jepang memiliki f 
sus untuk orang lansia. Di Hong- 


ya belum 


Berbeda dengan cumah pe 

ndungan yang mengurus 24jam 
|, konsep pera 

diadopsi YEL dari 

Korea berbasis padu rumah tin 

gl setiap orang lansia. Se 


sia yang menjadi tanya 
mereka, 


darah, meng- 


kondisi 
mengukur teka 
ntar ke puskesn impai 
menguruskan kartu penduduk 
bisa mendapa 


kan 
Magdalena 
pendamping Tohir, bi 
menjadi "tongkat" saat Tohir ikut 
lomba menyanyi antar-orang 


dan  pengetahu: 


hingga lebih toleran, "Bis 
sebarkan melalui iklan layanan 
kat," 
meningkatkan kesa 
ikat sangat diperluk: 
engharyai hak orang d 


kunci, 
diperlukan 
han dan pendidikan, Itu 
babnya 
Martina ju 
kel 


meminta anggota 
nga ikut berkonsulta 
“Memberi kesehatan 
ah hal 


ring kali orang enggan mendap 
diagnosis, padahal kalau diket 
hui sejak dini gejala 
dakan optimal 


Oleh ka 
kan kesehatan 
tupakan — tindakan 


reguler me- 
pro-aktif 


harus cukup mendapat protein 

ntuk membangun sel-sel tubuh: 
dan vitamin, Kalorinya tidak bo- 
leh terlalu besar,” (FIT/MID 


ritas. Juga ruang terbuka hijau 
ang sangat dibutuhkan orang 
lansia untuk menghirup udara 

r, sinar matahari, dan berso- 


tas Publik untuk orang 
ang berbeda, termasuk warga 
ng berkebutuhan 
Ik, berarti tak 


khusus. 


Marco Kusumawijaya. 
Kota-kota besar di bel 


(Singapura termasuk negara ma- 
1, telah mengikuti standar itu. 


karena banyaknya danau di kota 
itu. RYO/FIT/MI) 


rang Lansia 


wasa bagi mereka yang sudah 
tidak bisa mengontrol hajat be- 
sar-kecilnya. 

Meskipun orang tania tinggal 
bersama anak atau cucunya s« 
hingga terawat kesejahter 

kebutuhan psikologis merek: 
yang kerap kali tak terpenuhi 
tu bersosialisasi 
kerap dijadikan alas 
untuk menetapkan pilihan orang 
lansia tinggal di rumah dan tidak 


#1 membutu 
cang yang cocok dan kegiatan 
Ikukan bersama dengan 
sesama lansia," tutur Direktur 
Eksekutif YayasanIndo Lenny 


singgah harian (daycare) Senior 
Club Indonesia (SCI) yang ter- 
letak di Pantai Indah 
karta 
Aar 1 hektar, rumah singgah ini 
berhampiran dengan sekolah un- 
tuk anak penderita autisme, Di 
bisa datang ke 
Senin 
hinggu Jumat, dan bertemu de 
ngan sesama orang lansia mi- 
nimal berusia 60 tahun, 

6 ng telah berusi: 
87 ta alnya, selama li 
per- 
nah absen datang ke SCI, Dengan 
biaya bergabung sebesar Rp 25 

dan furan bulanan Rp 14 
pura orang lansi 


Kamis (8/1). Di sini ada 90 


lansia tingkat 
Tohir met 
Bah: 


wasa dan p 
mengurus orangtua 
ng sudah tua, Se 
“Jepang angkanya menurun dari 
69 persen pada tahun 1980 mer 
jadi 48 persen pada tahun 2001 
Bahkan, di Denmarkeumaempat ji 
persen orang la ng tinggal ju 


tahun terakhir hampir 4 


Perubahan gaya hidup 


Berlaku umum di elu 
nia, 


basis pendukung perta 


para orang lansia adalah kelu- bersama dengan anak atau cu- lakukan kegiatan bersa 
terutama perempuan. Na-  cunya. perti senam. pagi, berkaraoke, 
perubahan hidup "Mengirimkan orangtua untuk — bermain angklung dan kolintang, 
intensitas pola ini ber- tinggal di panti wreda tidak cocok — berkebun, hingga jalan-jalan ber- 


L mulai dari merawat sen- n budaya Asia, Ba hikmati wisata kulin 


orang 


enitipkan ke dia lebih tinggal 
rumah perawatan orang lansia, orang-orang terdekat,” 
hingga mengirimkan sepenuh seraya mengingatkan 
ke panti wreda. F8 juta orang lansia 

"ageing in, the Twenty First yang sangat miskin tak mungkin 
Century: A Celebration and A bisa dirawat seluruhnya oleh pe- 
Challenge”—luporan yang diter-  merintah, operasionalnya 


bitkan Badan 
PBB (UNFPA) 8 


Kependudukan terlalu tinggi 
Rumah Perlindun 


Usia di Jelambar, n 


Baginy 
arti bu 


menjadi tua tak ber- 
us pikun dan berdiam diri 
hampir setiap 

dengan te- 


» Lanjut 


Thailand, 
Ot perse 


sehari, termasuk tetek-h 
ngek, seperti pembalut orang d 


isalnya, mencatat 
mak yang vudah des 


perawan If 


'SEGALANYA MENJADI LEBIH DEKAT 


HANYA SELANGKAH DARI : PINTU TOL BEKASI BARAT - BEKASI SOUARE 
MAL METROPOLITAN - SEKOLAH AL AZHAR - KAMPUS GUNADARMA 
LOTTE MART - GIANT MEGA| ABEKASI - BEKASI BEKASI CYBER PARK - RS. MITRA KELUARGA 


« OPEN HOUSE « 


SABTU - MINGGU 


( 
| 
| 
| 
| 
1 10 & 11 NOV 2012 


- agam 2 MN ) mon 
| Tama) 95 
8 . -. 
son Pad 


3241 8388 - 8242 8988 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


NOMOR 37 TAHUN KELIMA 


Pahlawan HAL 36 


. - 1 GB “penyapu Jalan tu 


Salah satu 
kegiatan 
kaum muda 
pada 
peringatan 
hari Sumpah 
Pomuda 28 
Oktober 2012 
di bundaran 
Hotel 
Indonesia, 
Jakarta. 


MuDAers masih ingat kan, tang- 
gal 10 November adalah Hari 
Pahlawan? Demi mempertahan- 
kan kemerdekaan, banyak pah- 
lawan gugur di peperangan. Apa 
sih yang kamu lakukan buat me- 
ngenang jasa para | wan 
apa saja yang bisa disebut 
pahlawan? 


M H Yuk Nulis di Kompas MuDA! 


mban kit Se “Kamu masih duduk di bangku SMA, SMK, atau MA dan 


senang dengan dunia jurnalistik, yuk nulis di Kompas 
MUDA! 
tau lebih lain lewat ungkar 
Giemitenansamaingtone 


lama banteng-banteng Indonesia masih 
salah satu pahlawan nasional yang mempunyai darah merah yang dapat 
untuk negeri ini, Bung Tomo lahir membikin secarik kain putih menjadi me- 

di Surabaya, Jawa Timur, 8 Oktober maka selama itu ti 
1920. 


Ketika muda, Sutomo adalah orang yang 
penuh semangat dan suka bekerja keras. 
Tuk heran jika ia aktif di berbagai or- 
ganisasi pemuda 

Bung Tomo terkenal karena peranny 
dalam membangkitkan semangat rakyat 
melawan kembalinya p 


Caranya gampang banget. 

1 Bentuk tim dari sekolah kamu, Anggotanya minimal 4 
orang, maksimal 10 orang. Usahakan tim terdiri dari 
reporter, fotografer, dan ilustrator (kalau ada). 

2 luka tema liputan tim kalian sebanyak 5 buah 
melalui "e-mail" ke kompasmuda@gmail.com. Tema bi- 
sa apa saja. Misalnya mengenai kegiatan disekolah 
kamu, ekskul unik yang hanya dimiliki sekolah kamu, 

i. Alta tuned Sera yang Ha Un) Pa Pera 4 san global 

1" pekik Bung Tomo p: remaja pan tidak dilarang. 

Ana Mena Apek Dang Tuna Da 3 Setu tama senja, tim kala akan mendapat 
setalah kamendokoan, Inaktif berpolitik. "oaching” dari tim Kompas MUDA. Jadi, siapkan waktu 

2 Pa pan aa, Paha berpolii untuk berkunjung ke dapur Kompas MuDA yaa... 

Pada 7 Oktober 1981, Sutomo meninggal di & 4, Selama peliputan dan penulisan artikel, tim Kalian akan 
mendapat supervisi dar tim Kompas MuDA, 

'5. Terakhir, Jangan lupa mejeng yang keren di depan 
kamera karena foto tim kalian akan Gang, di ha- 
laman Kompas MUDA dan dilihat pembaca Kompas. 
serindonesia. 


dimakami 
Umum Ngagel 
Taadalah: 
ing untuk Indonesia. Ki 
unak muda penerus bangsa 
lanjutkan semangat para p 


peringoati sebagai Hari Pahlawan. 

Ada hal unik dari Bung Tomo, Ta selalu 
tampil berpidato di radio-radio untuk 
mengajak seluruh rakyat dari berbagai 


Pertanyaan tentang menulis di Kompas MuDA bisa kamu 
alamatkan ke kompasmudatomail.com. Follow juga Tuvit- 
ter Kompas MuDA : dKompasmuda atau Facebook 
“Kompas MuDA dan bergabunglah dengan komunitas anak 


TOTO POTO AN PINTA REKAN PAKAN ng dan sen 


Peduli lingkungan sebagai sukarelawan yang membantu membersihkan sampah, bersemangat membakar rasa nasionalis- — mempei an kemerdekaan dengan muda terbesar diIndonesia. 
me rakyat Indonesia di Surabuya, antara — trus berkarya untuk kejayaan bangsa, Go MuDAers!! 


jar sek 
muda 


ajar satu kepada pe 
ya menelan ji 


orang 


peka Ups, jangan skeptis dong, masih ada 
orang lain tanpa (ho MuDAers yang peduli kepada negara 
pamrih, dan melaku- ini. Salah satu contoh, banyuk anak 


SUPERBLOK PERTAMA 


Leticia Bella Putri, SMA 


kan perubahan kearah yang muda yang padu tanggal 28 Oktober 

lebih baik,” ujar Kiki, si berkumpul di Bundaran Hotel In- 

SMA AI ar 4 Kemang Pr: ari 

a, Bekasi, saat ditanya pen-  ringatan hari Sumpah Pemuda. 

dapatnya tentang pahlawan. Ada juga sukarelawan lingkungan 
yang tengabung dalam Semeru 


ng korupsi bersa 


mangat Merah Putih. Meroka secara 


sukarela membersihka 


berkeliling 
“Bebera 
i ada yang 1» 
1gga,” ujar salah 


Pahlawan biasanya identik deng: 
demi memper. 
bangsa. Dahulu, 
rebut dan mem- 


ingan untuk m 


pertahankan kemerdekaan. dilakukan Semeru. 
Peristiwa c01 utuh 
toh perlaw: Ikyat untuk mem 
emerdekaan. Di sini tak 
sipil menjadi korban. 
wat orasinya, Bung Tomo mampu mem- 


bangkitkan sei 
berjuang me 
demi mempertal 
deka di Tunah Air. 


1But rakyat untuk ikut 


pahlawan) perang 
dengan 
mam 
Suseno, guru pelajaran Kc 
negaraan SMA Al-Azhar 4 Kc 
mang Pratama, Bekasi. 
Soekarno pernah: 


pendapat, 
pendidik 
n bangsa asing 


ng meng. 
muDAers, 


udalah beberapa con: 


on- 
Lalu, masih perlukah jiwa kepah- . Cara 
an itu sekarang lukah : clakukan hal-hal positif 


ang mau berkorban, bersusah 
akukan sesuatu tanpa pamrih 
alik batu Ctal 


lagi yang akan melanjutkan pe) 
para pahlawa 
TIM SMA ISLAM AL AZHAR 4 
BEKASI, JAWA BARAT: ERLAND 
ANDRIANO, NANDITYA NIVELIA 
DAPITRI, MITHA SARAHDEWI. 
FAYESHA GHINTA ID, HATMAJI ISMU 
WICAKSONO 


yan 


negeri ini yang doyan korupsi, per- 
n penyerangan pel- 


mrloperkoran @ ScraperOne & 


Labschool, Jakarta 
"Pahlawan zaman sekarang 
itu, they work in silence, 
Mereka itu pahlawan tanpa 

tanda jasa kayak demonstran 

3 yang memerangi korupsi, dan 

para guru," 


Hana Dwi Nilasanti, SMAN 
5, Bekasi 

"Pahlawan zaman sekarang 
ig bisa melakukan 
bahan di ling 


- 
Arap mereka 
PWA81 membantu satu sama 


Dhiya Urrahma, SMAN 5, 
Bekasi 
"Cara menjadi pahlawan 
dak harus memperlihatkan 
otot-otot kita yang kuat, 
tetapi dengan pikiran dan 
ide yang bisa mengubah xo- 
suatu ke arah lebih baik.” 


Galuh P Puspita, SMA Al 


mereka sudah mengaj 
gue bagaimana cara bisa sur. 


“Annisa Diandefi Augistya, 
SMAN 14, Jakarta 
"Untuk jadi pahlawan, kita 
enggak perlu memberikan 
bantuan gede-godean sepor- 
ti s0sok superhero, Memban- 
Sh tu teman dalam hal kecil saja, 
"IAI sudah bisu membuat kita menjadi 
pahlawan,” 


3 4 Bekasi: (atas kiri-kanan) 
3 Erland Andriano, Nanditya 
lin Dafitri (evie), Mitha 
Ghinta D, 
ji Ismu Wicaksono, 


DAN TERBESAR DI BEKASI 
OUN 


"tj 

AN - - 

ncangan Hapb bentar 
MINGGU, 11 Novei 


(DIBUKA TAHAP 2 
RUKO BUSINESS PARK 
DEPAN WATERPARK 


| PETA LOKASI 


(Iskandar 021-9598 0698) (Lely 0812 8223 1570) 
(Erwin 0219249 4881) (Choky 0813 9932 3828) 
(Tony 021-3355 6391) 


KOMPAS, JUMAT, 9 NOVEMBER 2012 


da 


Mencintai Lingkungan, Menjaga Alam Jakarta 


khir pekan Oktober lalu, Cuaca mendung tak meng- Setelah bergabung dengan  haya dan sulit didaur ulang. 
Ass pagi beberapa fo- — halangi mereka mencari momen Trashi, Ulfa punya banyak agen- —— Hendra Aguan, pelopor mun- 
tografer dari Indonesia ' mengambil gambar, Merekaber- da kegiatan lingkungan, mulai culnya Trashi, menuturkan, po- 
Wildlife Photography sudah me- untung ada burung dara laut) mengamati burung di Suaka tensi anak muda mendorong ke- 
nempati posisi untuk membidik sayap putih yang bermigrasi dari) Mangasatwa Muara Angke, — pedulian lingkungan amat besar, 
burung di Suaka Margasatwa daerah dingin. Sementara be- membuat kemah bersama ko- Selain jumlahnya banyak, me- 
Muara Angke, Jakarta. unitas pencinta lingkungan la- reka juga punya 'ide nyeleneh 
Indonesia ' Wildlife  Photo- in, dan membersihkan sungii. au unik, yang bisa menarik 
#raphy (WP) digandeng Trans- kusan merah, lebih mudah di- — "Sebagai anak Jakarta, suya perhatian dan tenaga orang un- 

formasi Hijau CT ut ber- dapatkan setelah sang fotografer ingin RTH semakin banyak. Le- tuk mendukung ide tersebut. 
kampanye tentang pendidikan — berja itik. bih baik gedung yang tidak ter- "Kalau orang sudah tertarik 
lingoangan, Sat Iu sedang ber- Sayang burung endemik di wi: pakaldedikan RTH dan taran, ke nyeenah Au karnpanya ke 
layah itu, burung jalak putih dan Nongkrong di taman lebih me- — pedulian lingkungan lebih mu- 

jarang ditemukan,  nyenangkan daripada di mal” dah dilakukan,” ujar Hendra. 

Fotografer dari Indonesia Wildlite Photography di kawasan Suaka 


: KETNTTAIN ,WOa aktif rashi sekitar 
Margasatwa Muara Angke, Jakarta Utara. Cerita itu hanya sebagian ke- 30 orang, tetapi anggota pasif 
MENENANNUNAEKNNENN KUN NAO NON KN EKA NUSA RE NKB SUNAN Batan Trashi yang fokus pada |” Nur Arinta 07), siswakelas XII mencapai ratusan orang Onga- 


languung lagian “Pd 


m pendidikan lingkungan. Trashi  SMKN 20 Jakarta, tertarik segala  nisasi yang muncul tahun 2009 
m itu komunitas sukarelawan bi- kegiatan bertema lingkungan. Itu dan mulai mendapat legalitas 
m Jang pendidikan lingkungan, sebabnya ia bergabung dalam tahun 2010 itu lebih menyasar 
a 4gir MuDAers berperan lebih komunitas remaja peduli ling- anak muda untuk bertindak 
besar pada pelestarian lingkung- kungan Teens Go Green (TGG) menjaga lingkungan. Trashi 
pes yang dibentuk Yayasan Kehati, —— mendorong: ngkungan de- 
am Koordinator Riset dan Prog- "Awalnya saya enggak peduli ngan berbagai cara. 
m ram Trashi, Ady Kristanto, lingkungan, tetapi lama-lama “Selama ini saya yakin ada 
u a awan mengungkapkan, ia. menggan- merasa enggak enak juga dengan korelasi antara kurangnya RTH 
& Seng pihak lain setiap kali ber- panas dan polusi Jakarta. dan kenakalan serta kekerasan 
@ kegiutan. "Kami berkolaborasi jadi tertarik bergabung dengan remaja atau warga Jakarta se- 
. la dari SMA-SMA cara umum,” katanya. Orang 
Hari Pahlawan, 10 November, bia- - ujar Arinta, yang jenuh dengan ruang dan 
kh. h siswa sekat yang membatasi diri, se- 


sanya dibingkai refleksi perjuangan 
para pahlawan merebut dan 

. mempertahankan kemerdeka- 
an. Lantas, siapakah pahlawan 
masa kini? Apa pendapat 
'anak muda tentang siapa- 
kah pahlawanmu? 


menjadi perti rumah, apartemen, kantor, 
perwakilan beberapa sekolah dan gedung, akan mudah stres, 
menengah di Jakarta, “Stres memicu tindakan ke- 
kan lingkungan nyaman de Arinta, ingkung- kerasan dan kenakalan 
mendorong pendidikan liny- bisa dibilang akan rang, Jika nantinya di 
kungan dan memanfaatkan ru- lumpuh. "(dakarta) lumpuh ka- — semakin banyak RTTL, 
4 terbuka hijau (RTFD) di Jas rena semua tempat sudah padat — jiwa yang tertekan akibat "terko- 
an gedung bertingkat, Tak — tak-kotak" di ngan itu bi- 
tempat di (Jakarta), di su merasakan “kel 
ana anak-anak mudi kesegaran hidup,” u 
tai lingkung main dan berkres Nah, asyik juga, kan, ikut ke- 
kegiatan, seperti menget Arin ang-  giatan pendidikan lingkungan, 
istem hutan mangrove Muara  gota TGG sedang fokus menger- MuDAers bisu menambah pc- 
ke di pesisir utara Ja jakan video kampanye "Styro- — ngetahuan, teman, dan perubah- 
Mereka juga membersihkan — foam? No, Thanks” sebagai salah an lingkungan hidup, 
engamati hew: satu kampanye untuk menjaga @AMLIA IRAWATI/ 


Trashi bertujuan ment 


“ 
- 
Pi 
Pi 
" 
" 
- 
” 
- 
- 


osok P John Jonga PR, 
pastor yang bekerja di 


Wamena, Kabupaten Jl - k : membuat worahap.ingkuryan dari #aopah bertu- SUSU BERINDRA) 
em AN FLA ranjang dari barang bekas, 30” 
yawaya it bagi me Jemaat 

Apyaka (18), siswa kelas X SMA Penped 

"Taruna Tegasa, Arso, Kabupaten "Mung anak muda torblesa 


Keerom, Menurut siswa asal Pe- nongkrong di mal dan jadi kon- 


- 
gunungan Bintang itu, Pater John - 2 Da salah a karena 
Jonga adalah pahlawan, Hpeetya 

"Dia mau menyurahkan diri habis4 Sekarang sulit mencari pemimpin yang Ii mtuhu, pasti juga 
bisan untuk kebaikan orang Papua, Meski berkorban, Pahlawan itu membela nyata mere apa tokoh pah- @ Suaka Mangasatwa Muara Ang- 
kerap mendapat teror, Pater tak pernah orang yang susah, lawan idola itu umumnya yangsudah tiada? g ke, melihat ekosistem atau se 

biar enggak susah @ kadar bersih-bersih 
" 

pa Mama Yoseph , Ka Ta Pa jar ba na Koordinator Riset dan Program Trashi, 
suku Amungme, Perempuan paruh baya itu ung Karno misalnya, menjadi populer 4 "Any Krtitanto memperkenalkan Jakarta 
tk pernah lelah bersikap kritis terhadap karena kondisi masyarakat kini 4 Enslemic Birds Projset 
perusahaan tambang yang beroperasi di ma Jaya, Yogyakarta, mengagumi Gus Dur "Bukan mengidolakan pahlawan yang : 

h leluhurnya, PT Freeport Indonesi tomo Mangun, Gus Dur, tokoh pluralis 


sosok-sosok seperti merekalah yang tak mutu terkel 
disebut pahlawan, "Mereka tak bergaul den 
lelah memperjuangkan keadilan, harkat, Ika Gus Dur memimpin, keturunan 
dan martabat orang Papua," katanya. Tionghoa di Indonesia memiliki hak be 

Adapun Anastasia Gobay, siswa kelas XII ekspresi, Gus Dur tak ingin men 


belenggu 
rang lain 


pahlawan yang su 
ninggal pun, "dipanggil lagi," katanya. 
raman berbeda, pahlawan masa 


Membilas 


IPA IT Kolese Le Cocg d'Arm: yg kaku dan p di at. gagasan, "TV » 
na meal Had Tag p “Praktis 3 “TOP 
dalam diri beberapa orang di sekitarn Romo Mangu terwujud, kaum mu msl" pah- BR nya — 
eka antara h di seko oikir der n kubur, "Gagasan pahlawan 
an seorang bidan di kampungnya, Pani terjun ke daerah kumuh di pinggir unding fathers tak ditransforn 


bobol Higenis 


Menurut dia,tanpa kenal lelah dan harus Kali Code, Yogyakarta. Ta menyh: Kapitalisme, globalism 
mengatasi beratnya medan, guru di pe- waktu, tenaga, dan pikiran, menjadi me membuat gagasan mulia itu tak ter- 
dalaman bel keterbat san itu sehingga indah, Kawasan itu wujud. Orang pun mengenang pahlawan 

li rujukan daerah lain yang punya masa lalu," kata Bambang, 
perkampungan kumuh di tepi sungai, Inilah era nyak orang melu 

“Romo Mangun mengubah cara pandang h. Indonesia dibangun di 
ng me- pahlawan yang bekerja 


Closet OD1 -- 
SLIM SmartWasher 


mengabdi, manusiakan manusia," ujar Dani, pahlawan tak bermit 
Kesetiaan tu pula yang ditemui Mar- secara pi bahagia bila bangsa 
Mote pada diri penyapu jalan yang  Karya'nyata sejahte kan itu terwujud, II —S OK 
setiap pagi membersihkan Jalan Merde dianggap pahlawan, tak @raos/TUN) 


ap kali berangkat ke sekolahnya 


S1 at sntan 


jalan juga tak tahu KO! 
apa yang dilakukannya itu berguna bagi 
orang lain, Dia tak sekadur membersihkan 
an, tetapi menjaga kota kami tetap baik, 
anjir dan kotor,” katanya, 
siswa pun mengenal pahlawan Jain 
yang merel ajaran di se- 
kolah, seperti Pangeran Diponegoro atau 
un dalam kehidupan 
mpai sosok 
yang tak lelah "memberikan diri 


Pala atas 
benpomyat Lam 
dalan 
na 7 
, L Pawan Y 
sewaan PA 


cuek 
AA A banget, 
aka bass 
esust endah 
Swdah ditetngal: 
Wooet ya 


Soekarno, salah seorang proklama 
bagai pahlawan. James Laureri 
ota Balikpapan, Ka- 
tan Timur, menjawab dengan mantap, 
“Bung Karo jelas pahlawan. Ketika Bung 
Ja berani mel 


3-435-500- 
RP 2490: 000 


diri bangsa di tempat tertinggi 

Tiada poster Soekarno di kami 
mun, dia memi 
menonton film doku 
Karno. Dia bisa mema 
Ik orang mengidolakan a 
risma Bung Karno tiada tandingnya, pi- 
datonya membakar semangat rakyat. Bung 
Kamo setia pada apa yang disuarakanny 

"Bung Karno bilang 'jasmerah', 


Anti Bacteriah 
at Cover! 


Bung Karno selalu galak jika ada 
yak harga diri bangsa, 
pun, Bung Karno tetap 
ilangan sosok seperti 


Bung Karno juga sosok id y 
ban, siswa SMAN 4 Balikpapan. "Negara 
in membodohi Indonesia, ter- 
dan Belanda, Untung Bung 
Kumno pintar, dia selamatkan Indone 
Sekarang, Indonesia dibodohi negara lai 

Bung Karno juga menjadi sosok pah- 
lawan bagi Wisnu Prabandanugroho, siswa 
kelas XI Sekolah Highscope, Jakarta. Alas- 
annya, Soekarno rela berkorban. i 


n dengan negara yang jauh 
lebih maju dan digdaya, Pada ma 
juangan, Soekarno rela dibuang. d 
tak menumpuk kekayaan. Karya Hibban Basy Syar 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


- 5. 


"KOMPAS KLASIKA | Jumat, 9 November 2012 | JABODETABEK 


KLASIFIKASI IKLAN 


Wyuasa 


Tsslh  PETIODE LAWIKTOBET 


Surprisingly — "ma 
“ 


nperlihatkan perubah: 
ten berwajah cerah kini 
tanpa ragu menitikkan hu 
dah menampakkan " 
kita harus berj 


masuknya air dapat melalui beberapa lubang 
maupun dari sela-sela mesin karena gasket atau 
seal di antara blok mesin telah usang. Dalam 
memeriksanya, kendu 


canlah penutup oli mesin, 
Apabila warna oli mesin memiliki unsur warna IS 

esehatan, kendaraan pribadi perlu me putih, ada yang ganjal “ 4 

an khusus untuk menghadi 


"3g 
» tampil prima. Berikut ini komponen. — Peranti pengereman 5“ 
Pa JA 
23 


Karena itu, lakukan pemeriksaan ncvatioa (rom Mercedes Wen 
epan maupun belakang, Pastikanlah 
kada suara berdenyit. 


n sepeda motor yang perlu diperhatil lain masuk ke dalam mesin, air hujan 
musim hujan tiba agar tidak rewel dapat menerobos ke selasela tromol rem 
sehingga kanvas rem basah, piston, atau kaliper ! 


Karburator rem cakram tidak kuat mencengkeram piringan 
Persoalan klise ketika musim hujan a 
da motor rentan mogok. Derasnya air hujan 
apat menyebabkan udara masuk ke dalam mesin 
sehingga mengganggu proses pembakaran di 


Ata 8 UG 
ASIAN Bekas: Farma 21 8883778 Kania 21 


ruang bakar karen Knalpot 
air, Akibat proses pemb: empurna Air hujan juga dapat menempel di bagian 
inilah yang membu e knalpot dan leher knalpot bersama kot 


motor sulit untuk di yang lain. Inilah yang dapat membuat kni 
menjadi korosi, 
Untuk menyiasat 


yang masuk ke dalam 


bersihkan a 


alpot, Setelah st 


bahan bakar, serta 


Oli mesin 
Air genangan 


P— xINiVersam, 
CETRONIC " — €ISar, 
Tea LN MY pie Tp si 


Pen | MN Sa Oper: Benmter 1 MnJ 


MOUMUN Yanmar Kp IMO betah Metptan Gambar adalah liasi Oren 4 beton bertu 


@. 
@ TAMAAA MIO) @ACI PK: @ OMROPRAKTOR INDORSIN ONE KOIL) 
@WUDTV A7 @ DIGITAL CAMERA 16 Mp) @ (POSTURE (SERTA) 
@wnyi @sonem .@ PALIN SPRING MATTRESS SIT (LADY AMERICAN | 
@LOT2”  @ MPRCERATOR @ O1TnO (SPRING AIR) 


23 paus.Only 


9,11 November 2012, 


BRANDED 
? AIR CONDITIONER 1/2 PK 
“Tidak dapat gabungkan 


OLG oren) Tn aa frase 


) MAT 2 Home Solution 
G4 | evan | mandn 
bii PASMATNSO7 SMA yigrA 


AB4.15, 


totas Drew Locoton aa 
AAN - na To Lon 
s — Babak 
(3) (&) ( mena 0818:1000-19 tuitker 
AG -— Electronic Solution @elect solution gi 
Jam Na p BAN P YA MAA TI Masa NE Ne Masa aa oi Sa Tea ENAM Anna na setan Onecaekaonon na 


Oi 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 9 November 2012 


WATCH ES 
PADUAN TEKNOLOGI 


DAN KEINDAHAN 


WANITA sering digambarkan dengan 
sesuatu yang indah. Hal ini yang 
kemudian kerap menjadi inspirasi 
ketika menciptakan sebuah produk. 
Tak luput Citizen yang mencoba 
menggabungkan sebuah keindahan 


dengan kemajuan teknologi dalam 
sebuah produk jam tangan khusus 
untuk wanita yang anggun dan 
menawan. 

Merek asal Negeri Sakura 
tersebut menghadirkan Citizen 
L-Series EX1122.58D yang tahan 
air hingga kedalaman 50 meter, Hal 
lain yang tak kalah menarik dari 
jam tangan ini adalah penggunaan 
materi stainless steel pada case dan 
band serta sapphire glass yang lebih 
kuat benturan dan goresan. 

Rancangan terbaru Citizen 
1-Series EX1122.58D juga 
menawarkan sisi keanggunan yang 
didesain dengan menggunakan 
teknologi Eco-Drive, konsep yang. 
mengandalkan segala sumber 
cahaya sebagai penggerak 


EX1122-58D 


Teburan 19 berlian yang 
terdapat di sekeliling outer ring 
bezel menjadi keistimewaan lain 
yang ditawarkan dari sederet desain 
Citizen L-Series ini. Desain ini 

akan membawa Anda pada sebuah 
Inspirasi mengenai keindahan alam 
yang telah tertuang di dalam mother 
Of pearl seperti sebuah tetesan air 
yang mereleksikan keindahan akan 
(pesona alam. ("/ASPJ 


INTERMESO 


DESAIN AKTUAL, 
GAYA PROFESIONAL 


'SEBUAH terobosan desain selalu 
dinanti oleh penggemar arloji 
untuk tak hanya menghadirkan 
penunjuk waktu yang terlihat 
seragam dengan koleksi lainnya, 
Penambahan aksen yang tepat 
dengan segera mampu memberi 
perbedaan dan karakter pada 
sebuah desain. 

Misalnya bermain-main 
dengan warna pada bagian dia! 
yang dipadu dengan bahan 
Stainless steel—yang umum 
digunakan sebagai bahan arloji 
Warna biru yang elegan dan 
memancarkan gradasi apik 
dengan semburat kehitaman 
muncul pada bagian dial dalam 
arloji Swiss Military Freedom 
Chrono SM 10198JSNHO3YM. 

Arloji buatan Swiss Ini dengan 
sukses memberi sentuhan 
tampilan profesional pada setiap 


WATCHES 


S5 

SM 10198JSN.HO3YM 
pria yang mengenakannya dan 
mampu mendongkrak kharisma, 
seseorang, Kekuatannya pun 
ditopang kemampuan tahan air 
hingga 10 ATM. Arloji chronograph 
ini juga telah dilengkapi titur 


penanggalan untuk memudahkan 
membaca waktu. (ADT) 


1£' Eco-Drive. 


OTOMOTIF 


OUTLANDER 
SPORT 


The Legend Meets Urban Soul 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
Mango Rover Evoguc 3onte5pnt, 
block white svt 081310050002 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxstor Siar lak 
Cayeone V6 ATPM Biak ““ 911 
carera. 5 kmdrbseoerti, baru 
Phi 66602313/Snter 29150877 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Coopee Wito,Rcd 
Pluit 68602313/Snter 29150877 


'AUTOHAUSE IMPORTS 
Eyoaue 5D IVL/TV3 Wht.Red 
PKU 06601313/ntee 29450877 


Bentley Con GTO? hitam L9M 
cotey contifying splu'O7htim 
(oes cat Istw 20087878783377” 


BENGKEL - SERVICE MOBIL DIJUAL 


AC mo bermsih? Solusinya di | MNLAIMALAINI Bentley Continental GT Super 
aan So | Lea Fa 
baru Jl Or Susilo 1/13-19 Grogol Pemakai Hub: 081321110957 
Jakbar Ph5660785 « SEON620 JUMBOS 


Hummer H2” 6:2 doble cabin BUNGA 
Hummar 337 SUV Roy Stotk | tone MN 


Spesaist Install Power Baek | Ne aan Haa Mavon Bas 


Don pare 2 sean apa Mam M3 37 Ruoly U 
Sab aan AT AMA MOBIL Ge 
kavA) 0 RR dyogue 20: CHOSEN AUTOCARS 


on ad Stok Nur Porsche Boutor, Rod 


Velg 20”, Full Options: 
IK. Gading 29385585 33522239 


“Spesialist Transmisi Matic vw, 


eat Nord AUTO ONE SLIPI 

pahmomtonohanei gu, Pantai pen 

kuulatt0t7777021t3 | Sanottonya Radeoodsa | C0 5 Pub fct Ja 
IE KL. Rama Casa an | bae de, KA 


Cuoio 6SIHP, AW? 
“458b0idee giallomodena on nxx0 
#58itali gillo modena on pero 
Buto One Premium Cors Gta" 


Cosmic 7220003, 08569122170 


Discovery 3 4A Bensin 05 Silver: 
Groy,Ful pt 525i Ph 4210789, 


MOBIL DICARI 


LOL A pagun Jas mbl anda di 


bar daheg'tnggi Bn Situ/otan | 021-29308485 / 025888668989 | O811 970911 208872959255 
“tara 716326708120000011 
Auto one supi Evogue 201 
errari Rong toe» Blac. Wita, Red 


JAL O.1 Apa pun jenis mobi anda 


A1 Apa pon Ju mb anda | 160 Catngo Sada 03” | Sotmlom Wetan Bed 
Setan oete dan PU | "300 Spider D1 Gro Titan 
Good Condition La ws | Evgue pot Apit 


130 Spider 7 Gialo Modena" 
Ruto One Premium Cars Ban 
021-29208685 / 085080646909 


AUTO ONE SUPI 
Lamborghini 

Gaardo LP 560-1 Poarl Geoen 
Galardo LP 56021 White 

slardo LP 570-4 Super Trofeo 

Stradale Wite Lt4.N9007/150 
570-1 Supericogora White 

Auto One Premium Cars Eta" 

021-20308685 / 081206898737, 


panorame.20ineh wheel Rol 
10m 1,175 087370518686 


EXOTC AUTO FERRARI 
(SE ala. Spider Convertible 
asi tali Cove 
F0 Seudrla 20105teshCondt 
F36O Modena 20006004 condt 
599 HGTE 2010 fresh condt 

K Gading: 488.46.M0 


EXOTIC AUTO K.GADING 
Rol: Royco Ghost RodMadera 


JO Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dan coikami sg di 
Aan gh 68810777, 0810:776086 


JA O1 Bayar sewa Merk Modi! 
aman & cepat hubzAhong, 7011 
5951, 93601828, 085762062488. 


AI O1 Ambil semua merk mobil 
ash atau, Over krcdit. Hub 
0617191189. 081218211710, 


Automotif berani beli masegaa Ro Rorco Ghost Blatk 
merkthn dgnhrg pantas/tinggi Hua Ona 18816110 
Sauaikon PLAN ap Gan Sinema 
Nambotor.7r4 on beioshose | Range” Rover Evoguo 20L 
Nana an 
si/dupihat Wabyu | Marsata Red, Bose 20”-—uee | Harman Kardon Soun " 
2012 ko hay upikat Wahyu | Masa Ros Bose WR 20 Harman Kardoo Sound Syatom 


991 Cartora S.mht on bidkbose, 
sport cahar2)tutbo blckwhocis 
Panama Turbe'10.hr on BIK 
Auto One Premium Cars ta" 
021-20908655 / 08151272900 


2htar white, 10, blad, sir 
KGading: 158.46:110 


Ferrari F430 Sederia 2011 
(Abusabu Hub: 0815800755: 


ima smua merkMbI cast/over 
kredit Mub:08179986021-08121 
B21710-29540392rima SMS) 


$ Whn : Fhx3 Thn 4.754 » Cap 2 
Gmn : Fix 4 Thn 5.551 4 Cap 2! 


Win Cooper AT'2006 bin Agst 
Silver Kmtb, tb, Tani,” Hub 
s09era:0812 0996878 


Mini Cooper 5 Cabtoet 2012. 
Putihkm” ATOM, marcanty: 
so br,72791616/005491901722 


Win Coooer $ red 10 Km 8Rb, 
BIO Jt nopl, tw. pemilik 
langsung hob022-70519102 


Mini Cooper $ Turbo Cabriolet 
Sop AT 10 putih kMI3FOVRU 
Jok” KI.Xonon, Perempatan Ra 
90 DIMCPNIS)NOS9 PN7Z11NI8 
WWiniCooperCountryman'L, Pare 
Sturbated Amber Con, 
Rp600. Mub: 08102032152 


Porsche, Boxster 34 5 Back 


FASO putih, kuning: Calfomia 
FEOpt Marah, 899, FF. marah 
08151820185,0815970007 


MALB A/T TFSLA6 28 A/1 FS! 
08.20 A/T ISFLOS 20 TFSI 
A/T B0 TFSI A/T.io sorisa 
good dol!Tost dlu is avlabie, 


GrAmouR AuTOBOUTIauE Picase Contact: 021-9881321 


Cantana $ Tuo A8 2011 19 Turbo Rims, 
(ebay Kondisi Seperti Baru 400 Miles: | 418 Turbo F8 spead Muty- 
Cayeme 6 Mob: 081219013361 tronic OTR1OK Program akhir 


Thn bunga Ot Ath,Roady Stock. 
agan 08788499.3099 


(A6 24101 Burgen Red Bagus sk! 
Antik tg ISSI TT/K " A240709 


Cayanne Dies 301 
Panamera V6 36 
Garansi ATPM A Tahun 
ii 1100 8098 / 021 -7218750 


NG AUTO LERRv Ny par Test, 0811970211 - 08.7878.555.255 
Aa nan so | ketan ubi pur As tuneo 
Porkago Porsche Camne Ippo $ A5 To! MG Sl 
f na Mn pup st) 
bana deh UII Bunca os 
MG AUTO GALERNY | persen Cayman 20ax42 tiny, | 47 17 PU GA 
Marie KENA Reoteioke edan ma Ata Motor 
te On Rel Mbat Ni | senam anon S3 KG naas 
Ka Ray SP 22an 
Gak andai?” (ganosmunsa 26-wate | 852081 ang1 190018 
Kya K1 (2 Mb iba (ga Ya 
Aa aan iyah | ponscwconmamega ye | 90. ii Sts Ie Ma 
Hi 0b121022229 0 no) NO TB 


Bin Mat 


TT 1800 Turbo manual, biru, 
2000, im 20 asi, arang aa, 
fullorsnh bagus 087663000100 


Hummer H2 62 2011 Bek 
Chtome pack km low istkmowa, 
Garansi Mvb20131867192 


Hummer HD Nitam 2009 kondisi 

bagus DBS Auto jl tadio dalam 1 TT biru tahun 2001, Tangan 

dal 727ate1td Pemapa Pertama, 9 Kanit Bag 
en be Dt tentna | -Hub:013519000K otot 

Hummer H2010 Ser Crome | 09124357022 70907051 IT 

Pack V3 VR22 Km10Rb Sound how 

Syatem Hub :0811105007 “| Range Rover Erove SH 20 Fi 


Wnteidynamicehuury rear seat 
tntertainmwat « camera blak/ 
red vather Hub: 21:99762999 


(Range Rover Evogue, Putih lm 
htm mmPanerame,IV.Cam 5, 
96w:08151820105,0615970007 


metana 
bernada We selang 3201 Lai Ene'10 Silver, Stok Pig 


ea SOR Dynamie A88 Ho Sivos Sok Pa stw 

Banana ga PM, | 28 Bestngn Pet 

3 Came, ItRoa, 

TOP Suca Ang 91cdn" | 201 60an mp 2g tam 
arang Yennbataonsan | Meta 1. HubtAutoNar 

oorenjant Pontesvemsan | Mes 1, Mason 


X Type 2004 atom 015 | pp 


318108 PkatO5 Silver Intebeaeh 
gn 1 km 6Oeb asli ot bru Radio 
dim raya/14 106131575311 


3181 siar serve rec 
bagus & terawat. TT/Kid. Hub 
Grecn Auto HP 13 600 15 886 


3201 "06 Blad, Kond, Istimewa 


Jaguar 20 X type Hitam 2001 
Sue 1c, Antik, MB simponan 
Mub 16013333 AWAM! 2120611 


Jaguar 30 XF 82008 silver, 
twrury premium, km rendah 
Toam Auto 0813 1601 8888 805 


JAGUAR S-TVPE V6 
Ih 2000, hijau meda, nodilHa 
210i.Mp 081505177775, 


Jaguar X 25 V6 SE 2002 Sumo 
Ot T8pISI Ags 6330A7 Asu 
tansiANRIskAIh 03571586811 


Gn ndak Mrs | RR Nogun Superdared 200. | 221 24/2017 wara Ser 

Jan mrgansg | Psi d1 ba Ban  | (212104207 ara 
EA 

Lamborghini New LP 570-4, red VICO AUTO 

Aston Martin V8 Vantage S 1 | porscho Bowser 27 White On | 320/E90 Th.2005 Warna Silver 


Stone istimewa serve record 
bengkairesim hub08159233933 


3251/03/04,SIworstgn 4 dr de 
anserkmb2ib Ser roemlssat 
Rowtkhs pmakal 061511669000 


3251 405 90 Black On Beige 
CBU Sumootistimewa.km 30rb, 
2751 Mub0813 9677911 


Fartady 370 210 kuning, hitam | Rad Full Opt Mob: 02126210887 


Na tep PELAN 
Land Be 0st1y3 2005 | pa PANAI 
GP ri Beta Go Ke Le san 
Saad esa kaan 


Land Rover Discovery 4 th 2010. pentil mint 
Diesel Hitam Full option so br. 
T21atn6 / 08569190172. 


Mini Cooper Nik 20121Model | 4 0021 8. 
bar) Warna Merah Istimewa | AWO1 #00607ta 
08126357022 /B4R070SAC/TT | 025 #5211 O71 Anniesa 


SROI AT 2012 8 km2ed (vi pln 
5201 E60 D4 Dick kmbteb rsvc 
99622899 WholeTC M2 12/43. 


|. OTOMOTIF 


KUNJUNGILAN 


HONDA 


21” Anniversary HONDA MUGEN 
Bunga OYo (Brio Limited Sales) 

P7 P3 , DP 25 Nt-an 
— 3 4 Hanya untuk NOVEMBER'12) 


HONDA MUGEN GROUP 
“pun 

021-535 2000 homo. 
O1-S893 CO Service) 

IK Ughar Luar Barat 

'PUN Kembangan, Jakbar 
1 PASAR MINGGU : 

(021-797 3000 (Shawgom, 021797 2000 EServicel 
AL Raya sar Minggu Nas 10 Jaksel 


(ata 
sumusman C2 MEN 
Pan na Para 20K | Wonarsu 


Hub 10670935 
SRI executive 2011 Nik 2010 
space” grey.suwoof anon 751 
Cosmic 7220903 085691227711 


5231 FAO Th 201100 10)KM 


AI New Siron » Telos -Keola 
1005 baru, dijual Hrg Miring 8ng 
3.1 Tlo.8301088, 296036 


AI New Xenia Ang Mual Lcitn 
rarmmax PU Angs Mulai LSitan 


Ab tamat br610lLor Ter Angs Mi 2 #tan 
Wntsapmkai1081871989 "| M3 GTS Band New 2012 Fr | Panctn...701603-SO065L 
On fan kan A1 | Doi SL... 809355 
RIO Munvsivesstkpg | Gio O51s1i2o1e cne074007 | Fatmawati 108333 
Sa, Bagan Boa... BOH 2005225 
A1 lak md Ken Bad Doo... 032 
520012 Wnteemkmatistw | MNNCHEVROLET mang Pk M039OD 
5231 Bang 0, Low Kim 
38 icha 8, Istimewa | Nam Aveo,ornenCobat, | AI New Xena, AN Ne Son 


5231 B1 Blad,KmbrbLgsNim 
S2BI x12 WemkkmdibStnkPig 
530110 Siverkim9tb,Lsg Nama, 
530109 Siti, Kondistimowa 
Bestindo Ph:74062000. 


5281 2012. Executive Orisinil 
White On. Black KM” Dkit 
Waranty 08115135566 


5281 A/T 1997 Abu2 Mis,Teawat 
5201 E39 Silvor Th 2005.Mlus 
“201 E39 2001 Hitamumistrawat 
PMI 5/55 Ptx6560561/70. 


5301 639 Tn 2009/2004 Siver 
Ton Km81rbScvc Rocord.Antik 
hvb:60001928 Moxindo Autocor 


351 F102011Twin Turbo) 300 
MPSr00tkm2800 bla interior 
Boie.Spt Baru081311006888 
PRO LI 2006, Pajak Panlang. 
Tangan Ke 1 
Hub: 0812 8886 2023 
TOL 2005 Tdp 152 Angs 


15,204? Asuransi AIRSkAh 
Hubungi 0838-7159-6811 


Berbagai oo. T12028-2012. 
Trlos, Zebra Espass T2006 » 
Mobil'LainnyaG:150 Unit) Mobil 
Bagus Htga Menarik Lihat Mobil 
Tgl 9:12 Nopembor 2012 Whole 
». | 1 Mangga Dua Parkiran Lantai 
Dat 10 Hub 1OMAS 021-40628817 

Mat 00-2122-212233 »8nyk Hadiah 


Granmax PU L5CC Fob1O.Cash 
IJO KEADAAN 
a/n. sndf.Mub:021-92287305, 
Ookaneipn229 


Toles 251/ang2:IA Xonia 3017 
angkdit Sirion ISi/angL.dt R 
Stokebos sorvcartsat/dorbkm 
16831220/4600937 Tunas Dana 
(Su JIRY Bolasi km235 Calng 


Teles 2011 TX AT, Putihim. 
Ribu, Stok 6-2015, Rol, 
"Hub617 129 125(Gadig) 


Teles ts extra manual des 0) dr 
bat Silver terawat 181 jt Iwan 
0512837884 27,087886218687 


Telos TX MU2007 Silver Met, 
Hitam Met (No,Pol BM) 127,51 


Wow Captiva F. Penawaran kh 
“menarik Nov Andalan Group 
3061070,7396889,1533201 


Bina Motors: A06 Bi 


Captiva 2A Tyoe SS - 08/11 
Dutih metmulus rawat baik, 
RO (No90) Hu 0816896360 


Cantiva 24 L Marus sivor1 
Akhir (AI new mlam Gr 1001 
1 STNK 110.2856.011196811 


Captiva Bonus. DVD, Monitor 
€ameca mundr.Jok KILKF Cloar 
DonSrt Jin,Sun Motor JLPan 
Jang No. Kn Jeruk 5321359 


785.297 kondisi ng terawat, Nego Mubi(OZ1) 70773029: 

kam.90b, Hrg-L2bit, ajak baru | Captiva LT 07/08 Abu Met Tio 

wo Hubi08215270123 “YON OpLA/T Vela18.Ban be, 
Istmve72321726-05161206199” | MINEORDI 


TBSILTOBAKM2RD ASLI 


Ori. Mesin Bag Sangat Mulus | aptia T2010 2 Mtam hm. | AN New Fa, Focus Ranger 


RolbO1 Nego Tap | dot Bensinv07 A/T Bnsintarw | Everest, Escape Dp 2Otan Ban 
081519000183 0116510221/6680705AC/IT | Ran P5 Cot Te Mbi Anda Dan 
S1 Hu 
AUTOHAUSE IMPORTS | cagtnastat — Birercotordo, | 06568585014 
Kb Pace Fiat Oriando,Bonus menarik hny di fa 
610 MPadagod Woite «»« | Sondortonas, B3! Dati Wow rangerroasfiesta, 
Pit 66601313/20tor 20150077 | Sun Mt kalimalang oh 618515 | Eros" OpeBunga — Rendah 


Proses Cot 0096-7201-6616 


AI NowflestabotkandiscKhsAk 
Dir TahunePkt Acces Ful Promo 
085711110682 081294118820 


BUNGA Or (mvsirr 


AAN Cherokee SRT 300 Rubkon 
Sahara Arctic Dise Ust ATPM 


Temon Mota 
KGAsI LL A5a0000,p172225222 | 1460812881 nego dreams 
| tank Dit buangan 
Aiu GkAKESIDE AUTO. | API SAWARASPECIALPRICE! | Aan Fama 30 
Pluit 666 98:37 / 9900 6068 star Estope,2011.Linited,Putih, A/T, 


Loather saat, Surwoot, Kondisi 
bagus. Tol. 021-28707749 


Everest TOGI MarO9,HtnyTon | 
gsSki 238i CkeLiy Aute(BMG) 
70999579 / 0818.0611.3999 


Resta Sedan $ L6 A/T 2011 
pemakan 2012 sivor metim 
900 Hube021. 93003295 BSD 


Ranger XLT 20 TOCI Double 
Cabin 2008 MT Silver met mu- 
Ius Tit, Radio Dlm 33552567 


SIRAJAKREDIT 
Fiesta Facus Evorest Esp Baru 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


ML 350 Grand Edition Th2O11 
Putih Km Rb Seperti Batu, Hub 
081511007200 


Ya, 20 Oeel Putih 012k 
langsung” mama, BSI 
Sa Ktp Mob octa 


MA 0x12. Fob white kondisi 
mmubus tani. Hub: 00159703100 
1/051514072770 


4 Sdeve LB thn 2011 Hitam 
ATPM Waanty H, 145) Ontr 
090 72191616 015691901722 


MAN Ead12 5.0ronte, Istmv 
XIr20411S.gtokmsebstnkoig 
1225101 Bie, Kondistimowa 


8:25 105107 Hitany ve, Istw 
Kloot La ni | Ane ovttann 0 sie | MEHOHONG 

(3S MStolow Kmnistw | Mulus Mm A25 Nego 

KG30 Bani, S.Gra. Itu | Hub Peni 08768 748 2164 | Accord 07 Hitam Solid VTI A/T 


Jok KiTgn 1 murah 175i Hub 
0616 1682468 0813 11104856 


Accord 24 NTILOKM6 Rban, 
Hitam.MIs Skijrg Pakal 36306 
Jual BU,021-6500825/68001557 


Record, bg2jaroiredinorio 
angaikireo Vkookcxtondod wrty 
01 mdh05170058500.00221032 


(Accord VII 08 A/T Sitverstone 

Km33ROV-Co Jok ut uli 

2" | gooitvRA9".Xonon tra.z851t 
(hob.0812 19720177 


Actord, Bro, CRV, Frved, Jaz 
Free" Ukool” Bunga OK GPS 
Honda, Mugen Puri 5035 8000, 
0818992972,93385722pr0sesc0t 


130011 HtmkmirbStnk Pig 

X235 ic (Seat) 12 Mtmlstw 

X63.5FLO Sio, Stnk Pjg stw 
Bestindo Px70068000 


08 Sier/ltm Mengida DVD 
CD $'System Stir. MIS Krdt 
MMCt Meh 2801 005235531396, 


X6 30 Executive "08 Hitam int 
coklat Panoranik 3Grs TV VRIG 
Il os cat 675 087878780191 


NS Mn "202 Sport Paciaga ful! 
Ootion IV S.Roof ES VR2O | “00” cg) 10. Wat, Bid 
Facelift Antik Hub: 68913377 Matana a 


XS Th 2010 Hitam2TVKcey,Sun 
roolNolg 22.Pajok PioMIsTrwt 
PutoMat 2585.7731.1581 6819 


Jeeo, Wrangler Rubicon 03 
JALADES ArnnGroonMK kkt, 
IMDTPe Camas,KM e/-LOr, 
tr 625 (o090)hub 0817721701” 


Jeep Wrangler Sahara Dsl AT 11 
Putih, KmIIrb.VRAB.JKILMP OI 
Din Perempatan Radio Dalam 
(PMS) No 5 Ph 2211118 bk 


Parusuwono can 


Wrangler JK Sport 2010 putih. 
DR am JOrb so br, Radio Dim 
108. 72791616 / 085691901722 


X'07/08 Exact Bangku 38rs 5' | Wrangler mieg sport 40/2010 | Alt New Accora CR-V cv Brio, 
System Parmc Memori F'fcet | Stverpik Pig ITiutow Kmlstw | Cash/ Krdop ronKrdt 1-6 tm, 
unit) 628) 081808616172 7236202 17386220 bs TI Hub: 081219170001 


PASANG IKLAN DI.82 KLASIKA 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
T. Registrasi 
AKI PemSaN KL Hwa #ketotunemuatan REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor iki Peran Nya 
setara Saida tant mma tan Aan 00an 
Are kn aris Ba sas0tImak Stones 
Fe minso0mmi) 90000/mmk — 750001mmi 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


minimum: 96 karakter - 3 baris 
maksimum, 128 karakter — 4 baris 


arif yang tercantum belum termasuk PPN 


Gee im 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 9 November 2012 


39 


INTERMESO 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


ALcenang Programme cl AM 
mamimusenang cam 


(1765) 


FLAT TERE 
10 ARE YOUF 


1 AKu selatu mengagumi kemampuanmu menangani hewan-hewan liar! 
Aku tersanjung Siapa namamu? 


T' VE ALWAYS AZM/REP YOUR MASTERY OVER WILD ANIMAI 


“Wanita ita 
Krawen menyambutnya! 


GHE'9 

GTARSTRUCK— 

OVERA SUPER- 
CROOKT 


ar 


Il PADA 9 November 1825, tentara yang juga 
insinyur Thomas Drummond dari Edinburgh, 

Skotlandia, menggunakan lampu sorot imelight) 
untuk pertama kalinya ketika sedang melakukan 
survei di Irlandia. Bantuan lampu sotot 
memungkinkan mereka bekerja dimalam hari dan 
saat cuaca berkabut 

Drummond acap disebut sebagai penemu 
lampu sorot atas biaya Si Goldswortny Gurney. 
Nyatanya, etek yang ditimbulkan pemanasan 
bongkahan kapur (kalsium oksida yang dipanaskan 
hingga berpijr dan kemudian dipantulkan sefktor 


. 
: 1430 Sitot 
. 1530 Olivia (RR) 
ACARA 1630 Seputar Indonesia 
17.00 Layar Drama 
HARI INI Indonesia: Putri 
Bidadari 
18.15 Layar Drama 
Indonesia: Yang 
Masih di Bawah 
Umur 
19.00 Layar Drama 
Indonesia: 
di eparuh Aku 
PEKOMPASTV Iko0indonesia/ | 295 Tinu Dunia 
05.00 Islam is Mie Terkini (Live): Chris John 
0530 Kompas Sport 11.03 Permata Nurani Ns Chonlatam 
Pagi Islami Priyapinyo & 
06.00 Kompas Pagi 12.00 Sholat Jumat Dena olah 
08,00 Referensi 13.00 Indonesia Siang vs Choljiljanyn 
09.00 K-20 18:30 TV Edukasi Tseveenpurev 
10.00 Stand Up Nite 14.00 Indonesia/ 123,00 Box Office 
11.00 Sebuah Nama internasional Movie: Pirates of 
Sebuah Cerita Terkini Cartibean 2 
12.00 Kompas Siang 1403 TV Edukasi 01.30 Seputar Indonesia 
18.00 Inside Life 1430 Obrolan Hukum Malam 
1830 Sid TheScience 15.00 Indonesia/ 02,15 Film Tengah 
Kid Internasional Malam: Miss 
14.00 Jalan Sesama Terkini Congeniality 2 
M30 Scienceis Fun 15:03 Cerdas Cermat 4 
15.00 Penjuru Kota Pilar 


15:30 Suka Tani 16.00 Indonesia/ 


€scrv 


16.00 Megapolitan Sore Internasional - 
1630 Novstar Terkini 04.30 SL Liputan 6 Pagi 
17.00 Kompas Petang 16.03 Musik Sore: Keren 06:00 Status Selebriti 
18,00 Kompas Sport Banget 07,00 SL SCTV Musik 
18.30 Suka-suka 17.30 Kartun Anak Inbox 
19.00 Temukan Kata 19.00 Indonesia Malam 09-00 SL Liputan 6 
19.30 Spice of Life 20.00 Tungdesem. Teki 
120.00 Stand Up Nite 2100Bincang Malam: — 0900HotShot 
2100 Ayu, The Army DPR 10,00 SCTV FTV Pagi: 
OfWaspMen 2200 Indonesia/ 'Asmara 2 Milyar 
22.00 Showcase internasional li Kandang Sapi 
2500 Kompas Malam Terani 11.00 Sana 
00.00 K-2 R03 Tinju Rockand 199 utan 
00.00 indonesia, iang t 
ha Ed Haa 12:30 SCTV FTV Siang: 
Terkini Duo Kribo'in Love 
04.00 Jalan Jalan Islami 00.03 English News 14,30 SL Eat Bulaga 
(daerah): DKI Service Indonesia 
0430 Indahnya Pagi: 0030 Musik 16:30 SI. Liputan 6 
Pintu Cahaya 0130 Paket Daerah Petang 
(istialal) 17.00 New Cookies 
0530 TVRI Sport (Kumpulan Kisah 
06:00 Indonesia Pagi YA Kisah Manis): 
07.00 Pelangi Nusantara Empat Serangkai 
(Daerah): DKI 04.30 Seputar Indonesia 18-00 SCTV Sinetron: 
08.00 Rumah Publik pagi Super ABG 
09.00 Indonesia/ 06.00 Go Spot 19.00 SCTV Sinetron: 
Internasional 07.00 Dahsyat (Live) Love in Paris 
Terkini 09.00 Sinema Pagi 120.30 SCTV Sinetron: 
09.03 Asyiknya Bertani (TBA) Ustadz Fotocopy. 
09.30 TV Magazine 1100 intens 21.30 SCTV Sinetron: Si 
Pertanian 12.00 Seputar Indonesia Biang Kerok 
1000 Indonesia/ Siang 2230 FTV Utama: Cinta 
Internasional 1230 Sinedrama: Lewat Sepiring 
Terkini Pembantu dan Nasi Uduk, 
10,3 Wira Usaha Tukang Ojek 
1030 Hari Pahlawan. 1900.Cek& Ricek 


tina 
Fa. | Pang Sorot Pertomo Digunokon 


PP TPA 


itu adalah hasil karya Gurney pada 1820-an terkait 
petcobaannya terhadap pipa tiup oksi-hidrogen. 
Namun, Drummond menjadi orang pertama yang. 
takukan pemanfaatan praktis temuan tersebut la 
yadari kegunaan lampu sorot setelah 
menyaksikan sebuah peragaan dari efek tersebut 
oleh Michael Faraday pada 1825: 

Ia kemudian mencoba menggunakan lampu 
sorot untuk mercusuar, tetapi ternyata 
pengoperasiannya teralu mahal, Di kemudian hat, 
lampu sotot digunakan di panggung teater dan 
untuk pencahayaan mikroskop. (“/ACAI ? 


Ta 


INTERMESO 


LAYAN KO) 3 | 


MEMIKAT DENGAN GAYA 
“SOPHISTICATED” 


GAYA elegan dan sophisticated kini menjadi 
sesuatu yang lebih mudah diterjemahkan dalam 
tampilan berkat bermacam aksesori yang bukan 
hanya apik, tetapi memiliki performa unggul 

Jam tangan, misalnya, fungsinya tak lagi 
sekadar untuk menunjukkan waktu. Kini barang 
tersebut menjadi salah satu aksesori penting 
untuk menunjang penampilan. Modelnya pun 
bermacam-macam, seperti Bonia BPT193: 
1035C yang didesain khusus untuk laki-laki 

Dibuat dari bahan stainless steel, jam 
tangan bergaransi internasional hingga dua 
tahun ini memiliki beberapa fitur unggulan 
seperti chronograph function dan date display. 
Fitursfitur tersebut dibalut dengan beberapa 
nilai tambah lain yaitu bezel with tachymeter 
in IP rosegold, black dial with IP rosegold, dan 
buttertly buckle, (ASP) 


SKYFALL 


edan 


17.00 Zona Juara: TV 


lantv) 


Champion 
08,55 Topik Pagi 18.00 Aladdin 
05,00 Wisata Hati 19.00 Fathiyah Season 2 
0530 Lensa Olahraga 20.00 Jagoan Silat 
06,30 Hati ke Hati 2100 Raden Kian 
Bersama Mamah Santang 
Dedeh 2200 Tobat Sambel 
07.30 Fenomania 28.00 Tarung Muaythai 
08.00 Selebrity Punya Indonesia 
Story 00.00 Premier Preview 
0830 Seleb @Seleb 0030 Sidik 
09.00 Winter Sonata 01.00 Obat Malam 
1030 Now Friends 01.30 Lintas Malam 
130 Topik Siang 0200 Cerita Dini Hari: 
1200 KLIK! Mimpi Gadis 
18.00 Tom & Jerry Pengamen 
1331 Cphota Bhgem 
aka Bima Sakti -- 
1400 Tom & Jerry 3 
1430 Chhota Bheem (EKA 
aka Bima Sakti 
15.00 Tom & Jerry 05.00 Obat Hati 
1530 Chhota Bheem. 06.00 Live Fokus Pagi 
aka Bima Sakti 07.00 Live Kiss Pagi 
1600 Mr. Bean 08,00 Halo Polisi 
1630 Coboy Junior 0830 Sinema TV Pasi: 
17.30 Topik Petang Melodi Cinta 
1800 Pesbukers 1000 Sinema TV 
1930 AI EI Dul 
2030 Endiess Love 
2130 Chatting Dengan 
YM My Girlfriend is 
2230 Sinema Spesial: Gumino 
Deagful Melody 19:00 Drama Korea 
0030 Topik Malam Siang: Yes Captain 
0100 Lensa Olahraga 15:30 Live Kiss Sore 
Malam 1630 Live Fokus 
1700 kata Hati 
18.00 Drama Seri 
MNC Keluarga: Takdir 
Cintaku 
0430 Lanjutan Taman 20.00 Sinema Pintu 
Hati Taubat: TBA 
05:30 Lintas Pasi 2200 4 Minute Volume 
06,00 Starlite Up Party 
0630 Oscar Oasis 00.00 Live Bundes 
07:00 Shaun The Sheep Hiahllaht 
07.30 Upin Ipin 00.30 Mitos 
08.00 Serial Pilihan: Air 01.00 Fokus Malam 
Pembawa Berkah 01:30 Sinema Tengah 
09.30 Serial Pilihan: Malam: Cinta 
Keranda Mayat Bukan Untukku 
Menuntut Balas 
1030 Kisah Unggulan: 
Dua Kacamata'.METREPTV 
Sintren 
1130 Lintas Siang 05.05 Metro Pagi 
1200 Layar Kemilau: 07:05 Bedah Editorial 
Kisah Asmara. Media Indonesia 
Berujung Petaka 08058 Eleven Show 
1830 Drama: Obsesi 1.30 Metro Siang 
Kamila Anak 18.05 Wide Shot 
Durhaka 18.05 Metro Hari Ini 
15.00 Kribo 19,05 Suara Anda 
1530 Lintas Petang 20.30 One Fine Day 
16,00 Animasi Spesial: 2105 Top Nine News 
Chip N Dale 2130 Kick Andy 
Rescue Rangers 23105 Newsmaker 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


muda 


23:30 Metro Sport 19.00 Raja dan Aku 
20.00 Big Movies 
1 Platinum: 
Bangkok 
Dangerous 
05.00 Khazanah 22.30 Big Movies II: Air 
0530 Sport 7 Rage 
06,00 Ragam Indonesia 00.0 100 8 Sport 
06:30 RedaksiPagi. 0100 Buletin Indonesia 
07.30 Selebrita Pagi Malam 
08:15 Makan Besar 
:45 Ga Nyangka 
09.45 Spotlite 
10.45 Warna 04,30 Kabar Pagi 
11.30 Redaksi Slang 0630 Apa Kabar 
12100 Selebrita Siang Indonesia Pagi 
12.30 Si Bolang Jalan- 08.30 Selera Asal 2 
jalan Keliling Indonesia MM 
1800 Buku Harian Si Kabar Pasar Pagi 
Unyil Coffee Break 
18:30 Dunia Binatang Kabar Siang 3 
14.00 Koki Pintar 1830 Ruang Kita 
1430 Browni 1:30 Kabar Pasar 
15.00 Tau Gal 15:00 Indonesia Super 
15:30 Cooking in Match Persela 


Paradise 
16.00 Jejak Si Gundul 


Lamongan VS 
Gresik United 


SPT 193 - 10356 


www.adtime.co.id 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kel (se) yang disebat area, 

Tujvan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Mngka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 
Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


1630 Redaksi sore 17.00 Kabar Petang 
17.00 Merajut Asa 19.00 Satu Jam Lebih 
17.30 Orang Pinggiran Dekat 
18.00 Hitam Putih 20.00 Apa Kabar - 
19.15 On The Spot Indonesia Malam 
20.00 Opera Van Java 200 Kabar Malam Oman ina Faaa . 
22.00 Bukan Empat 22.00 Menyingkap Tabir 
as Ma 2230 Kobar Ana . 
.45 Dua Dunia Kabar Hari Ini 
0115 Wat alan Haa ——. edi sebelumnya 
.45 Sport7 Malam. 67 2/9 314 
01.15 Redaksi Malam 
OA5 Teater Malam NX Aa kABG 
The Theory of 
21 sis 7isje 
Everything & Sarla stelt 
104.30 Reportase Pagi 94 9|s 1s|si: 
GlobalTV 8z0siam itu indan 732 ojejs 
06.30 Insert Pagi asali alsl7 
05.00 Dora The Explorer 07.30 New Rangking 1 ap elsalris 
05:30 Kura-Kura Ninja 0830 Sinema Indonesia Mean - 
(TMNT) Pagi 
06.0 Spongebob 1030 Moccachino Pu 
Sguarepants 11.00 Insert Siang aa 
08.00 Penguin ofThe 12100 Bioskop Indonesia 
Madagascar 14,00 Reportase Siang “yg 
08.30 Awas Ada Sule2 14.30 Sketsa | 
09.30 Hot Spot 15.45 Show Imah " Amyu, The Army of Wasp Men, 
10.30 Obsesi 16.45 Reportase Sore (Kompas TV, pukul 21.00 WIB) 
1100 Buletin Indonesia. 17.15 Insert Investigasi 
Siang 18.00 Cinta Cenat Cenut MI pedalaman hutan amazon Brazil Utara, va remaja 
11.30 Indonesia Bicara III 'Kayapo berumur 20 tahun bernama Beptoy dan Baka akan: 
12.30 FTV: Cintaku 19.00 Bioskop Indonesia. MPmelalui proses penting dalam hidupnya. Sesuai adat, usia: 
Dalam Sebungkus Premiere 20 tahun adalah waktunya menjadi ksatria Kayapo lelaki 
Gado-gado 200 Bioskop TRANS PM Yang kuat dan berani Disemangati oleh saudara sesama 
14301005 Ampuh TV: The Bourne: 'Kayapo yang lebih tua, keduanya tidak punya pilihan selain 
1600 Fokus Selebriti Identity Ka Sa ME NA yan Deranaan 
16.30 Naruto 23.00 Yuni Rafi Idan biasa disebut “the killer wasp”. 
1730 Transformer 00.00 Gila Liga | 
Prime 00.30 Sexophone 
18.00 Untung Ada Sule 0130 Reportase Malam 


kara dapat diubah oleh pengasuh tesis. 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 9 November 2012 


INFO FILM BIOSKOP 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


Tu 


/ 


MAX 
GANDARIA XXI IMAX 
1245-15.30-1815-2100 


Premtre 


1900 12045:245 
1 


Eo35n9sh 
25 


KYFALL 


KASAMANKA: 
1230 1915”15.15-1600 1800. 


1230-1930:15,15-1615- 1800 


STuoiO 0 PREMIKRE| 
145:1318:1830:1660-1815 


0902” 


12.45 - 15,30 - 18.15 - 21.00 


BePERuence at (“Yyeyyy DKI sawoaru rr 


caranya: 
1 Klik 
x 
3, Isi 
4. Kiri 


Pendaftas 


V 


1 


#seYratu 


007” 


PUNK 
1200-12.15.1245-1445.1500 
1930-1730: 1745.1615.2015, 
2030-2100 
SEMABUDI - LA PIATIA « SURYA M2 
1230-1300 15.15-1545-1800, 
1830-2045 21.15 
JAKARTA XXI - CILANDAK 
1290 -19.15-15.15-1600- 1000, 
184812045, 2130 
S1W010 xi be 


1230-1930 1515-1615-1800 
1900:2015 21-45 
MOLYWOOD Oi 
1245-19.15-1530.1600-1815: 
18245:2100.21-30 
PONDOKINDAH 20 
1900.1930.1545 1615-1030 
1900.2115.2145 


KYO TUNJUKKAN KREASIMU 
lewat film pendek 


2. Ikuti syarat & ketentuannya 


N JAM MAIN 


x 


Pn 


formulirnya 
Im film pendekmu 


Ru 


MEGA BEKASI XXI 
1230:14.40.160-19.00.21.10 
GANDARIA DI» 


GADING NU 
BOTANI DG» 


SERPONG NU» 
UIVING WORID YO - 

PLATA BLOK M 

12451455: 1705.19:15-21.25 


METROPOLS 
IC » MAL UP?O CIKARANG 


Tab T24s. 1415-1500-1545. 17A5 


1800: 18.45:2015.21.00-21AS KLANOYA » 


1300-1515: 17.30. 1945 
ai 


SUANTUNG -GALANT 
1818 1830 17.46 201 
Mam GinnoNa ane 


IMO IMO. 16.00. 191 
Wu Gi 
1210-1430.16:0.19:10.2130 


ana an Ga 

inang Mama te 

Tale Tag TNO. 1420. 1615 

Ia IA 10. MO Ne 

AO ND Ata 

Mr 

115. 1400 1815.1461700 

ni. 00 Ai dah 

io PNOKAS SYAN 

Man Oman 

Hi OAAN Moon 

TAMU BALAI 

BR KARAWACI - 

SERANG MAL BELA » 

MAL U7O CIKARANG, 

Kan es 

Mimi. p 

Ion Ian Ian 1500.1620.1700 

Ino. 900.010 #10 DD 

20601 ROE MAL 

Wae iapon» 

Ponoon Otot 

Kena 15.210 

tim moi aye 

TR 1900. 100-210 

Ob 1600 100.210 Alex cross 

1Bo.T4t 100-2100-2200 
#ietntim D 


1300-15.45. 10.30-21.15 


0 
(GRAND MAL BEKASI 


biodata 


CUAMTUNG - DEPOK » 
BOGOR TRADE MAL» 
(CINERE » METROPOUS » 
MALL UPPO CIKARANG, 
1230.1430.1630. 1.30-2020 


TAS 1445. 1645 1845-2045 
PLATINUM CIBINONG SOUANE 
1245: 14351625 10.15.2008 


1318 15.15, 17215: 1918-2118 
CNRA XX » MEGA BEKASI XX » 


BOGOR TRADE MAL. 
1215”1425-1039-1045:2055 
12309 Pn 830.200 


1230:1440:1650-1900-2110 
KASABLANKA XXI 
1230.1700.2130 


BIOSKOP 


BEST PICTURE 


KLIK 


OBE AWARD” NOMINATIONS 


josern GORDON-urvi ri 


Ulu 


NI PREMIERE 


PLAIA INDONESIA XXI » 
PLAIA SENAYAN XXI » 
KASABLANKA XXI » PURI XXI » 
KUNINGAN CITY XXI» 

PU VILAGE OI» 

PONDOK INDAH 1 MU» 

PEJATEN VILAGE XXI 
12451438: 1705.1915.2128 
KEMANG VILAGE 00: 1245-1455 


PREMIERE 


MAL UP?O CIKARANG 
1245-1455 :17085:19:15 
murzGi 

1900. 1515:1730.1945:2200-008 
BUTI MOI: 1430-1200 


STUDIO XXI fx 3-0 » 
Panai. 
So. 
Pa 

Pa da Koe on. 
Ta ag? 


30 
1230 1440-16:80-19.00.2110 
Bun G13-0 
1200:14:15.1620.1845-2100.2915 
BUTIMO1I-O 

IRIS: 1645-2116-2330 


TAPIAZA 
1245 1438:1705:19.15:2125 
EMAK GM 
H T230. 1440-1650 

Bumi pp 1145-1615 


20430 
1245:1438 1705-19.15-2128 
BuTcr 3-0 

1218: 1645-21.15:2330 


BUTZ SGP 11200: 1430-1900 
(KEMANG VILLAGE 9: Je 1425 


ATU mejactivity 
t SJlONitojuhia 


Ag » '£ 


Maa 
INSAISIS IS PAS 2118 
Bun G 

1900-15.00.17:00.19100-2100 


ta 
WES Udan a fu 


“ 


KARAWAGI CILEGON 
INS 1518: 1215 115-2115 
CIA XX » MEGA BEKASI XX » 
JAMIN » TAMINI 


MENROPOLS 
249 Led. 16.5 185-205 
SOUANe 


T00:1500 17.00.19100-2100 
KEMANG VILLAGE 1230. 1440 


PARANORMALJACTIViTY 


KASI 
1818-1815: 1715-1915-2148 
Butt 

1400” 1600-1000-18.45-2000 
2045 2200 

PLATINUM CMINONG sOUARE 
1230 1448. 16.40-1830.2025 
BUTZ ee VAVET -BUTE MOI 
1900 1500-17100-19:00-2100 
SURYA Ma 

1818 1505:16:85-18,45-2035 
mun ep 

1330 -15.30.17.30.19:30.2130 
GUANTUNG 

18001450. 1649-1830-2020 


BUM CP VAVIT 1200: 1800 1000 
GM: 1900-21-10 


#acatnonce SA ADIRA. pati” 


(FT MESTU MANKOTA KARYA 


Mimmksuzuki www.mk.co.id 

CMANGGIS 021-87703918 KEBON JERUK 021-533 2020 
TANGERANG 021-552 5140 ROKY 021619 233) 
CILEGON 0254381500 CILEDUG 001-730 7999 
KARAWANG 0287-403482 PURWAKARTA 0284-822 6166 


|| moBi DUAL 

JI konon 

AN New Accord VTIL A/T2008 
hitam, bm 120 as vc tecord 
Honda 900901160316 167 1917 
AN meet CRV. Ja2 


Bro,0dys.Rdy stockba Ondise 
moek:68663302 001380066638 


to Angsem 2lua, Jazz Bog Oi, 
Frood Sng IX Accord Ong 24, 
(CRV Rey Stod, Year End Promo 
MondaCakraPangukir 3005570: 


mrloperkoran 


Bro,Ja2 Feed KIR 
«Nc001.890W/Angzitey TOP32IIn 
HondahulstaMtang932 "612399 


(City 12010 Manual. Warna 
AburAbu Tus Metalik Mulus 
Mub02133558508-0217085B062 


(Gty Vtec MOB Hitam tan sr 
ec Stnk pig km23tb stw CRV 
ZA ATIO Hitam Silvr km rah 
Hu or 2856 neg0 Prima” 9303. 
70572960197 BNIG DIT KG 


(RV /07, 24 ce Hitam, But Up, 
Sun too, E “saat. km 310, 
Auto mega 15947129 


CRV 210 AT Tan 2008 Silver 
Seperti Baru, Radio Dalam 16 6. 
Hub 085691901722 / 72791616 


CRV 20ce AT2O Silver Km 
10900 Ksadaan Mulus Original 
Psuransi Hub 0957-2821-1367 


CRV ZA A/T 2007 Siver Metalik 
TanAips pernik) Km,93b,230it 
ng9o, Hub: Yanto 081510215367 


CRV 24 NT 2011 Hitam 
Km16R0, Istimewa Jual copa 
320) Hub: 0612 19609238” 


@ 


CRV 24 Matie2011-2010 Nitam 
Tani, ok kit seru recard ist 
Mub Abbu Car oh 70016865 


(Cw Bro Accord City Freed Jar2 
R stock krdt OR/ Cin Vkooi 
Wong jatinogar.021-45919698 


CRV, Bo, Jazz, Frood, Rendy 
Kradit 5/4 5 Thn DP Murah 
MondaHsyimAshari 6331156-59. 


(CRV 2008cotattuatspt Ntam) 
Pkai Sndi Dr Br,Srvice Honda, 
TrWLIMIs Bersih 067000-200232 


CRV 2006, A/T 2100x, silver, 
terawat, cr-wanita, 175 nege" 
081314206555/ 0618911039 


Freed PSD "09 ATdOro S.ree 
189te Jazz VTEC 07 AT Facoit 
Rt mis SKK HUb632207) 


(CRV "2011 km 12rb, pakai dr bi 
Servic rotord, dark mocca. Hub 
Osin 19978 


OTOMOTIF | Kursi 


Freed SD 2010 siver metkond 
terawatkm endah, Lagther, 
ve ec Mob: 0811173129 


Freed pSD 2011 A/T Putih, V- 
Koo Tangan Pertama (Langsung 
OMNIK) Hub: 0858 13538155. 


Freed PSO A/T 09 Am 17000 li 
Abal met MULCRV2 1 08 AT 
Hitam Istimewa 25616737 | MANNSUZUI 


Freed PSD/O9 SilverdMtm tgn | | Ali New Giga FRR 7,5 MFTRS 
serv rec bgs skiwAccord VTI MT | G5 MRendy Stock,FVR(0x2), 
105 Coklat nopil Stnk pjg Prima | FV2(6x8) Oumo :Mictobus DLX 
93837057:2996M197 BMG D-17 | EUFC12/16 Seat)ELF 4/6 Ban, 
Bk EL Bahaa EU Hatah 
Jaan RS A/T,2000, Silver Stone | (ca Gileray.GPS,8B Armstrong, 
Service Rec 2511 nego T1/Krdt | Tiar 32” Ipad 2 Bunga Ringn. 
32208099 -061287281067”” | Ati au POKIBOOI 
Jazz RS Mtic, w putih 2010 akhr | MGD:6128000 / 85D:5386000 
Bihaan Tenang 
Fla an beo | AltewGIcn FppeTRgwnan, 


IVZ Dump BAFUM 
Juz, IOSI, tahun 2004, siver, 


MBus 16/12. Soat anter,0P 
hub Lisa 0815:9797.847 atau di | Rorv/Bng05.Hdh mobil Karabha, 
24068: pada Jam kerja 


Patkasa 021-6299318/ 6399500 
(Oddsey AT all new/10 bin 12, | Dump Truck FVZ 6x4,VM 6x2, 


Wow Tucson LAH '00-14e 
Avega 06-11 Tniot02:09- Gote 
OSituson 0506, Ph 
72031207 22007681) 20417741 


Tvcson Matic 12012 Hitam Sot 
Batu KmnaRb Mega Kemayoran 
13 Hp0022.2221-2162 


kmaib.Wim Siber Tgn Lkond | PAR MZ PIR Me boe/banttuat 
Oke Mub0837A7 “| tirribanahtaba Li saat 
D-Ma s/owbo cabin ist 
Havunoai nga marik HubiPT Rahardia 
kala: 626620-56911308 
MALXG, 512012, Hitam,2TVJok 


BII Mkrobus Ready Stock» 
"DP & Diskon Super Menarik 
Kualitas Karoseri No, 1 
Pasar Minggu 7985338-7975333 
Kelapa Gading... 052092122 
Bekasi..o.. B8D1004-680363 


Kuli, FU Opt.B3s SklSpt Baru 
Global"0816997809/76771618: 


Taler0, GLa, Hitam, Terawat, 
Servke Dial, Resmi, Manual 
0852 1919 0090. 


OTOMOTIF 


SIRAJAKREDIT 
IL ANi Toe Baru, Do Kecil 


Panther PO? Biru (No.Pol R & 
BM) RoJ5St (Nego) Kodoya 


(0217-58354005/5801201/66”” | Kk Apikasi nine 3 Jam OK 
Hwa H menceoes 
AMI new plant, ng A7, do AUTO one supi 


Bian, y.mio, cash bock," kia 
usat.97163352/081316984063 


AVI New: Rio Picanto Sportage: 
Progo) Tavele: Ambulangei 
Wadah lsg GPS. Hub: 7902858 


ID mazoa 
ZR AT (HB) Sivr 2010, Km 


17rb, 1005 Oxs Gs, bagus) 
Marga 15Bjt Mub.0811.196811 


1 pe R Baru)hitam dan Puti 
Ready HubOB17.115.25 CastV 
Kredit / Tukar Tambah 


(067 2010 Type R warna hitam 
Cosoic 7220903, 0056912277M 
(X9 Mati2010 hitam, km 16rb 
asi Jok kl, too, Camera, Tan 
Iristmw, Ahba Car oh 70016660, 


(OKI GT Facehit 2009 Abu-abu 
Radio Dalam 168. 727916167 
085081162920 


Sl 200 Galenite Sivor an Sa 
hara Bigo Ful Spec Sport Pa 
SIK 250at on ad Lsoae pack 
€ 250 White Coupe 
Auto One Promjum Cats Btar 
021-20305685 0616560749 


'AUTOHAUSE IMPORTS 
LS 390 Whito on Rod Deslano 
he most KeptCLS with rear ant 
SEK 200 AMG Black 
'Stk250 AMG Silver 
E250 AMG Whtectoy 
Pit 66401313/Soter 29190877 


B170 Ih 2007 Wara Sitver 
Panoramic Jok Kulit KM 40tb 
Mulus Hob 06161918941 


Ben E250 CGI AT, thn 2010 
Warna hitam. metalik avant 
guard) Hub: CENL1771099, 
087775061575 


Benz $ 350 New Model 2006 
Titam Good Condition DES auto 
PrntS1a6 


(RX4/2003 AT Hitam Km Rendah 
Serv Rocor VeRac 20 Lsg nama 
Pembeli, ub:0616:192.007 


Cara Jitu Memilih Jok Kursi Anak 


KESADARAN keamanan berkendara di te 
ngah masyarakat Indonesia makin nyata 
Keamanan ini pun tak hanya bagi para 
pengendara, tetapi juga penumpang, khusus 
nya balita. Namun, tak banyak orang yang 
sadar bahwa penggunaan child seats atau jok 
anak pun harus tepat tepat 

Situs childcarseats.org.uk mengemuka: 
kan, kecelakaan yang terjadi pada kecepatan 
30 km/jam, mampu menghempaskan anak 
yang tidak terjaga dengan baik sebanyak 
30.60 kali dari bobot tubuh mereka. Mereka 
dapat terlempar keluar dari kendaraan, 
mengalami luka ringan maupun serius, atau 
bahkan berakibat fatal 

Itu sebabnya teraman membawa 
anak berjalan-jalan dengan mobil adalah 
menggunakan jok anak yang sesuai dengan 
berat tubuh serta ukuran anak. Ukuran yang 
tepat mampu menjaga tubuh anak tetap 
pada kursi sehingga mengurangi risiko fatal 
maupun terluka ketika terjadi kecelakaan. 


cara 


Lalu, bagaimanakah cara menggunakan 
jok anak yang tepat? 


1. Gunakan jok yang menghadap ke belakang 
untuk anak di bawah usia 2 tahun. Hal ini 
sesuai dengan rekomendasi American 
Academy of Pediatrics (AAP) yang dirilis 
pada bulan Maret 2011. Cara ini dianggap 
paling aman jika mobil mengalami ben 
turan. Lakukan posisi ini hingga anak 
berumur 2 tahun atau jika tinggi dan berat 
badannya telah mencukupi, sesuai dengan 
anjuran produsen. 


Perhatikan sandaran jok. Pastikan jok bayi 
mampu bersandar pada sudut 45 derajat 
untuk memberi kenyamanan sekaligus 
keamanan bagi si kecil. Hal ini menjaga 
tubuh bayi dari kemungkinan mengalami 
benturan pada bagian leher atau tulang 
punggung. Apabila terlalu tegak, leher 
bayi juga bisa terjatuh ke bagian dada dan 
mengganggu saluran pernapasan 


3. Keamanan. Pastikan bahwa tali pengaman 
mampu menyokong tubuh anak dengan 
baik sehingga tetap menjaga posisi anak 
dan memberi perlindungan penuh. Setiap 
kali memasang tali pengaman sebelum 
berangkat, pastikan tali cukup kencang, 
tetapi tidak membuat anak merasa sesak 
National Highway Traffic Safety 
Administration AS menganjurkan agar 
selama mungkin anak menggunakan jok 
yang menghadap ke belakang hingga 
bobot tubuhnya memenuhi standar. Untuk 
anak yang berusia 4-7 tahun dapat meng 
gunakan jok menghadap ke depan. Jika 
sudah semakin besar, bisa menggunakan 
booster seat dengan desain lebih besar, 
tetapi tetap berada di kursi penumpang. 


(ADTI 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 9 November 2012 


MOBIL DIJUAL PAKUBUWONO CAR 
Keyla 
s0lu2 

RHYS AUTO GALLERY. 


Pick Up Mini Niaga 
( MITRA, 


Jocp Wrangler 2D, AD AI Typo 
081513720094, 08170122279 


15280 Short tn00 black on bela 
Src, 285) n190,teutiDI PRO 
Motor 1507991, 0813 10 3618 


5350 new mt06/07 ATPM, kan 
1eb, hitam, service record Hub 
0631:999101 


MERCEDES S500toinsr Him Pnnic 

' Ke Pe 
BunGn Os Meat 

BISA KN | sz002002 Pot, Mim, bagasi 


vakumintorg.body, mukts, om 
emo M0085720096877 


.S2ROFLOL htm km39rbvrlBamg 
E2b0elg05 km5ttbec21001903 
ISO O7eML320 122: 32068985 


15300 2009 Hitam.Kmrb recasii 
.Wald Black BisonVr R22.1005 
1s, Simpenan.2818897071 


15300 2008 blk on blge 31V 
Ikm 1Mrb antik ac sery smpanan 
erie con Hub 622299 


15500 TW2003 Silver Atas Nama 
Tgn Ist Skl MGK Kemayoran 
Lt Mp0021.222.12162 


SI. 500 2004 siher, 
20 ful original antik, Hubungi 
Ose-1870029 


SUK TW20O1 Coupe Warna Biru 
Barang Istimewa” Hubungi 
0811357022 84907051 C/TY 


SLSE3 AMG 2011, Sivoc Mot, 
MUeAtpru” Warta: 


€ 100 K 12001 siver, ful 
cranilkm 40rb, Sovc Bok resmi, 
Iva ZASi n090002193093071 


(200 (CGDItan2010 KM 10e 
Jamin AsilTgo! Dr Baru,U Hari 
Ini Juga Hub.0816852787 


.€200 Kompresor Thn 2009. Krn 
301p sot bt, Rao dalam. 108 
72191616 //065801102920 


6200 05 FeLit Flo Cubinet 
Silvr on Black Km3ebIDI PRO 
Motor 4507941, 08138100 3668. 


16300 Ave/2011 Mackponor 
260 Elegance'2003 black 
Mutooyal BO5 081973113756 


210 tlogance,Hitam TW2003 
SunootJok KulitAntik. Garage 
Motorsport 0821.1106.1010” 


(C200 Avantgarde 09 SiverMIs 
E250 AVG 2010 Hitam,Km 277 
ARutoMar 2585.7731 4581.6819 


(6200 randnew hitam ex hadiah 
Bunga Os-2the B17O Bcig2006 
Ful'or »99909000/ 96057755 


(2200 Komp Mal Ava APOS Htm 
Tani Atom 1001MI2 Esoat Jt 
Mub10817 165 911 Jatiboning 


(C200 wara Hitam 2011 CGI 
Istimewa garansi kam 2000 hrg | cxy #y 
APK Mu R12 aa 


.C200K AVG/09 Slverstone,har 
man Kardon, KM: 39 R0.136 It 


ramic 


O21-110110 
Ol 15606140 ve 


do Ayto 


081770129 00965217771 
2001 dasse O8 siner 140 Km | Penata | 
As Tan 1 bm pernah abtakan 

Ten 500Coue New engine B-turbo 


LAI 108 HP, GOONm Rstock 
1012” t200Cotpe, E250Coupe, 
63500upe War & ISP atom 31 
T.021-7962304, 021-1521515, 


AAU New Mirage/Outlander/Paje 
10 Dakar/Strada,Mah Mk Frea 
Wekooi Disc BosarR.StOkATPM 
Mub:082125262255, 92506899 


AI new pakroputlandormirage 
Rstok all, sosial i/tSdiscount 
081396951363 -081294140294 


(C290 200704, lok Kit leci, 
K/dhange, rw: (Oco6, tani dr 
kx st bgs 081310336565 


(C2M0 tahun 2007 Palok sampai 
Moi 2018, pemilik lgsg, Kota 
Wisata Cbubur.harga 2954 bisa 
ego: Mubungi 08128817296, 


C240 M 05 SiversunootJok 
Iiomkal Wt.sangat Istimewa 
Siapa Cotdpt 081885195517 TP 


(C280 black, elegant thwOO,Tgn 1 
muluslam rendahmuli function 
Stir. Hub':08159737201 


Alinew25paherosportOutlander 

cwosen hurocars | Miragokstokehan mewah Linda 

Now Sasana pacadtoptomk | 081221999452 /021.70628620 
Mac visonandite aron Kopiss 

Wen a Walatint das | Altypeonbang paiero outtander 

Win busa Akasi Dot m mirage catork hah Ipad 

Gading 2518 YAN doontsn "— | Otr2sreastas//085716171028 

CHRISTIAN AUTO, Colt Diesel 4Banykuda Diamond, 

“SUK 200 Biak, Magic Sky,» | Lancer » Mobi? Lainnya C: 150 

1263777Ready Stoekenssnasa | UNI) Mobil Bagus Hrm Menarik 


Lihat Mobil Tgl 9e12 Nopomber 
2012 Whole TC Mangga. Dua 
Parkrantantai 10 Hub:OTOMAS 
021-6082-8817,” 08-2122-2122 
-38 2 Banyak Hadiah 


Galant 04 Ser MIs Ml AC dan 
Prutn Bengkel Resin Jual tot 
Invent Moti hub.70422610 


randis'2005 Hitam Viook, Jok 
Iu TV,DVO,ban baru Stnk pig 
Isg pemakai Hub0856 709 2014 


Palet 30 dnd.Mtm '0,KIA Low, 
ok kuli rock ford a33 baris 
"JB Motor” 3008232 3608766 


Palero Dakkar2011 Siver A/T 
(Good Cond Lotec Buto Car PMK 
SAT-19 Ph.6510056-69851022 


Pajero Exceod Diesel 2010 Abu", 
IKM Randah Jual Cepat Hubungi 
08108027177 


Menang : JIOOBIL) 


B05071-29a 


(CS 380 AMG Rdy StockBrand 
Now” Garansi ATPM 3Th Warna 
Whito & Black Hub.7982301 


(645350, Black on BloccTN'2005 
Ikm37t, S.Rool, PBD, TV, Istw 
Pekubuwono7251893/72790162 


E 25061 Avg ex disp/12 Dim om 
silver on black, ATPM, IDI PRO 
Motor 4807941, 00171000 237 


E 260 tlg Hitam 2004 Pemakai 
1m 70000 Int. Abu 30SIT Nogo 
Cilandak Jaksel, Hb0810900541 


300 93X Ex disoly, bim cm, 
Bildm on blackkm 1200101 PRO 
Motor 1507941, 0813 8180 3668 


(200 kompresor 2005 VR'19 Km 
beb M 2/5 nopo Radio dalam 
168. 72791616 025691901722 


EROOK Facelift 08 & 05 Hitam, 
romi Cakintorior Aoik,Record 
MoreyTorawat./K- PaskahMoI 
061288198185-06161977662 


E200KO5 Htm Mengkp In Begi 
1Km RD Lht Sat Bos S'Ptr CD 
S'System 272156163301 


6250 CobrloE250 EstateC250 
Estate GRS ATPM IThn Ready 
Stock "Brand New"-7982301 


6280 76 Trooke23ed KMHKam 
metalk,terawat jarang pakaihd 
06717 560 AS 


300 AVG Hitam 2009 Panora 
mic full Orisinil "ATPM harga 


013, 


Palero Sport exceed. AT2010 
Abu Metalik Hubungi: Topan 
021:3813375,3801401,31M0851. 


ol Mus 9206065 


Strada Triton 2010 dvd Putih 
182) PIOLB Bin Bks Proyek » 
Strado'2008 1d Plat Km Dikit 
Asli 155 Lotoc Auto Car PMK 
S1749 PR.651085-15851032 


DP ussan 
Alt New G.LivinaMarchy Evalia 
(DP mulai 20jtn/angs.2.bitn/bng. 


0x Plus Hadiah Lsa, Lucky Draw 
Nissan Pulo Gadung 26831318 


AA Now Teana 25 XV 10/09 
HitamTan I.km J2tban Pajak 3 
Tahun Hub: 083038 388 07 


AS Nego 102201 BUNGA O: 
IVAN'S MOTOR pelat ny te papa 

CABANG Bad Series tik Wnt | oa? 

E250 Coupo ANG Wite- Teomina! Motor 


(20 Estato AMG Green 
63 AMG Biurbo Black Groy— 
(LS 350 AMG Black/Wite/Rod 
SLBBDAMG Black/wnt/red/oroy 
663 AMG Bitutbo Blackecov- 
1520070/6506666 / 7292585 


Jeep G 300 A/T 10095 Hijau 
Mulus Teawat BMG Ki. Gading 
Mrg:135)1 0852 11109999. 


MNL320 AT2000 Sivr S'Roof E' 
Seat 1001 FOrs Super Antik 
IKMSORDASII225)1 08161952583 


New E250 avg 2012:100181 Km. 
20, Rugi SOOSatfa Nov RSOO 


Keasuni, maan 


ran 25 2006 Silver kondisi 
bagus, 1np 021 7269999 / 021 
70063535 


ran Black Leher Hitam 
TWO9e 08 Slue 07 Shr(2uni) 
08176357022 786907051 C/TT 


Elrand HWS 35 AT th 2011 Ww 
Hitam Kim 13tb VRIBTV2.C, 
kit Esaat Heater S roof Xenon, 
PBD F ars Perempatan Radio 
Dalam (PNIS) No59 Pn 7221118 


20000 


Bem asaa 
(bs KKB.Mub:70120909-6671102 | 06989001721 


Grand Lina 15 XV A/T Oes 
2008, Hitam, Tangan Pertama, 
Asuransi Hub: 02170210077 


(GTR CBU Japan 3800ce V6?” 
Twin Turbo, 530 Hp 

Top 7991teAn, Ang 1SI-An” 
081392065785 / 0818176289 


em Evalia XV L5 Matic Silver 
Mat 9s NimStock 1621 C/K 
Paskah 92990155-0616791835 


Ne Eyes E230 Manual 1997 
Sier Cat Orig“caokIntr Apik, 
Spt/ Baru & Antik C/K Paskah 
85710000712:-08567909755. 


New 5 350.07 ex dkt, 
Htm 950)1e1001 Br Nom 5 350 
Display 2011 1.5501t:70120909 


em SL 350 AMG2012 ATPM, 
merah, hitam, pladium, silver, 
rsady stock rs ISP 3th. Hub ph 


722 659155121000, 4507911 | RHYS AUTO GALLERY 
Failady 3707 Coupe. & Bluo 

#NEW SLSFO AMG PACK . | 081513726696, 05170122279 
Aro bt het naat serena '09, HWS, siverterawat 


Bliek on Bae () Sape 
071-152 1508 7 M6 ASI 


New SLK 250 AMG & SLK 200 
ATPM, rns ISP 3th, taady Hub 
722 6504, 5312 1000, 150 7901 


» | servicerecorgatv.Hra Ro21sit 
Hub2062113526627” 


Serena CTATAmO5 pk piatan 
Larixko.ban" Del. do25it 
2-419817767002,02170670633 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Serena HWS Autech2010, Grey 
Servica Rec, 255t nego 1/Kidt 
32306899 061387531907: 


SIRAJAKREDIT 
(GL tri Sin Marh Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi pling 3 Jam OK 


Teana 2011 Hitam Km 12000 
Cat 1005 Ondinal” Hub, 
021-70622285 


Teana JM A/T black bet dr be 
(Got bas) Asi km Sirba/asdri 
Service book H021-9864303: 


Teana'2009 New ModeLsiver 
Ful Ori 1005,Tan | ar baru, oik 
Dikmendah.005013390123. 


Tepat MOTOR 


Abel R64, Km 5 


TERMINAL MOTOR 


New igrang 25 HWS 
m bore kungran 


Ta 25 ST Matic Th 2007 
Siar, tan |. Kondisi mulus Ph. 
021-72790185-0821.1279967 


KeTail MIT. TA2011 Harga 
2asjt NegaMarna Abu" 
100878 7500 5123 


Ea STT Matic 2006 Hitam, 
Kondisi Bagus 
MHubungi:0878 78701977 


GTR 39 Twin Turbo UK Yee 
Bungo 0 
alba 


Ertiga GL OTR 155IR Angs 21 
an Ready Stock WitameSier 
PI Cot 01606406-92312129. 


Vitara,” 2008/2009 Warna 
HitamMulus,Tangan Marga 
125-hub:0015887 0016 


Grand Vitara JLK 20 Auto 2007, 
9t2ohic grey Mm67rb STNK AS 
Ikotan linulus087876706770. 


Swift ST 12009 A/T Hitam 
Tangarel. KM3ORD Antik 


MUb087881.355.702 


SUZUKI MOOR FATMAWATI 


Ertiga DP Ringan/ Bunga Ringan 
Hub Dani 7059105, ROSIU 


4516281 " Yanti 70721221 


KI. Dana 


Dena Sanga PA 1820| 
Pick Up Tp LIANCR A-dth unit 
eody stack oros Ct data pasti 
OK Hub Doalar Rosemi 1207757” 


AJMBOS 
AI Now Alohar, Volifro, Lexus 
RX2YO Facelift Cicilan Bunga 0 
Ayun Jaya Motor Bos 
021 -6523555 


AM MOBIL 

Prado 2.7 TALBlak.Maret 2010 
Good ConditionAycamKmLitb 
(Cah: 03077791 51220585 


A1 Alohard X, SG, G HD) 
Vollie X- 26, V HOD Now 
Aloharg & Villfre Wel Chair 
Lenus PFatolit” RX 270 HK: 
Haroe 24 White / Black 
Land Crulser 4.5 Dsl UK Facelift 
Prada 27 TXL/ TX Now 
FT 86 CBU White / Black 
Bunga OX "1" Best Otfar 
We receive ur ar in best priko 
Arton'z Auto BOS 02165837777 


AAN New AlD/Volifce 2G, X, RX 
270, Muraahh, Stock Torbitas, 
Hubungi: 001510166567 


AAN New Alph Weliaab SC.G,X 
elo ZGV.ZX/Marer/RX27O 
FOKOIRYLC ZK.UK9 Auto Lotus 
120150621293001139.70312368: 


AAN Now Alohard 2G » AI Now 
Vollfiro SC Hitam & Putih Ready 
05176357022 86907051 C/IT 


AAN New Avanza angs 1.393 dp 
Sftnk.stock Aloh LC.Mark H1 
axe.Comey,Fartuner.Froe hadiah 
195 02193677880.061218687778 


'AMAvanza Dp mh bng mdhynew 
1001 Inrs Rushfrtw,Proses. 
Cot. 09222919 / 085495573736 


(lohard 24 2007 Dack on black 
kvecam 7seat ji dl roof scr 
ec pk sand 123IL00531307232 


(lohard 24 ASG '2007 Hitam, 2 
Camara Km.20Rb, “Tgn & Baru 
MubxGang Auto Ph6514952/53 


Alphard ZA ASG Silver 2007 Cor 
Theater, Terawat "““""“Garago 
Motorsport 0812:970019300” 


Alphard 2.4 G 2009 Hitam Fuli 
Option Radio Dalam 108 
PRIA | DRSANNOAT22 


Alphard 246,09/10,tmoather 
Oioctrik2TV,1B speaker, tan 
pertama,021-97565110. 


Aipbard 2S Audioss 10 Putih 
Velfire 2.42 Aodioless '10 Putih 
Harree 2.ALorm Hoater 10 Htm 
CO Mtr 6527168: 082170998839 


iphard 2005 ASG Fl Htm 
“LKUILZIV Ori.Camsputo High" 
0856222.22266, 0181958.0015 


1. 50IA1.BR)Auto High M2 
0850222 22266, 8131540015. 


Alphard 2012 X New CBU Hitam 
2Suntof 6S5it-Auto High M92 
0658222-22266, 081319580015. 


 Aipbard ASG '06 back, DP 91) 
Alphard S pakai 2011 back, 2TV 
ok kulit. Kroy, DP 1001 "5 
Volfie 2009 siverdok ft, 
Con box, DP Lt 

PutoRoyai BOS 085287110100 


Alobard 35 Th, 2009 Putih, 
Bor? Kray, Knds Bagus. TNg 
Winner 5201888 / 08567227796 


ipbard ASG 2,"2005 Hitam 2 
tvdcamekim70137OL,Avanua, 
ATC 2011603) .0019927083 


lohard ASG th2006,itam Met 
1om:23t Pajak Panjang Hubungi: 
0819-08910612/0819-08115282 


Alobard ASG24AT,SIvr07, 
bisutan Lkm 3SrbVR20,6P3St 
221910811767000,02170670633 


pbard G 2008 18spoaker full 
option ik th siap pakai Tp. 
IOI ang 13,1: 0816 9322 96 


iobard M2G 30 Tipe V,2007 
S$hee09 5 Premium Sound Htm 
08176357022 186907051 TT 


Altis G ATOB Slrstone Tan Pik 
Pig Kond Mis Towt Tdp 12) Ang 
ABIRD -085717229193 - 9767 
18563 Sunda Motor PMK W-15 


"AUTO GRAHA 7948000 

(II Now Alphard 2. Facelit 

AII Ni Vollfire ZA Face 

AN Now LCUK AS Facelift 

AA New RX 270 Facelift 
Cepat, Lengkap, Murah 

TOP 25titan , Angs Sitan 
0818176289 / 061589535355 


AUTO GRAHA 7940000 
Voli X7 Soats Loather 
Putin, 21V » 1Cam, Roady Stock 
TOP” 25014, Angs 5113 Tahun” 
081007279592 / 061006128779 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
FAN Now Alohard & Veifre 
and Cruise UK AS. 

Hortor 2 PLP 
Frab 
ready stock bos pik, trade In 
021270216769, 0856372 1000 


'AUTOHAUSE IMPORTS, 
RK2TO Facelift WnSilerBlack 
Pluit 66601313/Sntor 29450877 


Avanza 13 GMM O4 bln 8 Ku 
ning Met, Kond Terawat, Mulus 
Peminat Hub: 021-99170337” 


“Avanza 2011 Tyoe $ Mal Sivors 
Inoya 2009 type G MatKTrwt Iko 
08122011768, 087880517310 


Avz ang Z61Veloz BA, Rush 
ang 3 JInv Dsl ang 39 Disc 
Gdetonpis mh. 061280808816. 


Comey 24 AT, warna hitam, krn 
22500.Inn 2007,bulan 11. 250 
Mob: 0811-125352 


Camuy 24 V, Automatic Moi 


2008, Hitam Motalk 
Sang dari Pemakai 
Mah Disgl Ora 


Camry 2AV10, sver metsery 
(ecPik Agil (im KTP ls), Jual 
CotPmmka,0n 91855462 Jakpus 


amy 30 08/07,Nem Modl, 
1008 Orsini,Harga 205 Poko 
Dari Baru Hubs08128395106 


Camuy New V,24/06 Sivordnte 
“ApikKoylss.BoeticsLontber 
SeatTan12291 CK Paskah 
0016 1977662-0018,99030 


amy V 2008 Tdp ASI Angs 
BAKAT Asuransi” ANRSkAth 
Hubungi :0888-71588811 


Gala FT86 Limited Wama 
Putih Roody (Mobil. Baru) 
081116357022 188901051 C/TT 


CHOSEN AUTOCARS 
Lonus LX 570, Tmn "201, Putih 
Km.1SRb, Garansi, MbI Isimawa 
K Gading 29385585 94197220 


CHRISTIAN AUTO 
Alphard G 3S V6: 
Riohard G 185okr 21 
Nolfiro V 105024 
Volifro X2 
FT B6GT Limitod 
7263777Rosdy Stok20774701 


CHRISTIAN AUTO 
Landuruiser 200 46 Blak 
Landeruiser Diesel Wita 

TRBETITRO2OY St0ck99931800 


own Royal Salon A/TOL Htm 
An Toni E-Seat Don Bika MGK 
Kemayoran U3:082122212162 


anus "01 HASORe Prev face 
WC/03 H.3UBt Radio alam ya 
TAN T081282020212 


Gyanus 2004 back nah vision 
Tan 1, sat istimowa, OP 14016 
utokoyol B05 0812.9999.2610 


XOMC AUTO TOvOTA. 
Volifee Z6 Fclft less 
Volfice Y prem sownd 
Righard SC Fei Altss 
Lexus RX270 Wow Model 
KCading: 681610 


Fortuner 25 AVT Diesel 2009 
(mulus sklterawat ex matitam 
metlicibu Plan 0Z1-3811561 


Fortuner G Lux A/T Beli 2011 
Jan Htm Kim 3211005 Ors JKIt 
JAVA M32211085216061165 


Fortuner G Lur'09 Htm Bgs Tani 
T0p25 ang8:9C085717220193 
81676563 SandaMtr PMK WIS 


Fortuner Grlux 25 BensinO5 
SiverF-OriJ, KIPnalwoodihan 
blank. Kmdebitrut (Jk Paskh 
161288108185-08567909785 


Fortuner hun 27 BensiO7 km 
#iiblack on beige IR IDI PRO 
Motor 4507911, 0817 800 237 


Fortuner G/27 , Siker met, 
Desob, A/T, Bensin, Kim Bb 
0871 8633816/ 0615 81238216 


FI86 GT Umited 12012 Now 
Wnite full Spoc.B05 Blok C1 
010 Sunter Hp0816809027: 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 
Voltfeo 26, V2, X2 
Nphard SC,6,5, XZAL 

Gemmuter 25-15 Scaters 
LCUK Dies 5. 
Pisto TK 27 PSS / ALES 
Lemus RX 270 MKO27L 
FI Grulsar 40 
bapatkan Penawaran Menarik 
10858 8182 1900 /021-7268759 


'Hartr 214 Alantara 07 Hitam 
PDBAIV.3Cmm,HDD.DVD Jok. Kit 
MUb0815:9968138-60332583 


Harior 24 L Prem th 2001 
Hitam Radio Dalem 16 6 
IRING / 085691901722 


Harder 24 LPrem 07606105 
Spion Sen,MntrvLStatHes tor 
EKA PncPBDF OrC/K Pas 
Kah 08169966980818951336 


Harier 24 Lorem'10 Heather 
Hitam/.0rs,Spt  BarumS55it 
Mp 0858B1113930/70168679 


Marir -4ec08 Hitam f/opt top 
Ot the ranga tan | istw jrg ada 
TOP2t ang.1.725It23622441 


Dead) 


OTOMOTIF 


Marie 2AG L Prem, CBU, AT 
Nitam, A05, Ro. SO. Hub, 
1216000. 0016690133 


Harrer les 3.0 4x4 2003 Hitam 
3Cams1 Monitor Ori Jpg. Seat, 
Prime BD. Or,c/K Paskah 
0616:996,288-0518791838 


MHarier L Prem '06i24ce Hitam, 
AJ pajak Pig Ton Lee baru.Hub | Motor Ph 92982700/93695186 


Pen DA ato 
ho, na, 

ke ea 2m Oa | 20 

ed masa en 


Harie/03 AIRS Mitam,Knedstb 
Warrer'01 L PacHitam.Km5270 
0816 192.007" Mobillang K.Cd9 


Innova 06 G AT Tdp 3Sit Ags 
13501107 Asuransi Al! Riskath 
Hubungi :0838271568811 


Innova 2.0 tipe V manual 06 tan 
1, km 75rb Kondisi Bagus. Hrg 
18St,Hob 711 50 139 


Innova Diesel AT t10,Aburabu 
dari baruKM 67ib,Serv.Rocord 
Toyota tetawat, hub:70686996 


Innova Dsl G ATIASIv WewiMdl 
KemiOrb srvs ro Istw 2251 » 
Innora G AT Dl 09 Grey-Prima 
93837057:29569197 BMG D-17: 


Prado 2.7 TX dxd, 2007, him, jok 
AI stoo Io htm, ss pat, tv, 
camera, 015. 00860927777. 


Prado 2008 Bensin TX Ltd Sivr 
kamGeb pt bre102g31 tm km 
601b08176357022 86907051 


Prado TX Ltd 07 Hitam v1 Jok 
KI, pik pia. kond terawat Rosati 


Bos3n2 


Prado TXL du 2006 Hitam ton 1 
Tuli Option pajak panjang TOP. 
10 an95:101 0816932206 


(ROBBY JAYA AUTOCAR 
AI New Alphard, Volfire, Lotus 
Rx270Pradosl.Cruiser “Abs 
UV Hubs658.66188/ 70260885 


Rush2009,Tyoe Ssitver metiKm. 
3Stbantan Lan.andri. mulus, 
terawat, Muh: 0878 693 63898 


.SANNY AUTO GALLERY, 
1LGruser ZK Bensin Hitam 2010 
Full Option Km3tb Spt Baru 
Str021-4525678/Kad 19853188 


SIMPRUG CBU CENTER 
--Logus CBU & All Toyota CBU- 
best Pike & Bergaranst—— 

adit & Tukar Tambah 


Inner G AT 2010 Wara Kitarn 
ae Sanata baca 
133 toditon In20850 905 | S ft Ba Rai 7 SAS) 


722263837 T261024/ 72139909 


Velire X 24, Welkcade, (Kursi 
Roda), Htm, 2012.Km216 pt Br 
Alphard M2G, Thn 2007, Hitam 
Mub:15813333WIW 1668581 


Velfire Z Audiess TW2009 
Hitam Cool Bor Hub : Grand 
Auto Ph6516952/53. 

Vios 2003 G/AT Hitam Bagus 
sekali, Hatga 105) Nego. Hub: 
081201937335 


VIP - YEAR END SALE 


Innova G MIO (X J) Dagreo/ 
Rush $ AYO Htm Kim) Yaris 
ATI Silver 3000161,3013375 


Innova Hitam AT Tn2005/Djual 
Tangan Pertama,Kondisi Bagus, 
Hub: 087-87287-722692 


Innova V A/T Nov2006palak oi 
Iijay, mudaMotalikkmLorbuan 
IngPoka, ok Kulit. Hub:96107273 


IST '2004 wrn Hitam,Jok Kulit 
Kondisi istimewa, Hub: 021 - 


Lonte koibukalatol Lexus Wow Rx 270 Facelift 
vas moron Mt Wb how 

pe oat bsa Pneiaas 

Ae Se Bi Gi Ki ne 

S2 PD 

Ae goa |. Wita mo 

Nalifro 2G PS Loatar Black — |. Altnetvoe al 

Mi Mp ut 5 | ding Aha 

Han AA Hat Bu | “1 og Bae Wan 

KG UKG Dasi Bt ,— | peregna 7 KcApAnN 

KG ag Ba 

“abi (oo 20555” | PEVOLNI 

1 Gor VK KAT T0s1y7 F 

1 , 510 24 Tube 15 07 pk 05 

Kesleo OR | Nana na 

: ana nan 


and Crulser VX Turbo Diesel 
anual 1995 Original BU 2001 
ubung1 0813-1900-7182: 


Landeviser UK 4SATONO Hitam 
KMIGBYR2OTV Plasma3, Cv, 
Jok KI, £ saat Sroo, ideas 
Xenon 'Perempatan Radio Dim 
(PNS) 059 721115 


LANDROVER DISC04 30. 
Diosal'2010, Hitam, Kim 20eibu 
Tom. “Hub: 0016-1818058 

1 200 Styling Package 2009. 
Putih Full Option Radio Dalam 
168. 72191616 / 085691904722 


LC UK Diesel Hitam, Full Spcc 


V0 IS triptonik(new MEI) 02 
Srootkroy koto/istw2201 
0812833564 O01060061 


HW 

Caravelle SWB & LWB ready 
Mede bia Senieo0d Da 
Test Dr galat Ponse 
Gonta "On sate 


Golf GTTOS HITAM KM.6od, 
Stage 2285 HPO, Racing 
Terawat Hub:02126215687 


New Bootle 2 TSI red, wdite, 
yellow, Fender S.Systwm. SG 
Cosmie7220003085691227701 


Sg Had Alon 
Matan Kg lton 

po Ao LA TSTnwan 34 
Sila lirik | etanol ep 3 
engan a08 tam desa | Sin Gooi Dat ri 
KO | Sab Pc G2 

Taha ra Pasi ar 

Lens 35 ATOM 2011 Mtam | Moo Banaran Bow 
Ke oa or | SL AnteRai toy 
Mu nonton Strobo Masa 
Lomus &s 300 72012 Mah | Tanoe Tahun 2007 Wara 
kian CR Sunan | pn Zn ham Ma 
An 


Lexus 18600 Hybrid 012 Hitam 
KO Gr th TT/K “4210789 
0811.920214-08,7878,585.255 


MOBIL DISEWAKAN 


ALA2, alohd 221, ve, In, il 


Ls LX, TWO Mam... | 028 neBB/ In ph 
Lebat Am ente: | dear 60000 0202858 
Gabe na Pe 

la 8: (LARAS Avzdnovaxenia Safty 
em LX 70 Ja 109 Bl on | SN gaya 3 
Gkey KMR in Ld Lang | 606 357005180341 


Sung Pemakai 081317860169 


Loxus RX 270 Ultimate tW2011 
hitam, kon Stb, MUM, Il Bak no 
GAB oh 2116186, 71120820 


TAloded newAvziwfrtnrpew 
Grur stock” Cendikia RC”O21-78 
S34517-70018339-00161602609 


TAvanzalhova,APV/Nirmalb RC 


LMUS Rx270 In23003 1 2100161/707150207 
dee Not Mike — | osstoniae tok On 
Pa Naa 00) 
Time-avz, apv mar d2 » 
Lxus Rx350 uunmate | erni or ep BYblanoro 
Pon Aw ant IP SAAD F2 
Ghana Hala? Dri 201290tin 25jt mede ar 


30 O1,Mroy/New BMW AItFitnt 
00K, Ave 70537129,96267381 


Toyota Alhar4, Fortuner, Inova, 
Volo/2012.Putih. Hub : 0821 
25000937 


MOTOR DIJUAL 


Trooper Spoct 200x105 Baru 
Mt Chinains Tigee)Pitins Sup 
t3100cc 51/1256 5,25tvnsMio 
Bitsomua Of agen WOK/Ja 
bar/Jateng:7012000732257522 


IP aruey pawioson 


eco Police TW98 Srt? Resmi 
Rp215) Hubx0811.884035 


2 | own 
113ce Meh Maron02 


FEOrs Stnkebam baru Srt? Resmi 
Atoen Tani « 335J1:0811886038 


Now Alphard Fclift 2012.w-Biru 
1002 bau pik 2012.Grs2th 650it 
Now Crown md B sgt mi pk06 
Apt bs ke:70120009-6091102 


Now Alohard S Full Option 
TValamra 2012, Hitam Hub ph 
72196015:0821122.95967 


We, Camry, ZAV A/Tohitam" 
2007 kmd0tbFull  Ors,Sat 
Mis Tove Hub:08261202012 


New Vios G AE2011 Silver Met 
B9SIL 2G AT2009 Hitam Mat 
MSi P58354865/5O0A261 


2116 8 Apn 
tum B1. 270 Far 
M5100K(O2172523357 


PRADO 27 TAL 
AM, JA, gr 


bo, 3 


Mondy Stock Bek 
12200000 K.GO0, 5012727 


KLASIKA 


Sen tgn 
25676000 


ron 


OMOTII 


BOHLAM HALOGEN 
BERKUALITAS 


PENGGUNAAN bohlam halogen harus 
memiliki standar kualitas dan performa 
Yang dapat diandalkan, Agar tdak salah, 
pastikan Anda memilih sesuai rekomen" 
asi pabrikan pembuat kendaraannya. 

Sebagai salah satu pemain utama 
dalam bisnis lampu aftermorket di Ta- 
rah Ar, Autovision juga memiliki komit. 
mmen tinggi atas produk-produk sejenis. 
Produk yang dihasilkan mengutamakan 
standar mutu dan kualitas yang direko- 
mendasikan pabrikan terkemuka ken- 
araan yang diproduksi, dirakt, dijual, 
(Gan dipasarkan di Indonesia, termasuk 
mobil-mobil CBU. 

Autovision Superbeam merupakan 
salah satu produk unggulan untuk jenis 
halogen standar (crystal olea. Produk 
ini memilki usia pemakaian yang pan 
jang hingga lebin dar 1.000 jam. 

Perlorma, kualitas, dan durablitas 
Aulorision Superbeam sudah teri lewat 
ekspedisi kendaraan Citi Trans melalui 
perjalanan selama 28 hari menempuh 
rute total sejauh 9.5B1 Kilometer meng 
gunakan mobil shuttle travel dari Ban. 
dung melintasi Singapura, Malaysia, 


Thailand, Kamboja, Laos, dan China, 

Selain terbuat dari material Schott 
Giass dari Jerman, kualitas mumpuni 
Gari Autovision Superbeam tak lepas 
dari sejumiah sertiikasi standar interna: 
sional di bawah pengawasan ketat untuk 
menjamin performa, kualitas, dan daya 
tahan tinggi. Ini sesuai dengan standar 
pabrikan ISO 9001:2000 serta lolos 
uji berdasarkan sertifikasi kualitas dari 
European E-MARK, 

'Autovision Superbeam memiliki be 
ragam pilihan daya, mulai dari 55 watt 
hingga 100 watt. Selain itu, /ine up 
'Rutovision Superbeam terbilang lengkap 
karena bisa diaplikasikan untuk semua 
mobil, bus dan truk, serta sepeda motor, 
(YGPWI 


1 


Senantiasa d Sisi Anda 


ha Monas IT 


c 


Atap Baja Blvcscope ZA/GI 
Floordeck, Almtoil, Pbrk s9 
Majatruss 6209177 Buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda Kokoh, Bergaransi | 4 
Ekonomis Mub:12885085. 


Apartemen 


MITRA OASIS 
PAMER MNGAAN 
hanya 5 Mon 


nara urut NN, 


ethanya rp 8, utami 
deh 


V DISKON Rp. 70 Jutar 
“/ arus Perabot Lngkap 

Y Guns Banend ring 

(021) 350 69 70 

0819 3276 8585 


Ryn 6OX(Lng OK 100 Ms Anto 


Wu haater. 0216102000: 


PROPERTI 


Mediterania 2 twr F Tanjung 
Duren, Siap hun, furnish. Hut: 
081382267262 


Menteng Exec "“JPH"" 23m 
ty View “Limited” Murah 
Regina Roaty- 0815.1109.1147 


MOI Apart Jua Cpt 2K,Sfb FF. 
Vie Mall Hub. 02171238782 


MO ApLIKtLEFALuas 105" 
Nicw Bagus" Ray Wita Savare 
Rinda 08787 80901472 


Paladian Apt Kip Gdg 142m'.3s 
IKLViaw Ok Ray White Gading 
(Ovistne 0818132816/4515993 


Pengalingan. Garden 
Mn 133, 2m, Luas 320, 
DpsTt, islan LU/bin, O2L- 
1009218/4801377 sisa GUN 


Permata Gandarln/tL4Sm',38R 
Untunish/trga Monrik,Jtg Ada 
"RW? 0957 14920552 Hondrik 


Permata Senayan AptI:15,287 
9mPool Viow-Mub/hdo OB12 
9316122 / 085818207 8588 


Puri Imperum 1362x,Parama 
125m2kt, Bumimas, Nom zkt, 
Boveriy 90m. Hp.01506482897 


(Rasuna APT Jual co 2 3KT, FF, 
Ay vion, bak unit sewa 1,2 6 
3 BR, Coli: 0011-7160 


Royal medit central park, 1-2 
unish kt/km:201/2 view pool. 
08161987612, 08161962026 


Royal medit duren 18R, 3312 
unturnsh, torsawa, bebas pjk, 
B0 nogo Hub 0811209432 


Royal Medt U duren,marigold, 
28R61, 5212, tersewa..fumih 
os pi1.301 hb 00168906696 


SaniasudirmantyoeDAk40M" 
AMIYDEM3KU2O1/M) Iyo 
Rh.100m iype TIK 10OM 
2MITyoe.2K19OM 2M: 
Thornin Eelusivo, IKT 1031 
Private LI 2, 5M Fowscasson 
ROM, Bisa 3 Par Kiran IGudang 
« 25M:70979198 / 0818947788 
1067032881169 


Senopati Suite 208,161” 
Rasidonco .38R.100n ng ada 
Eraraha 7663888/0816767656 


Signature Apt di Tebet 35m, 
Fuly Furnish, “Jual Copot 
"Ub095691467225 


StiMorit, Aot201m RWur! 
PresitentSvitopgivato Iftspool 


Gapkal  Resident7Am,3e1x1 | 0028814065 65/58 300085 

Bal Ringan & Renovasi Atap | Furni.Don PPERAMLOKNY | aye Apt.ARaya WINA Pur 

“edar je Ping/OBLE MSI MAN/A2OAAN Kepada Nana SA Pal CR 
am meh .« | centrat park Alaina 83 mv, ur | 081 6887 

Kala Dn pa pen Alta: | meh usa Mung Colak | ggy Gnggi 280, Menteng 

21056563,7691663 seastash | Sani0010682738 | Savaro 30, 35.60m Kios, Ruko 


Giesum Murah tosg S0xb/m 


Central Park Apt AKYFF/LAM: 


Century2lPariwiTObelOIL2Un 
Rika? 0817-7022934/566-7272 


Gn Se, pa | ct pa pet Abang 
Se ba | Aan ala 

SS Ss GRS | Tmn Apa At 3 bag 
La Ba ya | at KN ng Ka PA 


dikui oleh Pemda DKI Hubungi 


ark.RoyalMedt, 2 
Jual/Boli & Sowa Apt70021276 


Kontak TMM2ACgmi.com 


02110861618/02137571888 | /727206 ndolandPtoootp) | y Resident L00n UPH Karawaci 

mata senang | an stm ta | ESA 

Cat Lantai Cat Mnyak 1251 D3 | 010 (re Orertime bs U 

sn wama Diantar 021 5905529 | SANAGN asha ma daan md RESIDENCE TOWER, 
INDEKOST Canda Grsen Bay Pot 0118 | 139M28R)Mp 061505177775 

at bm renovdisaharanbu- | MVIOw Laut Lepas Bathtub 


Lan Mangsa bus Abdotine, | 02170702469 


Mbok A ng 1 ph 022-725706199 


Kost B1 7 AACIV 
Sbedikmdpt bbs-ampora 6/20.6 
Sahari sbca Mg2sguare 611885 
Kost bindihaian 10015 bed 
TV kmd,air panas parkipnt bbs 
.manggabesar 1/158 ph:6284211 
“Mgp sar Ry/3SC ph62303013. 
Kost Wat Koyuti Fsts Tmpt tr 
uci Gsk Lam, Pakaian Radio 
Dlm 7236887 / 081510005565. 


INFO PROPERTI 


Daksa Resdne 20R.Kempinski 1 | 
2BR, Somersat Ambsdr 2» Stdy 
MHardourts SCBD 0822 60292221 


Four Season 3kt furnish bgs! | Hamoton 
rangga A00 Pacific Pk 1000 

Raffos, 150m'Senayan Ros 
3 Verde 308151319103 


Green Lake View, @ 140 Jtsan 
Bunga O5 Angs L3 tra, dkt 
Univ & Pk Indah,Bulan Don Hrg 
Nai. 087261310679, 71027881 


Inongga-—Penthouse--B20m” 
AB RB INRE1SI,S,6Car-Prvato 
ERA Vic-08136255.5055-Le0 


Apt. Pak Indah, 
Disewakan AllSize & All Vicw 
1Koko: 085890512701 


Kuningan City IKT250M' ,2KT 
2B0M, 3KT2 12OM”, Residence 
8.1-2K7.Hampton,I1OM 2. 2KT 
"US 2I001Poak 223KT120 
MISOMI, Foorssosson 200M" 
.IKTSU$3500, Capital 223 KT, 


Kemang Mann Apem | Giorng" TER Ga 
It Tomy Tee BM 102170020196 
Boh Vila Bl Tabungan tetap | Iris Mogot Bi Pi Karan 

un, DP Otbunga Of libur bayar sda begal sai 
thHarga  prelaunch mulai (Mansion For Sale/Rent | Maple Pare Sunter Anartemen, 
BLM Patas Pn s/4 | "Gam tanaha ian Cia | ea ga Re Va 
LAN Munahansonivessa7” | Mart SERDOn6A6262R7 | 2 Mu ine 


JnalKios @Pasar Serpong. 30011 
Gukup bayar W/2nya sisa 20n | Kemang, Wi 
lagt Hui 081286786677” 


age, Ritz,Hioh FL | #ttra Oasis-Senen (0-1105)1 
Fuly Purna BireLPrvt LI 


UN L97m,2Kim unyKin penbt 


1n81n?.MP 628122808105 “| view kim rngE10:08179975353 
APARTEMEN Kuninganplsee Aptts:65m.201 | pavilon?” & “Istana Sahid 
Sudut Basi-Rttitesir 651B910 | Homoh-Co1y, 003 view-orice 

Dewi 06128137967 96986989 | 02133365170 087280539615 


Wong 


38m: Laguna Apartemen Lantai 5! | permata Mau Apt fu fumish 
Pu pena es | FuiahOta » CepatHubungi: | 280105 good vi Hub Anna 
Commerce 085782M6M19 Hp.0811.844.118-70775138 0616750737 
AstonNornaTonB/A1.Ventast | Marta Kemang 0t.11220m | sah” Sudimanabert7sam 
KEOOm FR.” "RWMO- | Sos-2bathemal Aot/m'.Nia | Srgshoras usg” TOoo/mont 
Hendi 02170797776 6126069 | O821 1150250, 88 26AE3YIE 0011951195 
SNN: II 0 ME see) 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 9 November 2012 


WISATA BOGA | Masakan Thailand 


WISATA BOGA 


MAKAN SEPUASNYA 


Kuliner Thailand yang Pas di Lidah 


CITA 
menyukai rasa as 


dan 


manis, 


kuat. Bahkan, rasa 


merasakan tom yam 
datang ke 
telah ha 


sehingga "ramah" 


ia masakan Thailand memang. dikenal 
pedas, 
sam, mungkin bera 
akan menjajal beberapa ragam kuliner Thailand, 
Tom yam, misalnya, dikenal cita rasa asam yang 
asam 
berwarna kecokelatan menyentuh ujung lidah. 
Jika Anda penggemar mas 
ng tak begit 
Mango Tree Bistro. 
ie di sejumlah negai 
Inggris, Jepang, dan Filipina 
Anda bisa” mencicipi 
(tom yum seafood) dengan cita rasa yan 
Bumbu-bumbu di dalamnya diolah sedei 
untuk lidah orang Indonesia, 
Tom yam seafood-nya memiliki rasa asam yang pas 


Bagi yang kurang 
ulang saat 


Hi sudah terasa saat bungkus 


deni 


kan Thi 


land dan ingin 
asam, cobalah 
ini sebelumnya 
eperti Thailand, 


Rasa ma 
sup tom yam seafood 
berbeda, 


pomelo 
karer 
bali dan bahan lainnya. 


tidak terlalu asam, tetapi tidak terlalu hambar. Ada 
nuansa manis di dalamnya 
Selain tom yum, Anda bisa men 
lezat lainnya. Di antaranya adalah selada jeruk bali 
dengan udang (pomelo solad w 
ndan (pandan cfi 
basi (stirhied beet 
goreng dengan selada mangga (deep fried seabass 
With mango salad), bakmi 
(shrimp pad thai noodle), dan hidangan penutup 
adalah mangga dan ketan (mango 
nan khas ini begitu pas 
terlalu banyak bumbu, dan terasa segar. Misalnya 
lad. Satad ini terasa sedap 
adukan potongan udang dengan jeruk 


Pitaya Phanphen Sophon, founder Mango Tree 


Bistro, menuturkan, 


pi sajian 
tidak seasam tom 
th shrimp), ayam 

daging sapi 


mudi 


ad thai dengan udang 


Jakarta, ini mer 
Dengan konsep 


th sticky rice), 
| lidah, tanpa 


n itu, 


an segar 


'Semua menu di Mango Tree 
memang telah kami sesu: 

negara. Jadi, kalau Anda coba, rasa tom yam di sini 

kasa." 
Kami juga yakin masakan Thailand akan lebih 
diterima di Indonesi 

dapur masakan Thailand juga ada di Indonesia,” 
kata Presiden Direktur Mango Tree Bi 

Henny Hidayat. Kafe yang berlokasi di Epiwalk GF 
W 118A, W 120, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, 
dapur terbuka, sai 
aroma rempah yai 
elemen tradisional Thailand 
dengan gaya modern dan contemporary design akan 
membuat Anda betah menghabiskan waktu usai 
Pulang kerja atau bersantai pada akhir pekan. (MIL) 


RP. 98.000,-4 
Fowe 1X Soft Drink 


an dengan selera di tiap 


karena semua bumbu 


ro Indonesia 


indoor dan outdoor, 
at masuk, Anda 
mengundang 


& PROPERTI 


JAKARTA GARDEN CITY 


The Ist Township Indonesia Io ochiove Green Mark Gokd Award 
(Residential) 2011 tby ihe Bulding & Construction Authartty of Singapore. 


TERBUKTI INVESTASI MENGUNTUNGKAN 
HANYA 5 KM DARI KELAPA GADING 

PERUMAHAN DENGAN AKSES TOLL LANGSUNG 

FASIUTAS : SEKOLAH, PASAR MODERN, SHOPPING ARCADE, CLUB HOUSE, DUL 


KOTA MANDIRI DIKEMBANGKAN OLEH KEPPEL LAND, SINGAPURA 


KOMPLEKS KOMERSIAL 
KEAMANAN 24 JAM 

GRATIS : IMB, PROVISI, ADM" 
INVESTASI MENGUNTUNGKAN 

BEBAS BANJIR & KULI BONGKAR 
DIPASARKAN KAVLING SIAP BANGUN 


@m290 29033 
@745 3799 


DIJUAL CEPAT 
DIBAWAH H 


INVESTASI Sean 
RUMAH SUPER MEWAH / HOEK, 


JL CEMPAKA PUTIH TENGAH 33c No.1, JAK PUS. 
LT. 0x 320, LB : #1: 400, SHM, 2 LT, LIST 10800W. 
TELP 1 LINE 4 1 KTOR 3 « 1 KMNO, GARASI 4 
MOBIL. KELILING RUMAH TAMAN, LOKASI HOEK, 
SETIAP RUANG SANGAT LUAS, 100i BARU! 
#: 109 METER KE JALAN BESAR, SECURITY 24 JAM «- 2 
MENIT KE PUSAT BELANJA CEMPAKA PUTIH (JL. RAYA) 
KFC, OPTIK MELAWAI, T-ELEVEN, MACAM MACAM 
RESTORAN, DLL, DEPAN RUMAH JARANG LEWAT MOBIL. 


PASARAN : Rp:7:500:000:000 


GALERI RUMAH 


Kompor Tanam “Slim” 
Bertungku Sebaris 


TAMPILAN perlengkapan memasak berde 
sain manis dapat membuat betah dan berse 
mangat beraktivitas di dapur. Kompor tanan 
Snello BH 1937 menyajikan rancangan modern 
nan ramping berdaya guna bagi kemudahan 
memasak. Ultra Slim Desain dengan lebar kom 
por hanya 40 sentimeter serta satu Line Burner 
Coniguration dengan tiga tungku yang sejajar, 
memungkinkan jarak jangkauan lengan lebih 


dekat ke arah kompor. Digenapkan 


dengan X Grid Cast Iron untuk memas 
tikan perlengkapan masak tertata sta: 
bil, Ditambah Triple Ring Burner pada 


Snollo BH 1937 


tungku yang membuat proses memasak lebih 
optimal dan cepat, Terdapat pula Ecogas Sys 
tem untuk memperlancar sirkulasi oksigen uni 
tuk menghasilkan api biru yang lebih merata 
sekaligus hemat penggunaan gas. Keamanar 
saat memasak pun tetap terjaga oleh Safety 
Gas Technology yang tertanam dalam kompor 
tanam ini. Kompor yang bergaya dengan fitur 

aksimal Ini menjadikan kegiatan memasak 
makin menyenangkan, (“/INOJ 


HARGA : Rp.5.85M (Nett) 


BILA PEMBELI INGIN SEWAKAN : 
ADA PENYEWA READY! 


TERIMA SEWA US$6000/BULAN 
IKAT SEWA MINIMAL 2 TAHUN (S/D 5 TAHUN) 
PENGIKATAN SEWA DI-LAKUKAN SAAT JUAL-BELI 


KUNJUNGI LOKASI RUMAH 


OPEN HOUSE 


10 NOVEMBER 2012 (SABTU) 
PUKUL 10:00 S/D 17:00WIB 


HANYA PEMINAT SERIUS HUBUNGI (PEMILIK LANGSUNG) 


SUWITO : 0811 140 895 


can GUDANG MULTIGUNA 
Tuna AS Kogmanan Zian 


APARTEMEN 
DISEWAKAN 


Sahid Sudirman..20 Unt,Brand 
Now, KT: 2RT.60M2U51300.5 
MSUS1600:3KT2US2000/2006. 
“SkyGarden.1BOM,3KT 053000: 


KRESEK INDAH 


Jakarta Barat 


021: 70970198 / 0618947768 
10618828819 


Salemba Res-AotJakous, Tower 
8 No. 081, 2 BR. ful furnish, 
Sam. Hp: 0816936818 


“Saraswati Cipete Ry,Apt 75m4 
BR soit cl AsmFPstyadiam 
Disc10108190172501:98600706 


Sudirman Park Aot, Furnlsh 
28, LIL, CORE 
Mu 0816.40,7229. 


Investor CBO-Siap Bel : Cosmo 
Mansion,” Cosmo Torat, 
Ambasaier, STC (Arya Duta 
Suites), Kuningan lada SMS ko 
Pombeti 0828717775 (hrg Jual, 
BR. FF/Nor, Luas,Serv. charge) 


MO, Apt2KEIKE Cua/Sewa) 
2088 Ray White Syuato 
Rinda 08787 8090 472 


Alam sutera cemara 2 0030 LT 


3/0 Hoo AA, 
RUMAH DIJUAL BAMeL, SHM, Jum copa DU 

Ro NM SANA 
BODETABEK: Alam Sutra,Rmh.MewahHoek 
humutoba tenar 

Sutera Kirana L-20/a70yags | 509 

Aksutea Kirana 1220270245 | Gea D9151006222 6t277 
Pieter 9S” | rgnoons00yp02t0/aw 
PENAK MK 


(AL TOP “Gdg Seroong Jual” BU? 
Emerald L/U4:300/500m Barat 
3275 0069/3311 1772 


(lam Sutera Pelangi LT/L8.343 
(226 Hook UtarTionur (Diwal 
C0 Hp2611614118-70775130 


22226772121 -0816.1987127 


Bekasi-Harapan Indah Cluster 
Moli 180 (9x20) Ful bangunan, 
12391 km2e1, “CentoryZlEmP 
067881508835 // 463777 07 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PROPERTI 


UN Jalincealty 


PROUDLY PRESENT 


CENTRAL PARK 


3 


MELBOURNE 
RUMAH BERSTATUS HAK MILIK 
(FREEHOLD) 

2 KAMAR TIDUR 4 RUANG BELAJAR 
#2 KAMAR MANDI MULAI DARI 
A$499,500” 

3 KAMAR TIDUR « 2 KAMAR MANDI 
MULAI DARI A$599,500" 


- Hanya 20 menit ke Melbourne CBD" 
(an dekat ke Westfeld Soutniand 
(an Chadstone Shopping Centre 

- Sarana transportasi & kereta yang 
terjangkau & mudah ke Monash Uni. 
(kampus Clayton & Caulfeld), Deakin 
Uni., Monash Medical Centre & 
Sandringham Hospital 

One tetornan otaku 


RIVELA PARK 


Luxury Residence @ Bogor 


PAMERAN Piton 


Tanggal 10 NOV 2012 (Sabtu) 
Jam: 10am - Spm 
11 NOV 2012 Minggu) 
“Jam: 10am - 7pm 


Tempat Hotol Mula 
Mezzanina Floor, Loatris Room 


Hubungi atau Email 0816 895 302 / 
10858 9783 8859 / 0817 9199 063. 


or marketng@jalinreaty.com 


Hunian Bernuansa Resort 


Fasilitas Bintang Lima 


10 menit ke Pusat Kota Bogor 


881 15 menit dari Pintu Tol Bogor 


AA 


Bsd. D'Greontd0/600ifmshibgs 
Csoi9130/3801198110/65:5onya 
087772502288 ihooker5388899 


Bsd Pusted6U/372:MIsut210/209 
Wimalaya291/400814012251Udin 
085200766536 Lihookor5308899 


BSO Foresta 206/220sltnstts1 | BSD Ritzone Icon, rmh besar 
kmdeLakt scubiadashuni: | cuc 300/225 semi Fumished: 
Aibara” 130/128kt/imeLutr, | dijamin sukar” 25M  Hongiy 


viow.ImnOe Park 223/186.61M 
Johan'93610258/ 53150002 


Gokismith 081319199129 


BS0”8 New-Brassla,Frangisani 
calvput-juakot.svatrgis Murah 
Digam Tcam” 02156201811 


BSD Foresta Colinare 180/90, 
keanlikan Etemiy . 180/120 
Emo” 0016289169/53150052 


BSD-Tita GolrBarukux 6457 
003KTS Poo, Rp-10M. Grhaki 
11x021-2369910/081506081551 


BSD Icon E.Cosmo 123/28119/ 
29:112/79Cos0ia ”128/8E119/ 
Gt“ Thoa" 072820027 53158082 
Bukit Nusa Indah, JLSowo, LT: 
2M0,18:250B501LJUSI cepat Hub 
082886937508/02170763138 


8S0 Icon VLcosmo105/556.huNI 
minimalis 2Lhmis1 luciona 
08176729695” Unied5 3152022 


DepokJ.Kobembema/Lt:334/ 
sd Jua Co Tw Gi 112191125 | ap0misHmtJuat Cepat RW 
Tuntas! 300/274-Amm | 8303294 SuranOs1 7778380 
G Sep The Springs. Canary, 

Bsd Kncanatk84/70tinos72/96 | 219/119. Masterht.3s1 kam 3e1 
RK Pinangsia5xi7m3 26: Martha | bagus, Harga Oke .“Centuny2i 
0818909797 Lihookor 5358699” | Emerald” Hotina-0ti8 9499 18 


BSD Woo Catalnia CC 23, HGB, | GSrpg”tew | Serenader1a1y 
LWLh98/70m'.2ACKT 21893 | 170 Purnisit granit.Basjual 
RenowJ10I0812:156012581P | Cot1:693351211089920556215 


Investasi yang Menguntungkan 


Rumah 2 Lt 3 KT 
HARGA PRELAUNCH 
(021) 750 7501 


(0251) 833 944 6 "400. an 


www.rivelapark.com 


Developed By 


RIVELA LAND 


Gading Serpong Rmh Beri Hdp 
Selatan uk.10117m $ Huni No.3 
Hrg IM Nego Mub0816,951903 


Karawad, Curug Tar, Ruko tdp 
Jne A6 Lt 25 228 « park 
Min LB 128: 13M Honoky 
Goldsmih 081319199029 


Karawati, 141574,  Lh300, 
lokasi 200M dr Lippo Karawaci 
Hrg 37M, bob, 0817109876. 


Gading Servong, dial cepat. 
(luster Michoia B122/100 Barat 
out TP08 1111 6767 


Gd Srpg Jual Rmh uk-162/159 
Ieute1 Fuli Furnish, strategis, 
(Good Location 0815 480 1945 


KompTmnCihalagung 1/7004 
(008 Pasir Jaya Ba.200/1035, 
2IL6600Wktkeramik.trgs.po 
wimg001lolng 085205933326 


KpsBubulak rt/rvr001/007 Bar, 
T/B 200/90, SOOWAAKT,keramik 
str9shrg powm L7f.djual scr 
lelang. Hub 0852 859 33326 


(Metro Permata |, 24,10 122 
HubEddy 0821 12 11 83 57 
Informasi Propoti 581 1991 


(5 | pemutanggartit:730n/200m: 
tr | Stratos.MurahJuai Cepat Dian 
085210509010Vcrone58302266 


Resdnce One BSD, Red Saphire3 
Lantai 21 Tidur, 2 KMandi 
# RWG 0878 TEM 2/50 Indea 


GdSipg. Aristoteles397,5/392 
(43:25ymode split love, 251: 
It-5e2lkm/I2 mur” Centunyal 
1me.087881560833/46377707 


G4Stng Starting BK17/136/143 
mmasterit9eLkm3e1.Contunyal. 
En: 087881508833/16377707 


Grand Galaxy City, Ai 


riya GadigPamulang prog bbs 
Opebiaya s1L136643stas,1Om 
ne 101 850,70769077/90019501 


Jade 2B0m,kav Tara 1050 
Fiordini Btm'Jingga 300m? 
7018 3237 - 005197101937 


Residence 1 Serpong uk6145 
Hub.fanny 0519 3252 1000: 
Informasi Properti SOL 1991 


KOMPAS / KLASIKA / « 
Jumat, 9 November 2012 43 


&ug PROPERTI 


MirvaC 


AT HAROLD PARK 


by mirvac 


satin Ne 


SELURUM PELOSOK KAWASAN GUDANG DI MONITOR 
DENGAN CETV CENTRAL ROOM - KEAMANAN TERJAMIN 100Ys 


LE MERIDIEN HOTEL, PURI ASRI 1&2, Lt.1 Jl. Jend.Sudirman Jakarta 
10 - 11 NOVEMBER 2012, SATURDAY & SUNDAY « 10.00 - 19.00 WIB 
PE NCURAN PERDANA EDEN HAROLD PARK STAGE 2 


Lebak Bulus, JakeSel, 919/224 | JlMatraman I, Rumah LTLIOO/ | Sunter, Rmb 3Lt, Jarang Ada 
KT, 3KM. Taman Asti, tenang, | 18.2000m?, 2' 1,20 Km,SHGB | dkt Pasar & Mali, 50 Henny 
RonevSHN TIM ego0e11 B8S1L.TP | (O'Rumahku)”0812 9709 192 


Lebak Lestari Indah “33500” | Komp2ertamina U) Mt, Lt388 | Suntemas Barat Bot 4/210 
SHM, Terawat H160,SWMhook-dkt Ji busway | 3lanta:51165,1005 8,85 u/Ush 
7206633 TE EaSy P101»-0812 33373331 


Lenteng Agung LULb 551/40 | Kota Wisata “Hot prices 21t | Walet lot 6PiRumah Lux, 
StmRmb Ganus Dkt Kampus/ | 3Ki,80n0vs.funjt.120 16120 | 4t-175m?,3t.Hub66601010 
SMA, "23M' ERA Golaras | hny's60ttng Hun: GB10K0s06s | 0012 2050850 


ex Bamtu Tovnhouse Jual Bo | WTTNTTNTNTTTTN 
Derapa Rmh Lut Security 2djam 


001 86405303/02273601 


BODETABEK 
JAKARTA UTARA 
Melawai 400/1500mvTebet 750 sutera, Palma, #0nRMern 
350n,20on 'In2” mabi6Im, | Anot Baradval Rumah Hak 2 | 2001 Badan Kotak hrg Mi 
15MOM/120m061286522887 | tantailt 717,689, Mub: ga | Uro0hot 0811929720 
129 6818 


Menteng” "Yusuf Adiwinata' Predpangpatrabar nya 
On Gn kah | cemmunyan meomenawa, | edi isian 


Utara108389583.96 


AlamSuta  moerahkv Olivia 1 


Pindah--200/300--816 AMI W/ST Sam walking dis 
ui Hao SENTURY22 MEDITERANIAR, | Can ta evMto105501737121 


Com GOAL 
Mera Yang 20856:5 


Bogor kemang 1.5Ha cekus/bik 


grumgrik ptnaknunsk vk,120 


BPolim. 410/350 Ro12SM 


Kian 5510/1ien6, | d0 As 301 Ya UT | 7m # 
HADIRILAH PRESENTATION-PRE LAUNCH & DINNER 3 pretmatszkmsum: coz | POSSOatssatikosa | 8so De pk #tsm0tmawea 
“The Secret of Investing Property in Australia" Jum'at, 9 Nov 2012, Jam 18.30-21.00 WIB Sea ato | jar Eetaat emasarm | ton-0h 2m eng 
DAPATKAN UNIT & HARGA PERDANA - EDEN HAROLD PARK !!! muat Senaan aya, an | Md istana | Goat MfongG.me ina 
Tersedia 1,2,3 bedroom Apartments mulai dari $499,000 & Ad Tn ip La GS | janu Kuning Gading Ramah | PO SP AG 
Terrace Houses di tengah kota Sydney aa Ka aan DS asn an na 
(Pd.Labu-Pinang Raya 907/300m |“ Nana : nge 0080/5315 8062 


€ Lokasi di tengah kota SYDNEY hanya 2,5Km dari CBD Harco Barata | dketan Bawang 26/A20SHM | s0 y yong toa Et dit ps 


@ Pemandangan ke city dan taman | pak Hyauss0/700m7,don taman | 081310116221 Eragug5611785 | Mo 3AN/m' PPS 


8164850266 Mama 


@ Dibangun di atas lahan 3,8 Ha, dimana 356 nya adalah penghijauan Hai 66 Tn Ra CabnongTanah 20001 tok, 
@ Dekat Jubilee Park MLRT, University of Sydney (650m) & UTS (3Km) " Pk Indan 31777001. rumah ab na 
@ Ada 6 rute bis langsung dari Sydney Uni, NSW & ke pusat kota Gea yi tool in s2” | ALgemangun IA Kp 9d | Garang Tana un AS di 
@ Hanya 10 menit ke Darling Harbour via MLRT pak Indon 625/1000m, New, | GohbICABrI5 TO6111921159” | Ioi SukajadiKec sukatani 
Gn To aka hn 
(& Hak Milik selamanya M KPR max. 30 tahun BD | #oanresssnnognoicn5212 | Haa Uang Bgm | GidupDonu Pu Cendronasih 


) 1 Maa dan GM hub 

WM DP hanya 10” WM! Total Return 1074 - 14Y4 / tahun" Pa Plang Torn Kowae Link | FC" bad 21) 7374366-10000022: 

16221 3199 KENA Denda | aroma Pi 0/6 2. | Gnet.agek/runahn, 
Kekkei | Oi hayo es | Bat ana Mat 


Tersedia Notaris/Solicitor langsung dari Sydney, Mr. Allan Wong & | | 
Konsultasi Finance oleh Ms. Wen Ley Ho dari IFS Sydney 46221 « 4586: 9188 


POKINDAH-MURAH! 
Kartika Utama 510m 2ltpool | rar prmah, Pil, 6128/1126, | popok 3, Pancoran Mas, Rangka 


In conjunction with Swjak Ke Tg easeataasen” "9 | an Jai Tn PANG, ROAA 
Permata Hijau, P Tanjung SHM. 0857 72135190 
SA ot RUIA. | Manyar, Plug. 
PT. PRAXIS INVESTINDO PT. AONE Property Investments Ie aa btn 


Ruko Mali of Indonesia The Boulevard, #G Mozzanine Level Permata Hilau,Jual cpt, rmh tua. Ih Hub02182303035onineJumat 

Gm Hana setan | #aterantepto0nvtasie 
Block K No. 1, Kelapa Gading KN TA DUANNIAAN | Os121i2009 0 tovotmen | We» Yp:006028: 322 | yunamsuta Bra langyoom 
Jakarta Utara 14240 Jakarta 10250 Magna ANN Pe 

Taha Neni ter IK Voonday mb 


Phone : 462 21 4586 9188 Phone : 462 21 3199 1381 
inour Business." nguiry@praxisinvestindo.com E : info@aonepropertyinvestments.com 


Bayan nimalis, msh cicil Multland PIK | KS Tubun psr be TngStrgs-ual 
81109 / Yantha 00176470121 |. Toh 650m mb 12002)ah 


11063007539870/9500551 


Perum Pesona Alam Jaga 
Dipasarkan Sunit Rmh 
02138 


nga V1-200/375,4298/19 | Cam 276m, Brand New House | Kay Besinabung Iatriivest | pi 6o01urah @lutm Rd Dim 
and How“ 08 & Cemas 200m sisp huni, | (Hunian @rpot1211/1/61Poo & 
lonas Komang 7193522. | Clomas250in Hub: 081.610.2828 | SHM. 7210101, 71066229/90 


ip | pelepah Raya, Jual, Copatatt 
0211 etisuAnioe” | Unlam, Fl Reog: | Mntemang kavling 100m Jua 
Ws 0017 67 6819 / 30918 Verta-GadingPto 


Mora 38 Rm ToAtikamy | Cicihko, 280: Banyumas 70: 
ek u/Kost.lokStugs.JIn Lobut | Garut 680: Tegal 280. &, 600 


Sta on an Isa” | Gehna ci escasbitois 


Pi Ko0rmay mbak 725m 
233557 mlokdbgsmsaota | Pondok Aren Ry 13100mSHM 
dindaanisbg Obatan | con Tae Mana 


319093331 021-70000.457 
PI. kasi Go 3/25 & 35 Tio 
Jr, Uk 418 1, 3OM Jual | RWhitepurKav puncak, 7 Ha 


rin Ry: Grogelin 2 Ju | Jl Abasirahman Saleh jlous |. peumeuG No.36 peanyen' | Giant Town Hause aru see | Ky Lama"496/210”9umah Tua 
n'/AILS po0 Batu .M Imh ALL 200/LD 150 uk 20x | garat 1 JakSat.LI/Lb 360199 | rang Ctos, ho Bersaing Design | Tenang,Asri Sttas.Jak 
RMM 70736 81/36, 2/81 72/ | JRsontosiveyen 00101585158” | 31 Bok barwinOs1281725535 " | Sumognngy2945/00129222151 | Unikbast Hub: 0056-21137070. | Regina Roty-001221 


ur Marmer / Toar 
7221180 Wisnu 085711 


ta Lam ne PD Kat Mrenturattnt ta 
26172121- 081311015950” | pemata Bana em mm AB 18 msk dr) Msi sunah | BangeTah us rm oer Mensoltn mb cp | Ko Bau?" timbang Raya | Pang New 2482500 Mewah Tokos Ro 301 ago, 
Pn An 200 Demi Bat ab am LI | Ampas Joint | Pin graha ben | SN Gu He | AOA Ata Po Gb pny AG Fl | pk, Layar pem 274. | 6716606533 
eyang, Pamulang 2 Ruko hdp | FAN Jua Coat Win aDajboon? | Neso Te Munosis9137125 | Hub Osinoson3o DM PE 08177901057 Tera Dos 72612101 7209583- | Kami kolamIkon 8129012178” | kabin Rraperani3 (210: s1 
@aekan 10 Lb #Ominmals Cepu: NB, Wioykarta, dim komp | Pondok Indah Kencana Best Loc dan Luas 20Ma, Dual Camt 
modern Si: AM Hengky ina IA Manda | Sena Gaga | An Birutatttoyoo Ocet Loabh “ANC oi | Phat Timur Ju Cepatarang | Hob:0812 916216 
Colismith 001311199029 arya Cia dortan 402 Noh Meja anna nG | Oei SKM, “cek Invest/tinggal, dkt | ERA 53167010/ | Ada:2tt:200mttros"Eastons: 
Pena Kena £ C0. 7101, 712/ ntanonnsati 2 | Angroonet922037ce010707 | MNYAKARTNBARAT 
Tangerang, Jatiuwung: Goda (pete 200m,3201,01 
Pn 2 LISA | pulindan rate 200 20 & Bintaro, A2 Mandar 60/09 Set nam, Keb Brv"“Somi »9 Untu | Bedak Intah 1-360 uno | pwsatiRay ht cots0m: | nya Uta tang Kuna 
MnakGakumtnoonstigs2g | Pun Indah LT 168,20,270 & T. | cimahi Menteng Jakpus wu- | Sl. Po Super Basttenong | SAN Ka garasa Kotak Tegng ass Gin? | Hadap “Timur ERA,, Gta | Bogor Mona Prantan | Merya Utara Lung Ka720, 
Permata Buana 160,280 (rev) | Rn Mamah 2ELL 05 me, | Ma:08218446M47 ERA Raon Rogno Roolo-08151109.1347” 1 53167010/08176601252 Oi-190-22288/66650707” | Hampa 21 SNMhA OBIS 
ea Aj oa eng Ang | Om Bennakryansany | Gta mah aa MT | yong snmagayaw0 | png ta 1Ror7o0 | mayimtecading” Asas. set 1 
Pe Man Hanya 20m pesat | mob Hubot ng 215 | 320m rd, Mera | ip AG ata 3 | imut Sae Bam | Band Nom Moman tK oo | Ba Ge Modena 1 | Beat va At kari 
Nenek ani (Pemilik Langsung Ibu Dewi)TP | Ika:082180484174 ERA Radiant | 49011. 75MH.nowi raya It360/ | Ratih:0816805395 ERA Radiant RW Gandaria” 081607260025 21 10357612 | soo had Tenan 
sepuas OM 2H.8M jinPalm I8611/500 MEN ap Pe 
KARIM Jak-Pis, Jual Rmh | Bintaro 9Gand haya Pesona | 11 “Lovolks etmut han | KehibarudKramat Pel Raya | Pontk Indah7o3/2n000s Asi | payuntecaang'Arada tan 
Puri Mansion Cluster Bucking- | Baru 3Lt. SHM, 2200, PAM. | 25/8290/95.clust te,cratis 3AC | Gigegol/an Sut M298/600. bus | Barito,935im, cocok usaha.SHM. | Po Lok Tonang”"2 | tt/Ranov paman batasan MEI nga 
PKM: Gasa 2 aa | pe SN BA Kang | SU Ke ee OA ego Aa | Rating ERA Rd | Koo Sa Ayla ta Grlooy OS 971 6 


Sa Ah 0 Yen HABM Sppglim k720 
Te Mentang ,. Hrg. Bgsitat0o | Gintaro 1 H Gat, Brand Nov, | (sin huo Hera Od16Bgye5a/ | Kebagusan Townbse JI Kebagu | pondor 
2120772121 -06156871897 | pudencana tokni28/174'bas | L0B00 "ERA, Untataty | SEM aksi, Ctouse ta LM bis 1m | sanRhnegto 28 R31 | m2 63 


ahJBA Mou 1.587 | ayWnteGading”Wiridat2:1 | RwpitepuaTpe,10K20sttn 
nk semi oyamn | 69410806 Batu2e1KUIn Bs | Saya mo maMosa dat 


Gn tt | ta | Ta | An Dep | atensi tot Lg Na Ba ga Af brt 2 
Goa Ra rey | ob gonga ga | RSI KEREANTREA | ono 5 aer an | ips dita" ena ganng oran menntrata | Bo Ss mag mt Sp 
3m, Langka, Nego, 3mb41t225 shwa 08122418165 | Daksa 870, Adityawarman 1442, | ment) 3unit rmh batu exclusive | okbwnossnpati.krtngr-galu 08159203327 (Suwito Gunadi) 


do. Hub: | memabdaksa murh0613902 


In Dy : Denny G 


121 15637919. 


1g Banyumas 1700 SHM. Lamandau 172, Cintu 520. Hub 
500 ng “kav Purwakarta 675m, 

Sunrise GardenOppse 1sa40/ | 30 

Santun 2. Akasia, Inten | Sina Kao iga | 22M oa 
149/120m, WA Hra 2.3M, SHM | informasi Properti 581 1991 


ai PN ai yha: Coin Indah 
ah Simorug Gol “ 7227200 « sus | AGS Aadn Bh: | MNYAKARTA PUSAT 
Dempozsoarindasojunszeo | Kemang 80/40 lek eni) cot | sewa /4 Apv 2013 “Rutin 

Yonas 082121998337 / 5657979 Paseban aya Jua, Ceoat Gandaria 270omas 200-Ray | 20/1004 8 ow,oo tenang Ruly “0815903736 | paywntecadingGading sea | enim nee t3ngn 
Taman Lani 2 in m1 Whiteko7263456081315005394 12929"0878.85205037 sonyann | Rmh Kosctndat.1D1t,Bogus | kotaklingk tng murah 14.2 
tm. seaasangtwa 3 | Taman Al, s0, xvi. | Gd 728 Into aton | Bintaro? Gangas25/t0s1 penang merta | Sen aa ut | Gabah 
BXS.citra 6 2117 10X16TPL mao. 320/4302223/300 “Tam | Duren 3-Thouse-tunt:1sp/160 | Kemang Selatan XI! YDPP 1 edi, akses tab tangng 


065213267909 


Sintdamibtisaosiso19neen | ro ORR5900 177 DAKARTA SELATAN | Par Remhtumbuhetash Bahao/ KPR | SN aa Saba ag tan 2591292910813.10351279 | paywniteGadingiGen Residenen | Cempaka Puth Tengah, Dijual 

NB MAS: KAPAN BLK berkata terang ERA Vic—-0811130738-Natalio 08179166.220”Za TAMUNGBET RANCO INDAH | KCP 235m'.Hock2tt"1515993 | Ceoat/MurahTanah 18421378 
Got baka S3 p021 1535, Mama ee TA hour AIRLANGGA 320M, NilamOE11811OA1 ERA Radiant Kemang towmhouse mamlis 320 | Rmh Baru.Mt ibata/3s0, | F2 087886021515/41697613. | meterahkkebar Jalan 2 mobi, 
Isbelh & 10120 6 kampoer | 9019270 0251328 “| Ciu 00m” Goat Hem ERA Vitae PondkIndat” | Anton em AN aa ia maywntedning Cdi 2 kana RL Ge 
mata 6x15-TOD ng 3625388 Mang Jebat30Om BintoroJLperdagangan-dt tol | 2oking Wa | Premier Hous 08120297 311 Tea PA pangng2g3 | Kab Ayub 067285956895 


Oem 71 


Taman Aries Ul-380 S.Huni 36 1/05 04 KE LA M 
Goltake San “Lorenzo” (Okt | u'12920980m Siap HuniSHIM, | Andalan Teras Realty“Pdlindah | Toras”0256.7869270”7 
Pa AO SA en geaniRMh | hub0815 100052 1200" "New" "“LokBagus 


TP Simatupang Bikg Antam tt: | BE1OOR Ho 2 4 
Kertamukti-UIN Ciputat: LIS5M | 590 1850/Pllaten Barat. Lt —eag 4 Kramat Raya" “1400m”“ 5 
KT U/ Kost atau Bikin 12 | 357 to100m Hukc0016702002 


Baru Hub0852 896 Junsidi"0811189 22917509953 | intarofamilyouset3ttouses ko J1/M-085890362288C1P) emang an | Pakan Ga dos 
In LAroa)Pool, Guest Hc Tmn Radio Dalam Mewadsiap | aa an gas 

Se heniuat Bauran | MESAKARTA PUSAT And Tens' Kebayoran Bau | Si Ga a13 KompMlarasatya, Bxcandak | nj te tis Ru | 1220 81765015/115993 | Sa RENBErKTA 

Penta papa Pom: 360m? sngw-dpantaman | MO D62LMBMYA ERA Raiant 604350 POOLM Btat2:061310708222 /6627007 JAKARTA SELAI 

Kgrenisano | Ag senoenpamestgon | “On Kya Rencana 

19M ago. Hubc0818:131568 | A17 M7m900-23ndws In: Brania 350--—-Cieber do, | tc bgncde/ tuo mag Via dima timur ry 500/720m' SAN LB | Antasrjt0om, Bitor100 


Andi Pro? ?22njaya Kusuma 


Aisanpng Uangkanani | 000 | Aa Krco Town House don Unty 


021-3262-9311/ 0816977761 


lux dpn Blluhur bbs bir semua mh 192121000 kami ERA Radiant 


sengmh taman Jua BU-06 ani punon | St AgJayetiSOmRmhBaruFF 

Pal s1 ane Jual BU“0812 ec Zam 1/0 B1/7O 2 Ja300420 

SEA To0m.TP dis?” | Bel 3 anta, Bags, Bar, tantg 2trsnsaana | #tort::aton Nih Dan Ja,barat Gbsm.Im Nyiur | Gentunatpertwiropomatn 
AWlampaisnah | Besa KW eno Tes 05119025112” | AREA KEMANG DALAMBOOM | garang na | 8 Da JAKARTA TIMUR (1480) Bas Murah RWNILO Sr 

Li Lea, eat | RW CBD Tesut051319925112 | jobom, too seom semua ats | 29U/201)Mndavsi BAM NMR | ERA Vcw0815:8555 MPR Latawond Kasi Lisa0815 10105778/651E10 | Giandak #00, Minggu 
1/1 102/200/6 Bangunanya: 081287298787 REK 72EM56.DENIS2A oten sn | Gonta zeMcwmon Rika 081727022954/ es 


Bend “250/470m' "St 


Jln Penghulu,Psr Keb.Lama,Dkt 1025/806:10,9M:216/400.2M ng. Sumber Dara Indah Barat Baya 
mei ia Kane SE Bawa Wen 62/1005 | Mou Gabah, Kelam MAA Dan 
Ate Raya emang Bt | SOON RO | ep AAN NARYONO, Se aa Ge IOI anna | BdemLL AAN RUN | Gor oetv:shm:“5an 
LK BA Maen | aan Gate am n : daan 
209 | ceng taat #e00n3u4a Kb 2001090195 Gentar Dn Kan Ur) | Sunter Meteran, Guster 
JLSusilo,Grgol,Kost'n di Cek u/ isSiap Huni RWhiteKiy | Asemdua Lt/Lb.101/230,3deret, sa Cinere Indah"288/400” | 25pol,demw 1400”26m clustergate 18 128/170 & LT/ LB 160/170 di Mantan aman 
ASusinGrgolKentn di Gea | Bagai lean” | pora "ananebotoer | PeoteNaN & Con Fanta | Att? Lala sog | Pln La Pat uy | hallo an bau simak | Uta gan chip Salaga 
PTUN Dsn Na BN Sa Peta Dea ag Kena nnota Manad He 


Cempaka Putih Tengah, Rumah 
Mangga Bsr 13/Rmh Kost 3Lt | Tua itung tanah): 22130: 660 | ATM Prop'Pondok Ind” Open Hs | Buncit Katibata Tahumh baru, | Kby Bar.Okt otim Ry"34om'- | Lebak Bulus 447/55tm? « huni | Duren Sawit KawAL 300/125” | sunter Podomoro don Aotitmh | Jaya Pasar Minggu"1000m/ 
Tele? 16K Torsi" RWhiteM2 | meterSHM.Ro.ldmijar (nego). | Tm.Koncana Permai 1/1L8.nw | 21t471/259/lux3KTsat nyman, | SHM » Rumah SHM R7 jual copot «5 | Ba ! Tua 10x38m Dangu,HM300m dr | Strgs-Kmesco u Kt,RkH 
Dharma 081316262669.6126969 | Hube Ayub 087685956295 id 1007 129007819 | SHM,Mondirpro 081782 BSM 75912929”061282221062 | 08131 0.7.R0.25M081296238879 | rwbitam 7396833/021-62883781 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


80 72088:35/08158 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 9 November 2012 


“74 ORNAMEN 


AMERi 


ICAN | 


ATT RESS 


BAHAYA TING Aint 


MAKA Latar 


ORNAMEN | Matras 


Matras Berdesain Klasik Modern 


KEMEWAHAN dalam hidup bisa hadir dalam berbagai 
bentuk. Yang kesatmata dapat berupa karya seni 
Sementara kemewahan yang tak kasatmata dapat 
dirasakan melalui sentuhannya yang lembut dan 
memanjakan. Kedua bentuk kemewahan ini bisa 
ditemukan pada koleksi iPedic dari Serta. 

Serta hadir dengan koleksi baru pilihan matras 
mewah yang siap memanjakan Anda dalam 
pengalaman baru akan kenyamanan. Koleksi iPedic 
dari Serta hadir dengan beberapa pilihan matras yang 
mewah dan nyaman, iSolitare dan iPrestige adalah dua 
matras termewah dalam koleksi ini. 

Menyatukan sentuhan Klasik dengan desain 
modern, ISolitare dibuat dari material berkualitas tinggi 
yang memancarkan keanggunan. Kelebihan matras ini 
tak hanya terpancar dari keindahannya, tetapi juga 
dari fitur topangannya. Kombinasi dari pocket on 
pocket technology, Super Pillow Top, dan latex layer 
bekerja harmonis untuk menghadirkan pengalaman 


Otb 


DISCOUNT 
FREE 2 PILLOWSI 
FREE BENCHI 
HOT Dae Penuntut 

Ananya ran 


ba 
Kuan panda pasa 


URE 
JLMtrnatit Cibubur Km3 No.76 
(021) 6459 anan | 40 


AMA DENGAN 
282 


tidur yang indah, 

iPrestige menghadirkan desain klasik dengan 
teknologi topangan yang baik. Dibuat dengan fitur 
kenyamanan seperti Super Pillow Top, double latex 
layer, an fitur topangan seperti 5-z0ne pocket spring 
an solid curve foundation, menjadikannya matras 
premium dari koleksi (Pedic. 

Sebuah riset yang dilakukan International Sleep 
Products Associatlon menempatkan Serta diperingkat 
pertama sebagai produsen matras terbesar Amerika 
pada 2011. Hal ini menjadikan Serta sebagai 
penguasa pasar Amerika dengan cakupan 18,3 persen 
dan dunia. 

Matras dan aksesori tidur Serta dapat ditemukan 
di Toko American Giant Mattress (AGM), yaitu konsep 
toko yang menjual perlengkapan kamar tidur dan 
matras ternama, seperti King Koil, Tempur, Florence, 
dan Winner, Tersedia juga Stressless, sofa istimewa 
ari Norwegia. ("/TYSI 


Duniorz!o 


2000... 
— 


Kasur Lateks Dunlopillo 
menjamin Anda tidak 


tidur bersama tungau 


Hubungi : 021-389 8626 


omance 


FREE 
Es bED 


KUIS » 


Iwiepon, nomor identitas). 


1, Asian Asti OB1 16 xxx 


5. Stlia Bola - 0815-5135 


“Kuls Ormamen edisi 2 November 2012: 


1! Sudaryanto -0883-27060ox 
3. Dewi Ariesnawaty -0815-59919x1x 
4, Lis Merdina Sihombing - 0853-5721 Lex 


1. Sebutkan ftur/tur yang dimiliki oleh matras Serta 1 
12 Sebutkan matras.matras yang tersedia di Toko American 


Poatan Pad hu bh bana arah ng peong mud wong mt 
Rp 800.000. Jawaban kuis dikirim ke alamat surel Inspiratorial@dkompas.co. 
(021) 53699093 pair lambat Rabu, 14 November 2012 (dilengkapi data dir, nomor 


Mattressi 


atau faks 


Serta 


Center Kip Gading : 4816264 


KOMPAS 


(Pemenang dapat menghubungi Sila (021) 536 79599 ext G184, 


PROPERTI 


TANAH DIJUAL 
JAKARTA TIMUR 


Cibubur ual Tanah Hoek DiKota 
Wisata Cluster SaliburgLT 456 
mm Bok SAM, No990814911085 


KowDPRD DKI Cibubur Blok A 
No.51900m Hdp TinrJUtama 
Komp.200m dari Cibubur Junct 
(Pintu To IK.00551AA9168 


Kota Wisata, Cbbr”Hot Price” 
kav samping Tamanbanyak jin 
N:-202 Hub: 0818400065 


Ko.Rbtn Lt1300ShmCk T.Ho2 
tes. 3SJUMERA . GSolaras 
TRBONO/Rial 0615 987 5093 


Pondok Koi JY Bit ora 
HIM» Agion 061310022200 


JAKARTA UTARA 


Camar Permai 7,PIK Jual, Cot 
Bu,1021',hr913:8)4/mpubi 
Pemli0811-10-2928 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Golf Island'10x251n'sSelatan 
CandengSRusii 087720979530 


CENTURY2I MEDITERANIA2 
Diamond Golf 17000mow Golf 
Tmn Golf Timur 3860m Golf 
Mayang 55Omhinisi 4201Ut7 
Merry Yang : 00563888322” 


Klang LoutpIK.Kav MurahHuk, 
wtebttit R1Snurmh be Elang 
Laut Muk "6099947: 9067038, 


langlaut PIK/Hoek/U-8/190m 
(Badory290nU/Kotak/ MualV 
06161563018 087820062169 


Grand, Orchard Kelapa Gading: 
Bom':Hook231/m? nogo Pj 
PRO Tandi 057092207111 


.ILpademangan Raya" Murah" 
am PER Mean 
662858” Yuni" OBL2 941 7467 


Kav ArhaGading,Vla 1351275 
Selatan Jok-bagus Ray iitoGa 
ding 4515993/0519 0816 8285 


Jual TP hub 081617117527” 
Pantai Mutiara Kavi Darat Ue 
38xMimJs1600bet utrbk SD 
ERATOPOO1385756893,5702099 
RayWIiteGadingK21VlaMenara 
191201Imv Uta G4g Indah 
873m “0816 767 886/19855656 


RUANG USAHA 


DIJUAN. 


pen ScraperOne & Kaskus 


DIJUAL 


Bangunan 381LJ.Kalimati Raya 
LM00m2, Bangunan? 10001? 
kokoh cd u/Ktr/Gdp,trtais,lin 
obor 0B1218611159/28898906: 


Bangunan dan Tanah L6.6000an 
116000an 2 Lantal, Cocok utk 
Sekolah dan Rimh Sakit Jl.Raya 
Kelapa Dua Wotan” Ciracas 
Jaktim Hub 082112402226 


Century 21 Akasia. GedSaharo 
'xinfomodia1/B:100/150900 
invest. 08161357635 /543/979 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
ExabrikKapuk Utarait32057 
ku/gdangiRusl1087781979530 


CENTURY Z1 MEDITERANIA 
Rk dikomp.Soka Sx35imurah 
Iva CtiLok.0K0813.979286 


CENTURY2I MEDITERANIA2 

Ruko Gardoo-Exe PIKCHGp Jalan 

Ruko CBD Pit ARBCA:D5 Sewa 
ory Yang 08568888322 


City Par 2 Gandeng 3/11 Jual 
Ceoat (DU), Multilang Golf Lake 
355056299/ Shanny 0816082138 


EX BANGUNAN PABRIK 
11/16120001/900mn2 di Kawasan 
IndustriJababeka 0811148820 


Wijaya 2/46:647/500, 
SHM.Lus,Cok /Ktr,Butik Kinik 
ILJua Cepat! 0815 9697 235 


ingetah 2500mKamal cikupa 
2200, sarang Aha, Batu ceper 
TONOmArwng SH 08128650160 


Gedung 00/1300, 
Strategiseek”'w/Usaha" Tar 
082122015500/RWT 8303291 


Gudang Ia Sewa 1d:3.10017 
1b49.0001JI.MaukRayakim71 
Tp.0215528007/025715698035 


udang” Sunter, 1000/3501” 
Jual Cepat! RMNLEStr 6512910 
Jansens 0B17889769/92689759: 


Gudang Tunas Daanogot telah 
nghing/oksktr Indstricek W/ 
InvststrgsamanbsCantner Bos 
801r”081292266922/ 575111 


(Gudang, Harga Perdana, Li/Lb 
380/291Hra LOM6SA0/402 Ing 
2.6M, JatiUwung-Tar lokstrtas 
Nogotoldsmih 087852076669 


KANTREGUDANG 4 INA 

Daan Mogot Raya. (Chste 
6t21n7/ KEM20mLTS33m 
BIOS”, Bebas Bani. Hub 
65383899) 31306, 


Kios 2 Gandeng” RWNe Puri 
Toh Abangbasemont Lon bali 
estalator69001/unit nego” BU" 
057 88 10088 6558300088 


Kios, BlekA Tanah Abang 
11.1/0/85 Don Hal & Esalator 
ROLL 3M Hub LISA 


Kles ITC CempakaMasit:2 in" 
Strgskt @scalator" RayWhito 
Gading 0618196707/1515993 


Kies Jual m2 13 strgs 
cashback dr rental feee50it 
vb:085218791767 owner 


os asa Mode 
ONE haater 

oten 

Ka pan 
REALTY Pirang 

Sak Gan 
Sa, 
Kor don Lap 
Pusat Samba Pai 
Batan 01 200600073 


Kios SGC Cikarang Cocok Ace HP 
kt Pitu Masuk SHM Ro.20011 
Bisa Ckil Hub70212303: 


OcestrataTtic0C80 Thamrin 
For Sal.Maroa 2itar/m? Foo 
Oxortine, Bebas 3 in 1, Siap 
Beroperasi, Hub: (021) 392 9985 


Ray White Citra Garden " 
RkOdnMogot 3 1x25 gandeng 
W/Bank,Shwrom Bengk.mteria! 
Jahanes08122M0908/51300779 


Rk 2Ini Aries NiagaAltstrgs, 
IHdp tokengkap dg baris Kaca 
AC Hub Andreas 0818 766 511 
Informasi Properti SBL 1991 


Rk Bumi Ptndahvcek Invest 
Tersewa Bank Vinny 70542 671 
Informasi Properti 381 1091 


Rk Mitra Bahari 65005900 
3I,hdp JI RyJ Cot Ara 3.OM.Ng 
Mthr:7023771628126100 2909” 


Re Pungima Pelim Ryo: 
Bg Dn Pa ana 3 


EtaHe081351281221,7206600 


Ik Pasar Prindah:75/225,3 
Trwsokinformasi Properti CKil 
0615 991:5765/5EL 1991 


1 Toho A/3A,hdp biveddanau, 
rr Tuas.pantai indah Kapuk 
Ro.29m 41511513.068887911 


RxG.Srpg Menoisio 3LE'New 
Bolsana JL Tepi Jalan Hrg Oke 
LUlooker A Sutra 08151900133 


RKCd9, Serpong 3A4/SKNSM 
Stategis PPJB: Hrg Menarik 
TUMookerA,Sutera082113245308 


(RH. Mawi Raya-Area Comerclal 
385/150m-—Dkt R-DalamBPIM | 
0612 866 00 B8BERA-OSI 155 


Rkintercon SIAR/AR,FObos,icot 
Centunya1PertiwiTOPE1OIPLAEh 
Rika 0612-7022934/566-7272 


Rkaru,9t3nandeng.2gandeng 
Tr,Porumi.Beringinkaya,SHM 

tiang pancang 17m.ERAOdolia 
5580300,Lucy 081006523285 


(Rmh Makan djual 1561 1300 
StmJLTB simatupang HIM 
PIO21.7E20017.005668120075 


Ruang Office 8 SCBD 1 3211 Lt 
BJL Sudirman Kav52253 0s dsa 
Wa 217239950/062123028316 


Ruko Gandaria JI Saf Ls 4,51 
16 3LL6Radio Dlm Is 45x15,Era 
(dota 0816681252/53167910 


uan ana owti Kt.cog 2 | Ruto Gandeng Gam Paning 
Sanan Daan Sa ada HT 
Sr Aintesit0110287 | ey dee Donut 


Ruko, gndeng.empoa./Isiop 
ako,BU,09r In ryramai Garuda 
Pro: 081380039936, 7356800 


Ruko 2unit (sewa. 
Pe ton 
ea Pap 


BU/TP 0850 9028 115 Makan PA In 


(Latte Mort).tontai3,2 Milyar 
(nogo).uko Gandeng, 8 mar 
SNVIDP Property Pb 7507504, 
0615 981 9027, 0056 1680 258 


(Ruko JLT atap beton, SHM, LT 
112MP48:2700m tmpt strtgs Dar 
kir wasjln besar Jend Sudirman 
Bekasi Git Sumarecon, Buka hg 
2M61021-32105001,0610601871 


Ruko Jelambar Termurah! lt, 
Okt Duta Mas,ln 2 rah.BU 
@L250MMury 0856 788 0070 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko Kemukus Ul 45x 16 7? 
Jelambar Ax20.Grand Slipi 87mi 
Ray White Taman Kobon Jeruk. 


(Ruko 4 Bh Dikontrakkan : Di Jl 
Prapanca Raya 37 Ktb Joksal 
(Dekat Ktr Wikta Jake) Hub 
08122010676 (Tp) 


(Ruko LA JI. Kartini Raya 81, 


Blok A/1E LTBL m2, Sertifikat | ““Tandra -0838 900177 9D 
HGB,” (TP,MUb0812-9302-587, 
021-61281671021-6248007 Ruko Mangga 2 Savares4 15m 


Attcoto utk Kanto.Mrg Murah 
Mato 08110860233 
“CENTURV2I MEOITERANIA2 


ONE Fe 


REALTY Pesan 


Ruko 5 Pintu 2Lt 1200/4300 
SHM.Gi Margonda Deook 2,73M 
1ub:685828120078 


(Ruko Br II, JLPitu Air 4, st 
Baru, 1.82/1b.205m?, Hrg nego 
Ph 0616772595/ 06151688177 


ke Tol JORR, 
AI Ruko City Wak, dibuka Tahap 
pak Cabe3te.10 | £ - Aki ASonit.Hog 
mnt Pakindah | mula Rp 14M Tebo 3322 7700, 


@buka Tho 214 | 37160160 

Unit IVgRo.BPIR 

Booking” Sirg | Ruko New Dekat Pakubuwono? 
Gratistmas 27 | 8254954 T25121,5-Shm 
WI, pembeli 1 | Eraimo"08161116779.7266888 


Hrg The 3 naik Rp1O0itsan Tebo 

3663:6661-68/85916523 — | #uko NiasRy PintuTme2 KbGdg 
S0 211SKWRa/ WiteGading 

vania 4515993/0616 915 092 


Bot Darmanangsammonn. 


Gaia Ruko Percetakan Negara251t 
180/250m' “Stmulokai bagus 
FC“7160255 0819 636026 


Ruko, diBogor(New)2itebsment 
200/240s91Stras ustVKt par 
Niry BARS kayBkt 021617771660 


Boo 212 a01 30 182058107 seba 6 
Os Sukadana Ha 6 

» | uko Puri Kencana,thadop 
Memagslaa Tiamu-Andrs OBIB 766, 511 


Informasi Properti 581 1991 


Ruko dit Citraland RWNtePuri 
nowJhe1 ek Okcocok u usaha 


OerBB1606865/58200058 | Ruko, Pur 


Iyhadap 
Tol Mub.Andreas” 0818 766 514 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko RoxyMas 10x29/litgandng 
Rony blok 5115, AItCeotury21 
EMe007881508833 / 46377707: 


Buto Duta ar 
ONE reni 
EK 
Mbaga da 


REALTY Penses ur 


Booking Sg rata 
F3 ONE berelgagor 

WS pembali 1, Elektronik di Jan 

Hrg hp na Ro300K- ana pena 
54310023/5442389/96165000 | NAAM jae Naga Tang 
Gopi mai 

(Ruko Gandeng 31 Cdg Ko abotan Sold 


Serpong 
Jasmine, Uk.9116. Pahoa, Mal, 
hadap jalan, Hrg Ok “ConturyZl 
Emerald Hoino:0818 91 9 18 


PPP fgonus emas 
2051 utk Nov 2012”Teb 5583 
1288/9387 0000 


Ruko Sumarecon Bekasi 547 
Type Emeral Ray Wita Gading 
Pipin 00581157208/4515993 


Gudang dkt akport 45.3500m' 
Disewokanbokh 20x40m atau 
ButOm Hubungi 061398762568: 


Pmt Buana disewakan b-ldim | Venco 
3KCHubffanny 0619 3232 1000 
informasi Prooerti 581 1991 


(RADIO DALAM & ADYAKSA 


#emahatt 
IKU ISit/thn,mn ZIhRW MiKrg 
'M106:081932307486/ 6627007 


sm Gudang LBLOREM U1/08 TANAH DICARI 
Ro Tg Seann aa | eta 1001: ys.oe | gaoe Dayaw KA0yAKSA 
twg 3,IM. Hub: 0815-110110-98” | Tangerang. Mbngi: 0215525007 | SunTea Shanty 081584232506 (okbmhsaday plg Oya Hi 
Sibunadarnu Ry (ae bandar 
Mayhhiecadionading Kana | Liga "Sita Tang 
mati teptanaar | Setya un | Rptetogesang yan | at So anter. 
kutoneat  RepadnahAA | Ia Bona Jom ai ta | 20N/BA00/20 In ama Pem Lag 
8303291/ 0811995795 YUMA | Owner, 0857 15 200600 KARO ARSA 1 
amansako | Pagi San Bh | pn mna 
Mn Am Amanbisakra | Fara sala | (ia Pemko oo di ank 
maa Ham dd Raya aka Bona d1 Ia LP Agam! 
dag de | Rama 503 | Ann 20 
INA dkk anter menang, tronton ca 
Winata Dani 
Uu omali 
Toko Pasar Tanah Abang Blok A. ie 


AS Los A No, 38, Hook Hub 


0812008 18237/jal cepot Bu | 1S murah kU Jual paklan 


muslimsiap” pka.CreooxTanah 
abang lok BLt5 N0.071-7519, | 
hub Gunawan 021-98550208 


ntr Siap Pakai Hra Terjangkau 
Lokasi Segitiga Emas Macam 
Tipe (021152898099.5152363 


PerkanterangRestauranttrgs 
Ged Menara Gracia,” Kuningan. 
€v2520061-15/061008257739: 


Ruko derot 18 unit dim Komp, 


BESI BA KAA | permata, 
BROS ONDAB OLAH 3806811,90361225 
DISEWAKAN 


Bangunan Cek u/ Resto & K' 
inpk Patih Th 27 No.3A. Sewa 
150 jt pertahun, Hub: 68285050 


CENTURY21 MEDITERANIA2 
Gollaks Gandeng Zs6h Jcbol 
kk utk Cafoskostojrg Ada 
Danny Tan: 0821.6060:1992 


Ruang Perkantoran Strategis J. 
MOS Cokroaminoto 51 L2luas, 
85m" Mt Wawa 3905391-00 


Ruko 3Lt Plaza 3 PI Stupang 
Fun300)/ ERA ” G.Solaras 
PREMON/Ril 0815 987 5893. 


“Ged Muh Bulungan " 450/700 ” | Ruko Fortune Beelevard Graha 
Cotok w/ Resto Cafe.Lokasi Ok! | Ry 45110 Now 1001,5tateis, 
rwblam 7390833/081319301050 | 2200WPAM2L1:08111017979 


(God Daan Mogot 1200m'. RUKO 

Muzatok Ax16. Ri komp. 66,31 

Ray White Taman Kebon Jeruk 
Tjandra -0838 900 47720 


Ruko JLT-Umar-Tangerang,hook 
100 baru, 18:262m?, 2 Lantai, 
uk U/K,ShowroomToko, Hub 
Dina 021:55201910900:17.00) 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Bundt Indah J Mimosa Raya CI 
dkt Kuningan Pav bosih asi 2 
IR RtFu1n08129608226-7973251 | js 


JlBisma 16Sunter rmh /lb: 
1207590 AMEL2 Eko tamu 
smfurnpantsy “085570099799 


G048New6tOm? #atadaBase- 
mentag IILJ.Raden Salah Raya 
huginega (TP, 021 -3262 9311/ 
0618 9 77161/ 0818 699 663 


Gedung 3it UKASK6 FosTob, 
AGParkir luas Strategis JlRaya 
Dewi Sartika Jaktim Cocok Utk 
Bank, Prkantoran 082112102226 


Gedung DAA » SLt M2 Sauaro 
K3» At Glodok Plaza.Cocok 
W, bank, MMarke.Kt, Nonstop 
Zijam Ramai085811209978 TP. 


Kemang Dalam 25pookitit 
Siap huniSemi Furnish 
Hubeday 621 12 M1 83 57 
Informasi Properti SBL 1991 


“Gudang 250mtrs Ind Manis) | Jigengas No.16 Pangkalan Jati, 
JiManis Kiri No28 Bitung- | Jaksei#ubx085716878794.0821 
Tangerang Hub061291160121 | 21250916, 081585177683 


(Gudang di yes sudarsosebelah Dim SI1600/500Pool 
avto2000 jalar, 500n.9dg daan | Bbs Bani,Bagus WExpatate 
mogot 3001: 08521735 1615 — | rwbikm 7396833/061319304050 


KLASIKA prGpar 


hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 9 November 2012 


(08-18 November 2012) 


PROMO HARI PAFILAWAN & 


PLASMA 42” 


hap mc “otoP IV LSI Resdry, 
HO TAN #3K HOMI #2 USB MKV MELINDA 


STAN NATA 


Inverter 


wasean 


15 November 2012) 


Cooling Booster Low Watt 


“ 


AUSTRALIA? 


INGIN KERJA Jon TINGGAL , 


AAA Keesaar TOTI TAAT KUNINGAN 


| BIRO IKLAN 


'Adx.Itra Kompas Smua Koran 
baris/hin/dattah 102183795120 
91262014-081319900025 Tebet 


Ingin Psg Ikan mudah & cepat 
disamua koran di IndonesiaMub 
021837870161 0216376795, 


| FURMITUR 


SEATS AMI STNCTLY LuiTEDI Asing you CV Pemutar senuuhatiaa! 


'AGEN PERWAKILAN 


Cuka makan cap Panah dim 
kemasan botol gampang jual 
Dicari anon Wlh Indosia 021 
32812986 / SMS081318006465 
SienharapnlestariOgmailcom 


JI Accu MbI Mutu Dijamin Sara 
Aki GS Tdk Bohong BS TT H4 
NS70236016TIp021-5810626 


'ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
Anar benar bershAagen & Ah 
tone Iv 100, 

Indonsionoo TUSCIV, Sit 
71413335-50990877-33311183 


mrloperkoran @ 


penjagaan eren Jrdeeer 
aa ee aa mtor YETASU 
tni Mamat fan 
cool a an et -ss sn | | Shoes.Cor.Bagetc. PM612 8889” 
Set ima puas Kur Ui 
Kn Da 
Hii Tb 0 
ae Antna di TV Anda Bagi | Bpomeksp0tkfnakesoba | Grse CCTV Trmuah Ro325I, 


GV.Contral Eloktro) AgengAN 
antena TV 100RBXCCTV 3510 
bola (L5/R)Indovisondil 
00781-71519969-83225656 


Agen & hi antena TvAMp200R0 
Pabola LSILCCTVIDVSM.Top IV 
kes58962014 Bks 88311181 

T919:96181850:0p0k71115053 


BIRO JASA 


ee k Jasa Penerjemah Deokoh, 
Deolu, Noary Laga/Man Legal 
ImptiBSE 021 82910135352325 


Anda butuh Konsultan Plak yg 
nggeti aturan pajokbsakuntansi 
Ga baik pglm h08129162 


kesmek pangan, Merk Erpot ll 
Jk Jnk19/111M-081710171825 


Bisa internet, Ip0214223190, 


Sta pT. Cam MESIN & ALAT BERAT 
Certiied Mandarin Translator | MMI ELAALLNAU9 | 50 Unit Troler Flatbed 40 F7, 


Tin TaiwangUSA Bhs Cine-Eng- 381i Karoseri Kumbong 2006 
Indootikkt290381,00129655011 | 1R8-6000.-6020n1BI. 5-6570x | Hub:0811720611/082301404510 
DH IR321570 « SS. IR33OO 
BAE Kyocera 7 Toner Super 
Rb-Part Ori Komp. Murah 
suda 02124700069 « 4897863 


Jual Xerox Oce32ucp & 4350 
Print Scan Copy/Kondisi 
(811 138889, 0821 2213 268 


Krodts & Bergaransi 3 thnTrm 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF Cb in 1) sewa mulai 199rb/ 
bin PT MCM 6512655/0300575 
1402865Cikarang 20063325121 


Jasa, B.Sitor,Porawat. Lansia 
Gowernoss.Gai Lag Tnp Pot 
HUb021:9187 7660769 2112 


CCTV Speciaisttortohotterbaik 
Tim pemasangan & bisa pantau 
Wa laptop & HP, pakat CCTV » 
DUR Ah mulai Ro LIL Hub 
Rheetv.com ph O21- 61288129 


“Asphalt Miring Plant: 183-000, 
18):1000, Concrota  Batching 
Plant: 35MB/ham, 6OM3/jam, 
Crusher Shan Bap (asli) Cap: 
40ton, 60ton, 100Ton, Vertical 
Shaft. Crusher. 021-51370623 
(06231012011. PT, Tisarana: 


Dilvat Genset 1005200Kva merk 

MisubishTravo Las 2002140 

Amp Merk Mile Hub:Bp.Ratno 
1210167705/8096620 


RAGAM | Makanan 


SHARP 


Plasmacluster untuk kilau rambut sehatmu 


Oempapa 
Ca 


Salah mem ha BT PRE MBADAELAN rambat 5 s 
mera berabarg kacanya PAR Sep ht der Plasmacluster 
dengan teknologi Ion Plasmacluster akan rmenjaga. H 


sehar, dan berkilau Slaga Atasi Masalah Rambut 


ot Iturman an teranan SAN tra Penang 
LA CRNTOMEN CAN CENTNK: 0.400 -225861(BLAAN PULAA an 075227 B8 
AMAN BEOCE BAANY: ts ISA Dika DAR Kar Oa berven we har dimasa can 


"BELLAN HANYA PRODUK BENGARANGI RESMI DARI PT SHARP ELECTNOMCS INDONESIA 


Dijual Alat Berat Eicar Komatsu | Jual Genset Brand New Deuta Ciidang hunting resor.Cibadak 
PC200-1, Kobcko  SK2008. | MWM 75KVA & I00KVA (Silent -Sukabumifas, Kim tenang, out 
08126002001 (Andiianto) Toe). Hub Santy 021-7251551 bowndraftng, borburuberhuda, 


akviballkmt0om.0266-621213 


Fast waterhotcoo/cTvdroak 
tasttorsedia mecting tooming 

sahabat “Hotol Benua" Jin 
Pelajar Pejuang 15 No Ban 
4ung.t1o02207321700/09/10 


Jual Mem2:Mesin Mie Telr/in 
stan/ Mesin Mie AyantAlari Bi 
kineResep)HubiBayoran Teknik 
1021-2121737-539M06-70600, 

200-10836174 1x 02125328376 


Jual. Mesin. Piywood” Zline 


kompit/bagus Japan, ada 


Diva Crawler Crane 2914 49 
Baby Rolke,stamoe-Aroaker 
Gantt ex Japan 0816712200 


Dijvat Mesin" Roti: Broadine 

rbfilingnier devi Ro) 
Cooking mis. Hub: 0816-0635 
1003 70715162605 / 70501005 


DilvahForkiM Mitsubishi FD 25 
tahun 1997 mulus siap pakai 
dan spar parts forklift dan alat 
berat, hub: (021770115051 


Diva Fork 2-10 Ton Jepang 
Siap akal, Hubungi: 9895 1767, 
5142507, 0813 8313 6683 


For ox Jepang 45 s.d 7ton 
Bensin soarEnn 2096-2008 hub 
00128195519 


Martech Gonset Powered by » 
Perkns,cumminsVoNo,fanmar 
Doosan Sales &" RentalReady 
Store Piv6306888 Fax:6906533 


Intergon Gonset Open & Silent 


M005510611372222/0818990785 jan as pgonee mngare 


mn gg last Gem « bersaobat ro Chat Jin 
Km set Sama ata No 21 Bandung 
Blm Ongvinp051650768 Sby 1001022)251461/ 7511166 
Jua Rsto/ ne wheel ld, Guest Hovse @R2350000 pett 
Mb tandon role Shan 0 Sipatvaemgn 20” Bangun 
Sonekrvpe pora Ka Kant) 0212310 


TOR1-S0361AF-O2 
OS1S11203001 /082112 455661 Hotel Arimbi Air Panas , AC 
JLDowi Sartika 10BA Mulai 


Jhal/Bot/Rental, (Open-Sient) 18080 022:5205167/5210616 


Genset 25-1000KVA Hub-Mogah 
Jaye 0215405887:08171599918. Motol Cloto Indah Permai Pun 
YR Orang Gtydrlk) Bks,Dinal cak, Wookday 2506 Wookod 
Duh Sbisn/Kooe ala 6 09 | #leptatie Ce d2 tam 1995 | 2257 Fata Benar py 
MA. 1600281/90 7200101 | karya 170 megohub kiat | ground, Kuda, Outbond dl Hu 
Prime. Power Rental (Rentan | 082121769959 081905659218: | D21e1212161: 1205159. 


“SALE! GENSET PERKINS 
UK 2030,45 sampai 500kvo hut: 
081005567133/ 081320109278 


TRUCK/ TRAILER 


Dijual cepat? nissan hoad actor 


5-1000 KVA, Garansi! Hub : | Gensetdhamat Solarfres. Dee Hera Sa 

021-29006565 Tvery & Perawatan, Meat Total et Pecenongan,harga promo, 

Ame censer ms ram | Pemai “Harga, Komet HOTEL/PENGINAPAN 3 Banntsestn ina crot 
bri Bintang 02468 25006 

Fat open Oka komp gn tank | ep oa Bintang 0206567 At pruntvnetaz2ruAam 


kondBas skln690081287552650 MotalJ.Asom Baris raya 99.101 
Tebet 02103793808 htikeluarga 

Jhal Bol, Sewa Genset Mor 

aterpilar Misubishi.cummins, 

Dan Harga Murah, 21-54 

32/ SANAN9S: Fax 5142021 


Ecosote Filter Kolam Koi 
Sistem keringboningd0s hilau 
Hubungi 085717112069: 


'AC/Setlabudi Homestay/uxdit 
3 SudirmanGrang Inda, Bfast 
021:5276500,061381950222 


Pilah-pilih “Seafood” yang Tepat 


SEBAGIAN orang boleh saja menghindari 


makanan berbahan cumi-cumi, udang atau 
kerang, tetapi tak kurang pula yang justru 
menjadi penggemar setia jenis penganan ini 
Maraknya rumah makan yang menyediakan 


menu makanan laut (seafood), tidak menjamin 
harga setiap porsinya lebih murah dibandingkan 
menu makanan biasa. Oleh karena itu, Anda 
yang memilih untuk mengolah makanan sendiri 
perlu memperhatikan hal berikut ini sebelum 
berbelanja seafood. 

Supermarket menjadi tempat yang biasanya 
dipilih untuk membeli seafood karena 
menyediakan bahan baku dalam kondisi yang 
segar dan beku. Jika Anda tak ingin segera 
memasaknya, bahan dapat dimasukkan di dalam 
kulkas dan masih dapat dimanfaatkan besok 
pagi atau lusa, Namun, ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan ketika membel seafood dalam 
keadaan beku 


Kemasan untuk dipilih. Dalam memilih kerang, Anda dapat 
“Kecemasan akan berkurang jika produk yang” memilih kerang yang tidak patah” atau retak 
Anda pilih dilengkapi dengan tanggal Untuk memastikan kualitas yang baik, kulit 


kedaluwarsa. Melalui batas tanggal yang tertera 
dalam kemasan, dapat diketahui kelayakan 
produk tersebut sebelum diolah. Selain itu, 
hindari kemasan yang sudah rusak karena 
seafood di dalamnya telah terkontaminasi udara 
luar, Tak perlu Khawatir dengan bau amis yang 
masih tercium dari kemasan karena itu 
menandakan produk yang ditawarkan 
kemungkinan tidak mengandung pengawet 
berbahaya, 


kerang atau tiram harus keras ketika diketuk, 

Untuk kepraktisan dalam mengolah, sebagian 
orang cenderung gemar membeli ikan filet. Pilih 
bahan yang berwarna alami sesuai dengan jenis 
ikannya karena saat ini banyak ikan fillet yang 
Giberi pewarna agar warnanya jadi lebih menarik. 
Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati dalam 
memilih bahan. Daging yang tidak mudah koyak 
saat permukaannya ditekan menandakan daging 
tersebut memiliki kualitas yang baik. 

Satu hal yang tak boleh terlupakan adalah 
hindari risiko seafood mencair selama dalam 
perjalanan ke rumah. Jangan ragu untuk meminta 
kemasan pendingin kepada pihak supermarket 
agar tidak merusak produk. I'/GPW) 


Kondisi bahan 

Hal lain yang tak boleh luput adalah pilih 
makanan laut yang masih utuh badannya. 
Pastikan jangan sampai ada bagian tubuh yang 
rusak atau patah. Misalnya, lobster yang kakinya 
sudah patah atau capitnya hilang tidak layak 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 9 November 2012 


Mitra» 


BUMI MATERULS & KOME MPR 


Silunirimosit 
' HONDA TaRia 


Kentang Ona 


PA O0 


en 100. 


1n1681-800: 


7» 999.800 
899.820. Hanin 


&. @ SUPERMARKET BAHAN BANGUN 
& MURAH, LENGKAP & NYAMAN 


AA tao, 050 
BN 117.005 ai ia 


Miva1o Supermaret Bahan Bangunan 
Whats -mrmwmitrat&.con | omal-Ilofimiral0..id 
HOTLINE : 5421 7373/STORE HOUR: 8.00-21.00 


Dapatkan Fasilitas Khusus untuk Kontr 


HOTLINE: 0878 8760 7818 


Get your 
SPECIALPRICE 
Setiap member Mitrat 

membawa member baru, 


517.500, Samin 


Bp 
m89.466..o.5. ii lis 


NEOPOLITAN , FRUITY DELIGHT, 
VANCHOCOHIPBCHO 


INDOMIE ARI AYAM PCK 72GR 


J8 160 GR ALL VARIANT 


BI memsuperindo.co.id 


Ta Ad ynna matan Pang 


Pakan ba 


TI 3A0M : ALL VARIANT 


TESSA FACIAL TISSUE TP:04/3005 
INON PARFUMED PCK, 


“BB #ecebeokcomvmperindorupermarkat IB Gintosuperindo 


MENGHARGAI 
WAKTU 


— 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


#tinoey 


PEMENANG KUIS KOMPAS 
INSPIRATORIAL WISATA 
MALAYSIA AIRLINES 


mw 


JAKARTA 


Tanggal pameran: 10 November 
Waktu pameran: 11:00am - 300pm 
Lokasi: Le Meridien 

Jalan Jenderal Sudirman, 


isa Kav. 18-20 


Jakarta 10220 


BoardingSchoolTours.com 


(Y Yulli Wahyunie R. 0821-11730xxx 
Karienta 085692960xxx 


(9. Ambrosius Mesa TD 0812-9605xxx 
Diah Hestiningrum 0816-1496xxx 


Hadiah dapat diambil di 


a vi ai malaysia d KOMPAS 


e 


Tangga Mlumunium 


19.519.000, 
Rp . 


12 384.120. 


dan masih banyak promo 
& diskon menarik lainnya 


PENGUMUMAN LELANG 
PENGADAAN BARANG DAN JASA SISTEM KADIO 


BV SEA CHINA JKT 

1 3. Taiwan 
akok St 

Aira 


&0 

Gitjobm Hub 02 

Jas FG ELGL.yangheu singa 
by 


poe-jak 
Basara 


Ka KREDIT 


Abakan Angsuran CENTA ada 


31 


GL AA ata 9201725 
Bantu tp ce/kta dgn pemutihan 
(Dibebasbayarkan), Legal STC 
Senayan Andre 02190108617 


Dikejar GebtcdPKTA, KPR, KK 


mmacet?ikut! Seminar Wajib CCR 
Recovery, “Jurus. Menghadapi 
Motng Bermasalah" Di Hot 
Orchard Industri Tol 10-11-12 


Jam3 Sor:05/1471M794- Rini 


EKSPEDISI / KURIR 


Mina-Jakarta Ph.021.62203622 
Mutah"16-20H Sampai "Service 
Memuaskan ““Bluatay Cargo” 


MAKANAN MINUMAN 


Dal man karogan & 2 1G, 


pabrik makan, 
Sae anaoh loved 


SERVICE REPARASI 


AGKut 
Disponst/Man ut/Panga At 
Se 


Dial, Grand Piano Balika 
RuninKondii bakusia, 20 
ti Hubungi 081219083037 


OLAH RAGA 1 


» | sangun 


Pendem 
menstik 


BI PAKAIAN/SEPATU 


Jns/Safar/Celana/PsIVPanBig 
Sale, 9 jam Selesai Euro Mod, 
Pasar Batu 113 Ph 30566. 


PI PEMBORONG/BIRO TEKNIK 


Ani ocardatombokk md 
sita wb” 6865 


Asek As Kara Saga Contrat 
Or SpesidlisRMNM 
tanancelth O821- 


maho, 
apattmm,sokolahgetis konsulte 
SI 0219657 53161 


Bangun RV ukoskantorbriwa 
itaskpgim 10th Gr Hiyjaya 
021: 4235375:1223047 Garansi 


II PERALATAN MASAK 


DinatFyer Ayam Cisay Oto- 
y Panas Oven 


AMI atoiabean hrg tagikdeli 
sementara. Tk Goodvil Blok M 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 9 November 2012 


47 


PENGUMUMAN KEDUA 
LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT 
(PT. SINERGY PUTERA PARAHYANGAN (Paliit) 


REOUEST FOR PROPOSAL (RFP) 
Reference Number: REP/UNDP/UNODC/019/2012 


UNOP Indonesia 1 seeking gusliNed biddert) or the “PRODUCTION OP A DOCUMENTARY 
VIDEO AS AN INFORMATION, COMMUNICATION AND EDUCATION TOOL OF CAMPAIGNING 
OF TME NATIONAL STRATEGY OP CORRUPTION PREVENTION AND ERADICATION 
SETRATIC NASIONAL PENCAGANAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI/STRANASP1) - 


'Acomplete etofthe RFP documents can be downloaded from the UNDP Procurement websiteat 
wwnwundp.ordd/procurement, 


ABI Conterence will be conducted on Monday, 12”of November, 2012 at 10 AM Jakarta local 
me at UNDP Papua Mecting Room, Menara Thamrin Bulding 7“Floor, JL MH Thamrin Kav 3, 
Jakarta, Indonesi. Interested Bidders are reguested to print and bring the copy Of the 
'RFP/UNDP/UNODC/O19/2012 document forreferenee duringihe Bid Confereneeas UNDP will 
notprovideit, 

Interested bidders are encouraged to regulariy vs the website to view any amendments or 
adonallnformatlon In rogardsto his RPP. 


,Theciostngdate for submission ot RP proposal is Monday, 26”o1 November, 2012. 


TBAT L7HA Di Mhrengka 
Raya SM Lottemart, Pakan 
batu Hub Joho 08101921183 

Sule, periengiaon TK, 


kan? ita! ko Sat bt 
Di Kap Ai Isun 

aa watu, BJ | Yeanog Be 25001 Stm Pn 
Wina 90381 05020119 | PAgonyeIhalg159075003”” | Gemu ear Kh 


tut, 


PERLENGKAPAN RMH HIM Kowatrotat, bale Tusi 


rs tara 20001ng. SM, beta 


0 parhnate, str bani abi J1 
dat Tatto | Okevotan utan patk bani 
2A20514390101052158. | jngan 1 Asooh7 ge | MNSUKAKARTA 
Ecosove soeslas fitri rmh | #ragandung 


JI emhjimBasuki rahmad 1056 
Solo 1Y1D:312/2305K1/09,0rs2 
IMB hrg2N1/ne90 061320500100 


861061212273 
9 Gema bunga AYLA 
Ng tajiman?50/525.21.ahmbas 


Tanggasiap minum 8 ZtCdopur) 
200058) h0085717112869 


Palas Gordynsof.caret Winds 


De | AA | METE 
Bae | jare ea, 
Resto Manda: Pasmanan min Aas Peraga 


30 org hg okonomis, suasana 
santai, Iva music, Jbosuki la 
Menteng ph-31937820 dg 


RY021-99990121-085319999901 
Bisa bantu Urus Visavnfo job: 


Iiiatk Mowsaftut. Garden 
lp. 022-7833 278, 7633281 


Rusjonbotusa TIM TmmPalem 
Sserotawkunsus ND Kalor ang 
Gitu Via Pesona Bth PaimputanTimsporTour di 


Tonjunggasa 
12000-12250”SHM"cot” Yus | LA" Ityan Lim 1-626-500-7277 
061310349519 Eragung2611728 | Emal:Iewan20ghotmall.com 


iuakcot cm minimais2L,3Kt 
.2kimbeu rengy komp, pakuan 1 
tajur hub0817 6861615 


Motel mulai RO99OAGTV,Hot 
water meeting: 0251 8339099, 
18370458, 2901085, 8315769 


Indohouse melayani jua - bli - 
sewa katik Rmh Toh Vila Ruko 
Ging6Property lain dg cot Ktr 
Atikuray 28 Tbx0251-8311376 


“Kav 1000m & 5000mPalajran 
tk Hotel/Rostoran“Indohouse 
Thomas “0512 102371 


Mia Cioruk Bogor 3,5Ha/600 
SKeespoolair  tejunkolam 
ikan Mushola. Hub 08176681099 
062122212242 Eragung8611768 


II oenpasaR 


Disewalan BU Toko ful furnish 
30m drPantaiNuta jlPantaiKuta 
AYB0N,2114518: 081231818082 


“Kesempatan emas! Tanah SHIA 
Sare bentuk persogiemat ha- 
nya 300 mator dar panti Ji. 
baran dengan 2 bangunan-1 unit 
“gn 3kamar danlunit den 1, 


(cg, Arbls5.Comw.GMATIELTS 
TOEFL, TOEIC. Mang 1 bin. BSE 
8852323, 8281015 Tote 8/1 


Belajar mengolota uang sendiri 
setara online Jl, Pesanggrahan 
8 Jakbar, Mob 060002012101 


3ms:0813 25000 


Properti Sing new Laungh di 
Gaaerah Nowton “dekat MRT, 
Segera hub0617 9633 901. 


Singapore kost pelajar / kmr 
hatan bersih” 60598708883 / 
0856 9572 6246. 


“ore Kost pelajar/ Km Harian 
Orchard, Novena brsh6nyaman, 
65 98510884 BEM: 20b01b0 


Spore Orchard Rd area rooms 
for ran. Prefer studentsACS 
sthol, Pic ncg, Cal Karen “45 
96250800/90291398 


Soore: Sewa Kme Harian Bersih 


(kt MRT Somersot/8IS Orchard 
DaourWIfLActv 081607070168 


PELUANG USAHA 


Alat Pencegah Arus. Pendek 
Listrik plushenat Inoyasi sik th 
20020raktIsMdIKI 10818201593 


Bisa Buka Travel Sistem online 


BId MerSolusiGrUI-tB7A7O7766 
Ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Ace 
Imusik lukis Siatobok Grendou2 


Superntensif Math Bisnis 
'Mns//Binus/Atima/SMA gr 
tunggal” paimn 16th hub 
(81289102189 Kob38A Jaksel 


TELEPON 


Panasonic PBX HTI08 - 299916, 
t321:3099tbikey2sI.ctvA ha 
elit Prespsng1:3323060W) 


TOUR:TRAVEL 


Bali 28/12.Korea Joju 2628/12 
SinMay/Bkkpukct/VtCambiia 
ulin Samudratu:156-76968 


Bali Pktahjhkg-xzremfm 7n12h 
hinashko.Ehtaiwaneh amazing 
korsasje.h ausiestangaloma 
1Ombest ofguangriscon 6267322 


Bal-8rm5tng1-J0g1.20:288 » sa Bak Travel Sistem 
ni 8 | kkn bangunan diperian re: | hanya 8 It cetak Ukat gs. tc 
aa aa Des Ria | AAvas HubLUM1061999019125. | 021-86612596/97, 98500730 


Dengan SI jadikan, dut anda 
oumeih to 
28100L/0811104SS2 


Pecatu 1000 dr Jl. Ry (SO 
IBOA BU 261016035323 
muma2bors6ymailcom 


Rumah mewah Denpasar Bali 


Bangka-Belitung She 1411 Ind, 
T Plane Hotel, Makan.bus wisata 
y Paradise 6918232-70507522 


Cam-viet8,9itviet-halongl.o.t | Rumah, ag Ran | Deposito Emas Logam Mulia 

Senkom Tehejosiemaaa | Pol kansen ah Idi Rmh | pesta, Ken, bagan, aa 

Bp singaneoanerz5/enarayen | adat Se, Bowie, Salon, | Yana #eganiongomaxgtOig 
ye Hoalilean” | Kelantue1es6 76201057 021 

Mmatnga, perasan. ag PeaBA ni .11688280/Rama 081311651537 

mat Bia See Goa Pu 

Tunindo Tours: 021-22700060 | PINPAKANBARU Ikuti workshop teknik pema- 


Saranbmeliptpandakan laba U 
Saha tomotit13-14Novdi Gd 
AA Graha LLMM Jl Gatsu Jak 
8L87712905/087817200857 


PhuketaH25nv,269des3,1/bia 
shanghai 29901294957 tour Un 
baru dise5001b, happy 56981717 


TB, LT 4800m' Di Jend 
Sudirman Dit Airport, Pekan 
baru-Hub John 08561019251 


» RAGAM 


(Paket mbangun pabrik es Krim 
imini KI Dunia diemmh Anda. Ore 
et ban Cup/Paritio jual G9 
Frior top Istrik dikontin2 seko 
lah Cikal bakal pabrik Besar/An 
da langs dpt 7 Bisnis, lebaa- 
Sitkomissms08239-00-1000 


Peluang Usaha untung 201/bin 
Utk DanaTalangn SppKBANK/OL 
1.B978yahoo tom 233012777: 


(ce jam S8 “350rb nsabh 
Wraganvds pd 2012, 


Finance, Jd ry brt 65 pad 
0214586 13913. 


ACC alam ca,Jminan BPKB MBI 
IMu,lop Surver:8s Byr Bng Sj 
Ti MakmurSiNtra Arteri KpRy 


BI Kerasama 28 Kb Jek-53670815-5320001 
ne" 075. “zte | Dana Tunai pcs ot Ihe Ci.Pan 
Ona B5 962i? Wo | ce Artha'AMSangai1724303281 
Sarat h beban too roady tuna! | 82/83 imn bpkb mbi/mtr aman 
100 una PE-Mogo MU Fitane 

BAR Kenangan) 
9 sean tunai 3501 

Keada Hilang SHM No.03 Kol ILIR 
ne boa, ayun | Keeitik Timur II Palombang 


Beki TertandiriFans Hutauruk 
1pA0 


Meet lam 0.17 
A06 pa 
pad 
MAKNA 
molgrand ri 


Ace 1 Jam CairAgunan BPKB, 
tanpa surve:bs by Bunga saja 
Maju Artha 7900399 - 7980393 
Jaya Pst Minggu 5 Jaksel 


Suvet Padan B8 
Me” pepidntos 
Spauman (921) 1009 


Telah hilang L buah BPKB mobil 
Xenia a/n, PTJakarta Prima 
ranes Nopol B 1111 10, No.8P 
KB 90582336, Nosin-DNOSI77, 
Noka-MHKPMRCEJAKOOO722, 
tidak berlaku 


Telah hilang 1 buah BPKB mobil 
Xenia a/n PT-Jakarta Prima 
ranes Nopol B 1166 10, No.gP 
1KB 98563216, Nosin-DNOS6SS, 
Noka-MNKFMRCEJAKOO0693, 
tidak berlaku 


25010 asa 


i KARIER 


D3 Acctg Sederajat SMEA » Bon A-B 


- Pengalaman kr) dibid.Perpajakan/ Adm Import 
Lamaran « CV « Copy Ijazah Photo.Langsung Kirim ke: PT, CAE 
KEBAYORAN CENTER BLOK 8-3, JL.KEBAYORAN BARU, 

JAKARTA SELATAN, Talp,(021) 72064994 


Bth Interior Design & Orafter 
FumitursKussai CAD 20630, 
Petainax 30th utk Dacrah vit 
(Vkeinfogdorfurniturs.com 


BR Kurir SLTAPunya, Motor, 
max 25 Inn PT.Codapar Jl 
Dewi Sartika” No.” Cilitan 
Jaktim 13610 Ph.00870101 
kamaiktedaparigdmnetid 


(th Mossanger, D3, SMU, max. 
221yjuha,logatony motor Lmuni 
bw is ke PT, Astha JL Anggrok 
Cakra No.15, Kobon JerukJak- 
Bo, mpg kampus Binus baru. 


BENPAW 250 019 bek Agu Tok 
Utk Pss BagPaking MaxOth, 
Lok Kel, Tangrang Kodoya, P. 
dung, PAngu.Cikatang Ci! Pk 
IBI bkuar Tnjangan DIL21t 
Tk Ada Sh Msk Pg Pl Sore. 
Blaya Masuk 5001 Lsg Training 
“Korla Ciainin Bkn Tes To Diaja 
tin Lag Pbrk) Upibu, Luth, 
085782193012.Braku 2 ari 


Bth Pengemudi RentaL23-47th 
kont-bulanan,minSMA Sima/8' 
mesekink grt.195 tesJLMamp 
ang Prap.Ry6O 207780723365 


Bth SL Tehnik Mesin Max 
101103 Acc Wnt Max 30th 
Pengal mi 2th lpk mi 2,7 kem 
ke Cpta 126gma.com 


Bh Sgr IGrafc DeslanP/W), 
Bisa PShop, Al, Cool, 2)AKC 
Wntimar 2ithmin DII)Adm 
Mita Wntimar 28th palm min 
a1,Mahir MS.Ofie Law Pluit 
Kencana Raya 120 12 Jakut/ 
tbormanusOgymai.com 


BEN sge sir truk min B1 hub 
SSMSIB1Gpantal indah dadap 
ik CM 39, sea 


Btn Sgr Ticketing Wat 
Pee aa tama 
Besa kaya 1 ESA, SN 


Bh Sar Supervisor 2.Kasir 
3.Kantan 4, Waltr/ Waitress 5, 
Receptionist, tmn loko” & CV 
antar lysng ke Hunan Kitchen 
Restaurant Jn. Mangga Besar | 
No, GI-LM Jakbar pada saat 
jam keriauntuk dinterview, 


Bh s9r3/SI u/Bag-taf Pem 
beliangL/P) Staf Impor(P). Kam 
(V kerdodokurdedn.et.id 


th Trainer Min22thSL,Min Exp 
2TMGood looking, Eng Akta: 
Sms nama,posis! 081595800215 


(th Wot,Bag.Retur Handahone, 
Pengim Wak in Interview Ruko 
Rony Mas Blok D2 No.21 Jakpus 


Kadoya Elok Plaza Blok 
(8137, Jl. Panjang. Kedoya, 
“Jakarta Barat 11520 


Absensi data oteyaccadm p/w 
MORI top to Tg Kr ne bt 
im dt Santoso 02891656606, 


Absensi dtkeu.adm pw mudi 
SMU/KSI Inci-sitehan to to 
Isgkja sms 085722022789yulia 


ce Bs Pajak & Brevet 
A & BP/WPglaman divtmkan, 
PTalmyJI.Bungur, Besar Raya 
No.85/1A Ph.1208157 Bu Tatu 


(Aa/Stes,wat max.281ND3/s0- 
tarajigatuda n.3A6,kemayoran 
JKT 10610.cowilvoopm netid 


Adm Gudang & Sopir. Box 
EngkokSim B.Motor SndriTahu 
Jln Jabodotabok,Polmn.O19 dgn 
CV Ioelayar Parma Nol 
PikeJakut.1p:021-700590009: 


TWep/time Jobs data entry 

Biss niam 

SAR Im5001200468506 

BtheStaff Eximpgim PPJK.min, 

Anis PH mogmot «| Stawntkomp.Dom. Jabar 

Aas PA ramah me DA | Ue Kam LTE, ngk Komplik 

hub: 98143115 081519651484 | Taman Duta Mas Bik D9B No.19 

sa000 

Bartender, Wote/s, Barista. | PSS U NN 

Intv 189 Sabtu 10 Mop/120Pi | ea engan egg 

When Cate, tanung | VOA MNnenen maa 

Duren Utara Raja No.10 Jakbar G 

th AA Utk apotek,Bs.Iisn Baru. Looyudtaniaki 


hasilpongaiman pemimpinjiwa 
#witavaha.intrv 061219557741. 


Butuh Staf. ADM-Markeing 
Pembelian, PAW gai 2-3t dtg 
1sg Sabtu 10/11/12 ko JlBatu 
Tulis Raya No52:0 Jakepus, 


a BERITA DUKA CITA pe 
"Yolah meninggal dunia dongan tonang pada Hari Kamis, 


Tanggal 8 November 2012, pukul 09:54 WIB di AS 
'Sioam Lippo Vilage, Karawaci, Tangerang. Suami, Papa, 


Hui JhHarapan Mulya 3/1 Cam 
Dut Utr Kay 29. 010742285 


(th Cot Penerjemah Mandarin 
Indonesiacal  Oke-Hub: 
029010130617 081516172202 


Papa Mertua Kakok kari yang teronta: 
YONG HERI SUSILO 
kz (Lie Yong Siok) 
dalam usia 76 tahun 


Jatake, Tangerang. 
Tutup peti: Jumat 9 November pukul 19:00 
Kremasi : Minggu 11 November pukul 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Oasis 
mag | 


Kami yang mengasihi: 
Istr: Sindar Utami (Liom Mei Sion) 

Putra: Menantu: 

Hartono (Lio Ze Hong) — Karmila 

Sri Rojeki Julius Gunawan 

(Lie Huei Ling) (Lio Wol Jen) 

|Tri Hartati (Lio Huol Clan) Piacidus Marcello Setiono 


Cucu: 


Emmanuel Arcelio Setiono 
Beserta segenap keluarga. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sem aje Pra 
Aa aa PS 
Imah Kembara UR 
Hola akh Wat) 


ATA Eny 25positlen P/F 
D Tan) Job Pena Mavfo 
231100001310028135 


Dbthktn Guru Semua Bdg Studi 
Cabang Windsot Homesthodling 
Ruko Goiden 6, JLKI Hajar 
Dewantara Blok G No.39 Gading 
SerpongeTangse021132154M 


Dothkn Usn D3/SLTA Wy/ adm 
ringan, recopslonst, marketing 
pam Sthuusa max 30th hu :bu 
Yanti/Apri 2891216,-7651168 


Dathikn Spv, Bar, Kasir, Waiter, 
Rumner u/reata di Serpong Tory 
KMOVBimmeRuko, Alerandato 
BICAKL 3 No.7 Gading Serpong 


DEVELOPER PERUMTN 
Marit Mg, 2 Site Spv.3 A03 
Surveyor, OB, HRO, Utk Jakar 
ta, Karawang, Bogor & Serang 
Kirim CV ke hedgarifinda.com, 


Dihthkan 3ge went max.28th utk 
bag.Kasi-pddk. SMA/sederajat 
Kim CV. ke JLKh Moch Mane 
yur No.166 8 Jombatan 5 Toko 
Mantap jaya,smpg Alfamart 


Dita: Baor 
empatan di Solo, Hubungi 
Min SMS K0 20813 91270087 


Dihthkn Sales bs Mandarkuwant 
20-30tlok Mangga2 Prshn dari 
Cina Hub.085811189732CM-Mu) 


Dibthin sar Fresh Graduate S1 
Toknik Eokto,Spil, menguasai 
komp,sap as Lkota kim ko PO. 
BOK.Plus67.CPA.KSBI.15221A 


Dibutuhkan | Cepat.” Tiketing 
Domestic ” dan International 
bubungi: 63124 30/ 32. 


Dibutuhkan Cook AN Ar 
ME NoO81 6201706 Pk To 
gor 


Dibutuhkan P/W U/Aceounting 
1& Wanita U/Financo. PT Putora 

Nusantara Gedung 
Konita 34 J.Gunung Sabar! 
Raya No.78 Jakpus 0211225752 


ica Kapster Berpengalaman 
dh Eni Salon, Hu OB21 5800 
60207 0812” 8221 3167. 
Pademangan 


Dicari Pelaksana Lapangan/eng 

alaman di Ruko/Bangu narn, 
dusti/Pondasi Mesin minimal 5 
tahun, Fax CV ke Putamas 
Group 021-15841178 0 oma ko 
enguirygputramas.com 


Dicari Staf Marketing IT (LAN) 
mar 29 hu Programmer bisa 
Vinet SOL server max 30 th, 
Lamaran Kiran ke: JI SMA A8 
No.6 Pinang Ranti Jaktim 


OBITUARI 


Toepon, 21221 Th, Lulus D3 
Linen: PO 80X 1159/JKB NON 


Dicari Staff UmunyiT segera 
Pri,21-35tfumin D3 domisi Jar 
karta, paham IT dan otomotif 
Pengalaman. min 2th. Dicari 
Drsor segera Pria, 25-1061vSim 
Amin SLTA, domisili Jakarta, 
Pengalaman mindth Lamaran ke 
PTrjaya Pratama Gedung Mo- 
nara Mulia lantai 9svite 902 J1 
Sendal Gatot Subroto Jakarta, 


Dicari tenaga Front Desk/lasir 
min SMAJujursamahyapi, Untk 
wil Kp Gading.087336196637. 


untuk “Perumahan di 
s0itub: O21-7601A2) Email 
kud9thegreonhfrossdonte.cami 


sean 


Dicar: Koki/Chef, usi:20-35th. 
Lokasi katering: ” Greonvile. 
Jakbar, Berminat? Hubungi 
Tina 97487721 


Dicr supir palmath dom akguru 
Gambar min20th dom Jkt. Uno: 
Jl esehatanty .7C Jakpus 


Dt Entey P/T,03,Pny aptopinet 
RoitLcekatan split dr 
rmbiRTpensln/ltesh grad sdg 
bk) wlc-Home Indstey Business, 
wellyjohanesiiyahoo.com 


Pensiun / IRI, 15000-1000 


Fz Input Data, 25-60Tahan, 
081218114517Csms) 


Mom Lag dtnpi 
No.38 Jaket 
Kantor 0212019 


15-082359 


Kontoitor Berkemng Bth Site 
Mor(Peamangn0T-SiOI/Atch, 

Imax 40th Pgim Bangunan Pab- 
TIK/ Kantor Hub081280592727 / 
mai niponsaranadyahoocoid 


Mita, TO, Adm Support, TL, 3, 
Max 10Th CV.Mr Denny 085215 
102407 / denny jabdfymail.com 


Nesded for PMA: 1. Fom 
Assistant to Accounts Managor 
2 Fam Data Entiy Assistant to 
Aecounts Managor 3 Fu Audit 
Assistant to Accownts Managor 
4, Fem Purchasing Assistant to 
Accounts Manager 5. FomTar 
Assistant to Atounts Manage. 
Application must in English to 
he-hotroxdgmai.com 


/F Time Ot Entry Ser online 
Pansin/IRT win, 29300 
S0OcokIyOBI20A563981 


Perah Kimia di Cikaranglab. 
Analyst DSA Tehoik/Analis 
Bertanggung Jawo 
Kim ke Kawasan Industri Jabis 
boka IKD/P2) Kode Pos 17520 


TOKO. CAHAYA TIMUR 
PT. NEWAY VALVE INDONESIA 


REST IN PEACE 


Telah meningyal dunia dengan tenang poda hari Rabu, 07 November 2012, Pukul 1308 WIB, 
- JAKARTA, Suami, Papa, Papa Mertua, Akong kami tercinta 


di RS Medis 


KARIER 


Perusahaan Expor furniture di 
JR. membihkan Staf sbg bikt 
1LResepsionis wanita max-25Tn 
2Merhandiser PriaPaimn Th, 
3.C Pria,Pglmn SThSyTBs 8: 
Inggrssbaikhmenguasal komptr 
(#orgncolipointBomailkam 
Wmihalle Payahoo.com 


Pers Furniture. BEPPIC, 
SalosP/AdmMin SLTAW, Km 
Ke Kapuk” Kayu " Besar 
Na20E-Cengkareng 


Restauant Bh Server & Bg. 
Dapur, SMA/Sdrit, 18 5/4 27th, 
Interview Lag tal10 Nop 2012 
Jam 9.00 5/4 1000 Pagi (Telat 
At tak diterima) Dt ke Pacific 
Pioce Mal LS No.48 SCBD, 
Jaksel Dan bw asah SMA yg 
sil Se Umm CV, 


Resto Bth Karyawan Pglmn 
Managemen HRD,SPV Nirvana 
Sunter Asri Top Il Blok 3/28, 
JSunter Permal Raya JKE14350 


Taining Officer, Min D3, Jiwa 
Pengala, Komunikatif, " Good 
Looking. hrateddytdgmail.com 


URGENT 


staff din 
menguasai excel, word, lulusan 
minimal Dawilayah tangarang 
Jalam” sutra, Send " Ema 
tarewoode8yahoo.com 
sms.08179873906, 


Watt Intvwy Design cover buku, 
ayoutertfrcsh” graduate Hub 
JURy Jambora. No 2:2 Cibubur 
Jaktim 8731845/96616951. 


(Adm, Max 28 1, SMK/D3, Win, 
Titi, Bs.Ms.ONEmail CVefoto 
ke hristokaphala9gmai.com 


'AemyAcePra/ Wat MinSMA Jl. 
Petarnakan 1 No 10 Kaguk Jak 
et 11720 Ibu Ani 51330730 


'Adminoyanita SMA Max 30Th 
bs Encelbword,dom Jakbar Hub: 
even Garden ALIS Jakbar 


th Adm FT/PT Min23Th Min. 
SMA,8s M5.O!, Eng Aktif 40)t 
sms hamapesis1062110312168 


th Kasir, Wat, SNA-D3, komp 
lanvdtg Ruko Intacon Megah 
WA/20,y joglkt20817327291 


(Bh mnt ace bs pikkadm painn 
import caport kim In sg komp 
mutiara tim polom blk c2n0.30 


the Staff Administrasi, Wanita 
20-25tn, SMK" Abie Gustune Ji 
Wahid Hasyim No.137C, Jakpus 


BACD3Pgim 3th Ohutmin 
Bisa Program Mayob.Ouat Lap, 
Keuangan” U/max0hwanita 
KOnbeone-088000721570 


Didthkan Adm Accounting Hub 
JI Gunung Sabar) Ry n0 6jatous 
PT BPR Dana Usaha PM26251679 


DibthkancAecounting,pgim. Lmr: 
Sunter Mas Utara Blok HI/7) 
Jak-UL, 1p1021-65300621 mail 
mardiyah&samuraipaintip 


Dicari Staf Accounting Wanita, 
Pengalaman min D3-KimV/Ot9 
Malaka No.35 Jokbar 11230 


Dicari: Adm & Penjvalannt, 
SMK/SMA Ti-Plastik Ps. Pagi 
Lama, Hub:6926900-70700512 


cad Admin03Pgim Dididang- 
nyabisa pengarspan-bisa komo 
kmnikatit Md dewidgmai.com 


Pabrx Kulit diJakbar Bth Admin 
(vnt2bs Bts Inggis.Komputer, 
RalnTI.CV Fa-021-6314210 


Perah Kimia di Cikarangaaceoun- 
ting” Sta!LO3/SI Accounting, 
TI Bertanggung Jawad Krim 
ke Kawasan Industri Jababeka 
INO/P2) Kode Pos 17520 


(mareennc anus 


Btn Mita,Wnt/Pra,Galskomisi 
Pnya, Kend.Snd,Email CVeFoto 
keris okaphalaggmailcom 


Cari 4 Sales Cindmgl 351) 


Diafter/Arstk “GD/utoag, 
SIpIKRABDEO) 085211185622 


Dir Staf Mrketing bs Baca Tulis 
Mandarin Di Komputer hub: 
085881777868/1008820. 


Marketing. di perty 
Waktu Fleksibel Pria/Wanita 
22-35th.Kondaraan Pribadi. ERA 
Graha 0816.767656/765.3088. 


Writa Property (P/W), SL, Mnek 
Ken SndeLmr Kim Surabaya 
JAS Menteng Jakous 31925000. 


Senlor Mrkta, Min S,Max 5OTh 
Target orientedImnikatifrolasi 
vas, teddymata62.0gmailcom 


Dibthkan Sekre.min SIA. ber 
Os Ingg. max 3Sth Kom Lor ko 
PT PANTORU MAS Jl. Jend, 
Sudieman kav 21 Jk 12920 


Junior, Secretary, 0:3Fomale 
inax 27413 Solo, «IT Consultan 
ak South JK, Sand CV & Photo, 
by Email Irdiguwom.com 


Kontraktor M & E di Bekasi 
immbthkn, Staf” Engineering 
(iminD3) dan Drafter pengalaman 
 KIMCV.GodungPlazaBangu- 
anJlRaya Narogong 278 Bekasi 
mai “Sip, garedindosat etid 
MP081383957516 Bok Mul 


PT. MITRA WIRA PRATAMA 
PT, ORBINOX SOUTH EAST ASIA 


GUNAWAN TJANDRA 
E MS 


Dalam usia 80 Tahun 


Berangkat dar rumah duka Pukul 08.00 WIB ke TAMAN KENANGAN LESTARI - KARAWANG 


ANAK LAKI-LAKI : 
IR. SOEDARMIN TJANDRA 
De. WIDJAJA TJANDRA 


ANAK PEREMPUAN : 
Dr. LINDA TJANDRA 
TINDA TJANDRA 

GINDA TJANDRA,SI 
WINDA TJANDRA,SI 


# NICOLAS CHENG # STELLA HEWIST LIM " 


Kami yang mengasihi : 
( TANUDJAJA (t) 


Istri : 


M.Com 


ME: 
IR, ANGELA MUL 
LINNA MARIANA, SE 


MENANTU LAKI 
Dr. SUHERMAN SETIAWAN, MM 


NTU PEREMPUAN : 


MENDRI. SE 
HENKY SALIM,SE 


CUCU DALAM : 
MICHAEL TJANDRA "MARIA ANASTASIA TJANDRA 


CUCU LUAR : 
HERLINA T SETIAWAN " SHIERYN TJANDRA " HERLIANI T SETIAWAN 


LAKI : 


ANI HARTOIO, M.Arch 


TEVIE HEWIST LIM 


# STEVEN HEWIST LIM “ NATASHA HEWIST LIM " NATHAN CHENG 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 9 November 2012 


PERNIK ELEKTRONIK 


PERNIK ELEKTRONIK | Pemutar DVD 


Satu Perangkat untuk Semua 


BUKAN cuma menyenangkan karena memberi 
kemudahan dan membuka lebih banyak 
kemungkinan, kemajuan teknologi juga 
membuat bermacam aktivitas menjadi lebih 
praktis. Tak luput pada perangkat-perangkat 
rumah tangga, seperti televisi, radio, hingga 
pemutar DVD yang semakin jamak dijumpai. 

Berbeda dengan dulu ketika pilihan 
perangkat elektronik begitu terbatas, kini kita 
semakin dimanjakan dengan bermacam 
merek dan model perangkat elektronik yang 
masing-masing memiliki keunggulan dan nilai 
tambah. 

Seperti GMC Electronic Indonesia, salah 
satu produsen lokal peralatan home 
entertainment dan home appliances, yang tidak 
henti-hentinya berinovasi menciptakan produk 
yang praktis dan berkualitas. 

Dari sekian banyak portofolio produknya, 
salah satu yang menarik adalah DVD player 
yang dilengkapi dengan layar LCD yang dapat 
dibawa ke mana-mana. Untuk memastikan 


DVDITV/PORTABLE 


MULTIMEDIA 
SPEAKER 


Vocal 
Stabilizor 


Cinta Produk Indonesia O) (ITA Made in Indonesia J Cinta Produk Indonesia O 


Pam 


MULTIMEDIA 


SPEAKER DVDIPLAYER 


lomooaP) 


2x2 AN || Mp3 | San 
MPA | orvot egg (se1p" ara |..0ep 


Pilihan Warna 


jeurine 


aa 
NN us 
W Cinta Produk Indonesia O CLIIN Made in Indonesia J 


Dapatkan Di Toko-Toko Efektronik Terdekat Di Kota Anda 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


biru D mar Coklat pllpu Nya NKUmIng M3 TANTTIranye Marah Datu! Ungu 


Mage in Indonesia 


# Cinta Produk Indonesia (O Pasti | 
Dapatkan DI Toko-Toka Elektronik Terdekat Di Kota Anda 


SIS PEAKER 


SAIHDMI 
DVD/PLAYER 


2 agar aa (as 
soo | | 
Cinta Produk Indonesia 


W Cinta Produk Indonesia 


barang yang diproduksi berkualitas, DVD 
portable GMC menggunakan layar LCD kelas A 
dan baterai yang tahan lama serta dilengkapi 
dengan slot SD card dan USB, FM radio, game, 
remote control, dan charger 

Dilengkapi dengan anti-shock untuk 
meredam getaran, DVD portable dan DVD 
player GMC tersedia dalam aneka pilihan 
warna. 

Semua produk DVD player GMC dibuat 
dan didesain di Indonesia dengan standar 
untuk mampu membaca cakram-cakram DVD 
yang beredar di Indonesia, bahkan yang 
tergores halus sekalipun 

Produk-produk GMC dibuat di dalam 
negeri oleh anak bangsa Indonesia dan 
merupakan solusi dari masalah DVD 
entertainment di rumah. GMC Juga mengajak 
kepada masyarakat Indonesia untuk 
melestarikan kecintaan terhadap produk 
dalam negeri. (“/ASPJ 


ps Jeesa ae 


PMII Made in Indonesia 


DVD/PLAYER 


era Cone Lai UC rAN KI lAV IK umingNE mas MeraN Di anwe Muran Dadu, Ungu 


Pasi 


Dapatkan Di Toko-Toko Elektronik Terdekat Di Kota Anda 


